HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: P.K. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


LASA 


6 NOVEMBER 2012 


KOMPAS 


TERBIT 36 HALAMAN » KLASIKA 
NOMOR 128 TAHUN KE-48 
Online: wwwkompascom 


E-mail: kompas@kompascom 


"Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 58679909 
Sirkulasi (02) 53670599 


Harga langganan Rp 78000— 
AMANAT HATI NURANI RAKYAT Harga eceran Ip 3500— 


DINAMIKA LAMPUNG 


” 


“Sai Bumi Ruwa Jurai”, 
Semangat Kebinekaan 


Sinar matahari meredup 


Baca Juga tum tur 
ketika dialog bertajuk Konfik har 
"Damailah Lampungku" Amung 4 Smongko Di 
berakhir di kafe dan Pengungsi Kampung hi” 

Peang dup bera 
restoran Atmosphere, Pulang 
Bandar Lampung, Sabtu HAL22 


juga ada Bali, 
tak, Melayu, 
nda, Semendo 

Mi 


(8/11). Muncul tekad 
yang kuat untuk 
membangun perdamaian 
di Lampung, daerah yang 
dijuluki "Sai Bumi Ruwa 
Jurai” catu bumi dua 
suku), dan mencegah 
konflik komunal terulang. 


yang paling 
Jawa, Bahkan, 
sebuah kelompok etnis yang ke 
yakni persatuan m- 
t Flores, Nusa Tenggara 


Timur, 
"Mulai tahun 1969 sudah ada 
suku Bali sebugai 


pungg di Lampung 
lau saya mengunjungi 
Bali, mereka bilang, 

lang ke Lampung lagi,” kata 


Oleh PASCAL BIN SAJU 


r. ar ini saya memenuhi T Made Bagiase, pengusiha dan 
Hm ara pernika tokoh Lampung berdarah Bali 
Satu acara dengan adat "Artinya, kami tiduk lagi diakui 
pung dan yang lainnya de- seba tetapi telah 


ngan adat Sunda,” kata Wahyu 
en Fukultas Ff 


menjadi warga Lampung,” ujar- 
nya, 

Apabila dilihat dari komposisi 
secara kuantitatif, sebenarnya 
penduduk asli yang disebut 
Batak,” celetuk seorang koleya- — Ulun Lampur 
nya yang duduk agak jauh dari 
Sasongko. 


(Bersambung ke hal 15 kol 13) 


Senin G/ID, Ta bersama 1.200 warga lain 


dipulangkan dari lokas 
menunggu proses renovasi berlangsung, 


BANJIR 
Luapan Dipicu 
Alih Fungsi Lahan 


menyal 
ribuan ru 
GA. Gejala 


yang muneul sejak akhir pekan lalu didugi 
nya sungai-sungai akibat alih fungsi hutan 
awit. 


inggi 15 meter menggenangi 191 
memaksa sekitar 2.500 wanga mengungs 
Banjir di Serdang Bedagai tak hanya merendam rumah-rum 

penduduk di 18 dusun di Kecamatan Sei Rampah. Dolok MV 
dan Perba: 


n Resor Serdang Bedagai Aju 
an menjelaskan, tidak ada korban jiw 
banjir tersebut. Polisi dan wanga terus bersiaga di posko dan 
doka i 
Wakil Bupati 
Rampah perlu dinormalisasi 
itu mendangkal dan menyempit se 
a. 
Sekitar 20 tahun lalu lebar sungai 40-50 meter, tetapi kini 
tinggal dua pertiganya, "Dulu dasar sungai tak peroah tamp 
Kini pasi Syafrudin (52), warga 
Rampah. Pe anah dan pasir di 
skalan 20 tal 


Ikan, 


sungai 


s 


ji 


hingga air meluap” 


terakhir mencapai 2-25 meter. 


Perkebunan sawit 


Banjir di Serdang Bedagai kali ini merupakan yang terparah 


Lingkungan 


Indonesia (Walhi) Si 
nya dengan alih tungsi 


perkebunan kelapa 


h hulu Sungii Ular dan Sei Rampah di Kabupaten 
Simalungun saat ini terdupat 27.55 hektar perkebunau 
Serdang Bedagai terdapat 1806 hektar perkebunan sawit. Total 
di Sumut terdapat 1017,570 hektar lahan perkebuna 
“Tanaman sawit menyerap banyak air, teta 


menyimpannya. Saat huji di 
mampu lagi menyerap air, terjadilah banjir, 
Perubahan status hutan menji 


encana alam, 
i serupa memicu luapan Sungai Inggar, Kayan, dan 
Melawi di Kalimantan Barat. Latapan sungai-sungai itu meren- 
dam wilayah Sintang dan Melawi (350-450 kil 
IX. Pemerintah daerah setempat seda 
mendata jumlah pengungsi yang diperki orang, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
lendri Suin mengatakan, kawasan yang paling parah 
banjir adalah Pasar Nanga Pinoh, "Aktivitas di pasar 
masih terganggu, Warga terpaksa menggu umpan untuk 
beperyiun 


antri, mengatakan, 
nya pembukaan kawasan per 
. "Banyak kawasan penyani 
ibuka untuk perkebunan skala be 
deras pasti langsung banjir,” katanya. (MIF/AHA/ANS/EGD 


an www.kompas.com aa 
4 KOM. PAS Sar 5 
Word (dh 1g 
k (UKG : Sanata 


.wwwfacebook.com/kompastb 


@ Dahlan Harus ke KPK 
@ Minyak Mentah Dijarah Lagi 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


153 PNS Bekas Terpidana 


Sejumlah Pejabat di Daerah Tak Gubris Edaran Mendagri 


JAKARTA, KOMPAS — Menciptakan 
pemerintah yang bersih ternyata 
menghadapi tantangan berat. 
Buktinya, sebagian dari ratusan 
pegawai negeri sipil yang divonis 
bersalah karena kasus korupsi malah 
asih aktif sebagai PNS, bahkan 
dipromosikan menduduki jabatan 
eselon II di provinsi/kabupaten. 


g bekas terpidana provinsi 
atau kabu- 


paten/kota 


cokol di wilayah Kepul 
berda informasi 
Dalam Negri Gamawan 
| jumlahnya sangat fantas- 


AI 


menjabat ka 
staf pelaksa- 
na, bendahara 


Paw 


1, PNS y 
rena korup 


lima tahun uts yang menjadi kuasa jateng: Setiap penyelenggara negatl “Gan nepotisme. 
Dalam pengguna anggaran, pusat UU No) KKN elkukan perbvatan korupsi kolusi, wak 
Menurut Gamawan, sejumlah ntar Nego! San PNS dbereotikan dangan hormat Karena ayu 
daerah telah merespons surat aa Aa NO AAA tang penjara yang an disilin tingkat berat 
mgcupdate, Juga masih ditelu- uya ton- Perubahan atas dan 
opegawaran jabatan 
suri apakah mereka d diangkat dalam 
batam atau tidak," pa 10/2000 11 Pertanda an Ka sarang 
Senin (GD. nnokatan Ps dam Jabatan ruh Sab seama da thun 
Sebagian dari PNS yang men- Sa hadap pena pepe Sl yang Uh men 
jadi terpidana korupsi dan telah atau meminta PNS itu mundur um ecan Manda 0007) Tea dana dbabtan ndak pidana tengah 
ni hukuman itu justru jabatannya | Tanggal 29 Oktober 2012 121679 Makntan jabatan Iannya agar dak 
mendapat — promosi Ke an menc- pengangkatan Kembali PNS dolar PLAN Yahatan struktural, “ 
n menduduki ja 'gaskan, jika gubernur 
tidak indah BU mn 
L itu, da MBU-RAM 
membatalkan surat 
keputusan pengany 
terpidana katan p ber- 
yang justru menda- sangkutan, Jika yang 
pat promosi jabatan tak mengindahkan la SUMPAH/JANJI PNS 
Strategis did 
(Kompas kota, ia akan memerintah! hinggsa diberhentikan den « Setia an taat | » Menaati segala | « Mengutamakan | Bekerja dengan 
yang mengundurh bernur untuk membatalka dak hormat. Aa un badarial! (ea ai ena 
bannya Jeah mendpa. at Keputwan Buat Kera har Kenal kue SM Kagaedagang posmodkna 
2 tata mas Simpemerintan, | berak sendiri, antar 
Meskipun Mendagri tolah me- Se aan 
solongan, | negara, 
ca | 
ang menjadi terpidana ini men paten Karimun, Kepu smtar 
i itu berada pada rentang” memberikan sanksi dalam tiga Ba an SA MA PAP RAN 
eselon II hingga eselon IV di tingkatan berdasarkan kesalah- — (Bersambung ke hal 15 kol 47) si aa . - on 


INDIKATOR EKONOMI 


Meski Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Masih 6,17 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Eko- 
nomi Indonesia tumbuh 617 per- 
sen pada triwulan TIT tahun 2012 
dibandingkan periode yang sama 


sikan pertumbuhan 6,8 persen. 

Besaran PDB Indonesi: 
dasur harga berlaku padu triwu- 
lan TIT tahun ini mencapai Rp 


Barang dan Jasa turun 8,36 per- 
sen. Pertumbuhan PDB peng 
luaran triwulan TIT-2012 diban- 
dingkan triwulan TII-201 dito- 


Barang dan Jasa naik 2,21 persen, 
serta Impor Barang dan Jasa naik 
604 persen. 

Suryamin menjelaskan, belan- 


tahun sebelumnya, Namun, per-  212268triliun sehingga kumulatif pang ket PMTB sebesar ja pemerintah turun akibat pe- 
tumbuhan itu melambat diban-  triwulanan mencapai Rp G1SLG 1002 persen dan PKRT 5.68 per-  murunan belanja pegawai, "Pad: 


triliun, 
Dari sisi pengeluaran, pertum- 
buhan PDB triwulan IT tahun ini 


dingkan pertumbuhan triwulan T 
dan TI tahun 201 
W63 persen dan G4 persen. 
ecara kumulatif,  pertum- 
buhan PDB (produk domestik 
bruto) Indonesia hingga triwulan 
11-2012 dibandingkan periode 10 (PMTB) sel 
yang un 2011 tumbuh dan n Pengeluaran 
sebesar 629 persen,” kata Kepala Konsumsi | Rumah Tangga 
Badan Pusat Statistik Suryamin, (PKRT) sebesar 271 
di Jakarta, Senin GA). 
Anggaran Pendapatan dan Be- 
lanja Negara (APBN) Perubahan 
2012 mengasumsikan. pertum- 
buhan ekonomi 2012 sebesar 65 
persen, APBN 2013 mengasum- 


tahun ini, realisasi gaji ke-13 di 
n pada Juli 2012, jadi 
riwulan IL” lanjutnya. 


Tetap ada risiko 

Country Director Bank Duni: 
untuk Indonesia Stefan Ki 
berle, di Jakarta, pernah me 
negaskan, kinerja pertumbuhan 
Indonesia saat ini tetap kuat. 
tetapi masih ada risiko penu 
tunan yang cukup besar terhadap 
aan ekonomi dunia. Untuk 
umin investasi tetap datang, 


sen, 
Komponen-komponen lain 
# mengalami penurunan, seperti 
Pengeluaran Konsumsi Pemerin- 
ah turun 322 persen, Ekspor 
Barang dan Jasa turun sebesar 
278 persen, serta Impor Barang 
an Jasa turun 0,54 persen. 
Secara kumulatif, pertumbuh- 
an PDB didorong kenaikan kom- 
PMTB sekitar 1077 p 
n PKRT s 
Komponen lain ikut men- 
dukung pertumbuhan PDB, yak- 
ni Pengeluaran Konsumsi Peme- 
rintah naik 2,98 persen, Ekspor 


Ir 294 persen 


Suryamin 


luaran untuk 
ngan umur pet 
satu tahun dan bukan barang 
konsumsi, 

Komponen: 


turun, seperti Pengeluaran Kon- 
sumsi Pemerintah turun 007 
persen, Ekspor Barang dan Jasa 
turun O21 persen, serta Impor 


komponen lainnya (Bersambung ko hal 15 kol 47) 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


DEO 


Pancasila Tak Dapat 
Diterjemahkan Kaku 


MELBOURNE 
Demokratisasi sebagai sistem fede 
sila, di tingkat tertentu, katan  kesejahteraa 
dapat lagi dinilai dengan kuku. — kunci untuk meny 
a yang membuat se-  soalan di Aceh d 

Denny juga 
riah Islam relati 
konstitusi Indone 


Penjabat Gubernur Papua 


Ganti Lagi KOMPAS 


buat kesatuan juga dapat dilihat 
Vende. 


Menteri Dalam Negeri Gama 
wan Fauzi, Senin (GM), di Ja- 
karta, melantik Constant K: 


negaskan, 5 


n. Peng 
ntikan Pen: 
ubernur Papua ini me: 
mindaklanjuti Keputusan Presi 
den 89/0/1/2012. Kepada Con 
stant Karma yang juga Sekre- 
taris Daerah Provinsi P 


dasan dan n demokra: 
si yang lebih besar untuk meng- dalam UUD 1945 Empat kali 
akomodasi perbec perubahan UUD 1945 Cdi era re 

i formasi) juga tidak mengubah 
lan Hak Asasi bab tentang 
Indrayana di Namun, se 


Menteri Hukum d 
Manusia Denn 
antor Konsul i tentang sya: 
publik Indonesia (KJRI) seperti "Sebagai proses po: 
dilaporkan wartawan Kompas M perjuangan 
Hernowo dari Melbourne, Aus- menyampaikan aspirasi adalah 
tralia, Minggu 6/1, sah. Hal ini yang diangkat se 
Di KIRI, Denny, ant jumlah pihak termasuk di daerah 


lihan gubernur dan wakil gu 
bernur Papua, Diharap) 
tahun 2013 pilkada Papua bisa 


yang muncul m la ber. 
Denny 

ubernur Papua perlu seaaie y Baru yang 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aricf Budiman (tengah) berbincang dengan kerangka Negara: pendekatan kea: 

Muhaimin Iskandar Giri) didamping aris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB In publik Indonesia? Jangan sampai maan, lanjut Denny, spirasi 

pua, Majel at Papua, po- | verifikasi faktual PKB di kantor DPP PKB di Jakarta, Senin (G/1), a Papua, lalu diang- — terkait dengan syariah disclesai 


lis, dan TNI, (INA) 


cetar Lengkap, Belum Lolos 


Ld Kenadilan Tindak PI: | Perbaiki Komunikasi KPU dan Bawaslu 


Senin 
suksi ahli yang 


panti-NKRI,” kata Sri W 
salah satu WNI yang hadir 


kan dengan peny 
eny menuju Clay 
20 kilometer 
ne, bertemu 
komunitas Muslim “Indonesia. 
Ahmad Aiman, pengurus komu 
nitas Muslim Indonesia di Vic 
toria, menuturkan, ada sekitar 
700 orang yang aktif. 


ntuk in Di- | JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum sad 
Tektur Utama PT Merpati Nu Yelakukan verifikasi faktual atas kepengurusan 
bahan dan General Manager” | pusat part | politik, Senin (5/1). Parpol yang. MIRAS Abi 
Pengadaan Pesawat PT MIN) . sa urusan mami 
Pengadaan Pesawat PT MNA | dinyatakan lengkap di tingkat pusat belum tentu sae Naa An RAM paaviad 


« Kepengurusan di 75 persen jurvah 
kabupnia kota B'groicsi yana terangutar | Mal Se 
"Kepengyusan d/ 50 persen juntarkoce) | AVR CAN £ 
mmatarsd. kabupaten/kota yang Sorsangtvtan 
Syarat Keterwakilan Minim! 39 persen keterwaktlan perempxan 


bisa mengikuti Pemilu 2014. Sebab, masih diperlu- 


pong Plaza 


kan hasil verifikasi faktual dari kepengurusan dan 
domisili di provinsi dan kabupaten/kota serta 


tusan bisnis yang sudah dil AAN ta keep Legian TANGERANG — SELATAN, Antaboga dengan melawan hu: 
kukan denyan minsipycodyo- | Keanggotaan partai Panen pada kenerputean uhakar past prov San | KOMPAS — Kepollan Negara kum sebesar Mp 394 lan Ro 
vernance bisa dipidanakan. Staf parpal Awdilokan embuat surat oernyatasn) Republik Indonesia telah kemudian — melakukan 
Konusue wak presidh itu Masi verifikasi faktual dl- faktual, Susunan kepengurusan Lo ANA east sirot pearl | Kaplan 37 orang sebaga an menempatkan 
mengat paling lambat 8 Ja- lengkap. Ketua Umum Anas Ur- —A99ota Papa nek ngeta mininal 1000 can | Ma terkait kasus kojal uang it 

dihukum bersala "Masih diperlukan — baningrum dan para pengurus duduk pada kepengurusan parpol yang diiukv: Bank Century, Polri juga menyita — Rejeki. Da 

akan berdampak I asi faktual ke: nnya hadir, kecuali Sekretaris kan dengan kepemulikan kartu tanda anggota Plaza di Jalan Raya gunakan untuk me 


pong senilai — Rp 
ur 


isili di pro- Jenderal Edhi 
kota serta — yono ya 


erpong, Tangerang 
ang didugs dibeli dari 


Sekretariat Parpol mempunyai kantor tetap dengan ouxci 
kepemilikan untuk kepengurusan di tingi 


akan takut melakukan tindakan | vinsi dan kabupate 


dan karena takut | keanggotaan part Komi- siden Susilo Bambang Yudho: usat,provinsi,dan kabupaten/kota sampai ak pi in di Bank Kepala Biro Penerangan Ma: 
langkahny sioner KPU Hadar Gumay. yono, tahapan terakhir pemilu Century ukan Robert  syarakat Polri Brigjen (Pol) Boy 
Motasi yunjungi kantor DPP Untukvei faktual di kan PA - Tantul mengatakan, 

Partai Golkar, Hadar mendapati tor DP en KN om | Halitu dikatakan Brigjen (Pob) 

pengurus perempuan tidak men- — Bangsa (PKB), Arief Sulistianto, Direktur Tin: 

capai 30 persen, Umum diman menyatakan DPP PKB lo: dak Pidana Ekonomi dan Khusus 


asan Ishasg ber-  nikasi politik antara KPU dan | Bareskrim Polri 
bekerja profi 
dan obyektif untuk meng: 
hasilkan partai politik yang ber- £ menga 

milu 2014, pola komunikasi KPU dengan | Robert Tantular bersan 
PKS yakin lolos verifikasi fak- — Bawaslu, yang mungkin saja ber- | tawan — Alwy dan At 


sangka Robert Tantulai 
ru terkait 
ah Agung 
uskan Bank Mutiara Gebe: 
inya Bank Century) me 
yar tuntutan ganti rugi seju 


Partai Golkar Aburizal Bakrie ya- los verifikasi, Hal sama dinyu 
kin p ikan lolos 
ng 737500 dari Thirdtone | karena pengurus perempuan di 

.casing Group (TALG) | Golkar mencap: 
harus Masalah serup: 


Nasdem, tidak d 
terwakilan perempu: 


i soal ke 


deposit ke rekening kantor Wakil Ketua Umum Partai Ge sebagai persyaratan menjadi — implikasi terhadap saling men- | Tantular melakukan penipu: sabah reksa dana Antaboga, 
Mume Associate PC yang bukan rindr ta Pemilu 2014. Setelah lo-  jatuhkan kredibilitas lembaga, | dan peni a hukum Bank Mut 
pakan instrumen perban an perempuan sebanyak — proses ve si ini kami akan run- Yus berharap ada peran me- | Bank Cent hendradatta, meng: 


disi untuk mv i komu- | memindahkar 1 akan melakul 


ikasi antarkedua lembaga itu | deposito ke 


an ke 
at tidak 


untuk mengurangi potensi ke- | PT Antaboga d pemilik Bank Mutiara 
Komunikasi buruk agalan pemilu. yang lebih tinggi yang telah min Sim 
n verifikasi ter- Terkait langkah Badan Peng (NA/LOK/ATO/ONG/ | dilarang Bank Indonesia mengambil alih Bank 

ng tak me dap Partai Persatuan Pemba- awas Pemilu (Bawaslu) melapor. SIWETA/IAM/DIK) | Arief mengungkapkan, Robert dengan itikad baik. Di 


npa hak telah meng- yang digunakan adalah uang ne: 
ng terkumpul di (RAV/PER/PAD 


dengan 
ambil 


pesawat yang menghubui 
Merpati dengan East Dover, 
igat TALG dan 


segera m4 
ng diperlukan kare 


Sya. nyunan dan Partai Demokrasi kan dugaan pelanggar 

abe- Indonesia Perjuangan. Kedua etik oleh KPU ke De Lihat Video Terkait 

In i- partai menyatakan akan bisa me-  hormatan Penyelenggara P Vefasi Flu Partai 
al. Koordinator. Nasional Jaringan Pot” di 

DPP Terkait verifikasi faktual, endidikan P h untuk Rak: Vod.kompas.com/verifika- 35 : 

fikasi  siden Partai Keadilan riadi menilai, komu siparpol VERIFIKASI PARTAI POLITIK (2-HABIS) 


an. 


yat Yus 


PTK Babak Baru Penyederhanaan 
SISI LAIN ISTANA Pengamanan Libatkan Pecalang Sistem Kepartaian 
Pujian Berlebihan Bisa seperti Gula 
ebelum meninggalkan kata Yudhoyono, 
SisnimIngr Nine Yudhoyono juprberbarap | 
age bunga Iodaneaa san ol 
Yudho 


sistem kepar 
yang dengan diumumkan hany 
16 parpol yang lolos verifikasi 


1 dalam p 
Pemilu lalu, Dap 


bisa memilih pemimpin yang 
sungguh-sungguh dikehe 


daki rakyat bany a Pe 
ilihan Umum 2014. Minggu 
tiga malam. Penjelasannya di (28/10) malam, KPU mengu: dan DPRD kabupaten/kota ma. 


mumkan pula 18 
memenuhi 


sampaikan sistematis, runtut, arpol lainnya sih 3:12 kursi. Upaya mening: 
dengan bahasa seorang intelek 


tua Setelah ia bicara para war. 


suara sah nasional. Itu pun ha 
a berlaku untuk pemilu ang: 


mmilu sebelumnya ya tis hanya pengetatan 
nakan pasca-reformasi 1098, Pe- persyaratan parpol saja yang se- 
Pemilu 1999 mer jauh ini terlihat 


adalah Primus Dorimulu (Suara 
Pembaruan), Asro Kamal Rokan para wartawan tentang aktivi 
(Jurnal Nasional, “seorang war. n sakit perut yang rasanya Yudhoyono mengat: 


ebut melilit-lilit muanya serb: parpol, Pemilu 2004 ada 24 par- "memangkas" ju 
1 Rupanya Yudhoyono me: jukkan ada se pol, dan Pemilu 2009 melonjak Direktur Eksekutif Ling) 
wan yang tidak dikenal dan ti- —— nangkap apa yang dika betul lagi menjadi 38 parpol ani untuk Indonesia Ahmad 


“Bila nantinya hasil akhir 
arpol peserta Pemilu 2014 me 
mang hanya 16, itu langkah av: 
konsolidasi Aneka ragam ke. 
pentingan politik dalam Pemilu 
erucut, Rak 
lebih fokus 
menentukan pilihan 
pengajar Universitas Diponego- verifikasi parpol se 


beres” Menurut Yudho: 
yono, tulisan dengan kritik ke- 
pada pemerintah memang dibu. 
tuhkai i tentu juga me 
munjukkan hal baik atau hasil 


dak mau disebut ni " Me- "Wal 
sebut nam: 
hit itu 


Ray Rangkuti memah 
a penyederhanaan sistem 


doa, dan cand: 
Asro, antara lain, mengharap: 


abung dengan 
lead” atau "to lead”, arti 

ya memimpin. Gabungan d 
m ejaan Indonesia 


ngi jumlah parpol ter- 
nya, dalam proses 
uh ini ke 


presiden mendatang, “Betapa 
malangnya bangsa ini bila pro 


siden Jagat mesjadImta ro, Hasyim Asyatari. tertutupan KPU lumrah me 
Hadirin pun tertaw "Terfragmentasinya kekuatan munculkan pertanyaan menge: 
hak “Sebenarnya saya ti- — "manusia" politik di banyak partai kerap tidakng demi 

dak ingin bertanya atau berko- bisa bersalah, mi disebut sebagai problem besi igkas jumlah parpol. 


entar dalam koreksi am sistem presidensial Indo: Menurut pengajar poli 
mesia—begitu juga di sejumlah as Gadjah Muda 


nega 1g menganut s hasil verifikas 


mpa pers ini, 


di ingin tang Yudhoyono yang 


kan "sang jar wartawati nya pujian melulu tem pemerintahan serupa. 
ngsung bi- yang tak mau disebut namanya. — menjadi seper : kena pelak jika keinginan me ng bagus 


tunakan sistem kepartai aan partai. Ujungnya. parpol 
or Jendral Wisnu Bawa mencuat dalam pembahasan ikuti pemilu nanti 
1 petugas Getiap) Undang-Undang Pemi nar parpol yang punya 


pengamanan Bali Iu. Beragam varian dicoba: mu- organisasi kepartaian yang luas 


sa dimengerti hadirin. Hadirin lain, 
na lain, ter- mengatakan, apa yang dikatakan 
dhoyo A ih sebuah dou da 
moga Allah SWT menden, 


Panglima Kodam IX/Udayana M 
Te 
keamai 


legawa. "Apa itu artinya doa itu, "Kita semua tentu ber- ngan deda Demoeraey Forum V di lapangan Lagoon, Nusa Dua, B lai dengan memperketat syarat berskala nasional dan dalam 
melit?” Beberapa harap presiden mendatang s mana-mai NI, Polri, | pendirian parpol untuk menda- rena memiliki "akar" hingga ke 
aan telah SBY akan jauh lebih baik," (@ OSDAR, dari Landan) patkan status berbadan hukum bawah. (SIDIK PRAMONO) 


mrloperk oran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


— 
# 
. 


PT 
& 


TATA DISANTARA 


PT. PASARAYA INT 


HEDONISARANA 


| TOTAL | 
MANGUN PERFADA | 


"tu 
r 
2. 


A2 
mrioperkoran @ 


4 POLITIK & HUK 


UM 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan (duduk) bertemu dengan Badan Kehormatan (BK) DPR di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin G/1), Dahlan Iskan memenuhi undangan BK DPR untuk memberikan keterangan terkait dug 
pemerasan oleh anggota DPR kepada BUMN, 


Dahlan Harus ke KPK 


Dua Anggota DPR Disebut Minta Komisi ke Sejumlah BUMN 


JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Menteri BUMN 
Dahlan Iskan dengan Badan Kehormatan Dewan 
Perwakilan Rakyat, Senin (5/1), diapre 
Dewan. Namun, Dahlan dipertanyakan karena hanya 
menyerahkan dua nama anggota Dewan yang diduga 
memeras BUMN, mengingat selama ini bere 
paling tidak 10 nama, Dahlan pun diminta 
melaporkan masalah ini ke KPK. 


an 


kan sekitar 10 nama (pe- — BUMN yangdimaksud adalah PT 
meras) seperti belakangan ini di n (Persero), PT Merpi 
lansir sejumlah media mass: Nusantara Airlines (MNA), d 
asi kalangan Bambang mengatakan, "Ter PT PAL Indonesia (Porsero). Ta- 
lepas dari semua itu, saya men- hun ini tiga BUMN itu memang 
dukung dan mendesik D: memperoleh tambahan penye 
uk berani membuka apa jun modal dari pemerintah. PT 
1. Dan sesu Saram memperoleh tambahan 
melaporkan ke BK DPR, Di modal sekitar Rp 400 miliar, PT 
harus melaporkan oknum pcme- — MNA sekitar Rp 561 miliar, dan 
BUMN ke KPK." PT PAL Indonesia Rp 64839 
DPR dari Partai 
in Hutabarat, meng: 
ngkah Dal BUMN tersebut pet 
alam keteran upeti oleh ked 
mua ke BK. K. jutan pada Rabu besok, Dahlan itu, Modus pemerasan dil 
tidak menyebut nama di depan but dengan cara meminta ko 
kemudian beredar informasi dua — Anda karena saya tidak mau ada di luar dua man pengaloki 


Dahlan atau Ketua Badan Ke- — menjetash terbul 
hormatan (BK) DPR M Prakosa "Itu sudah saya serah| 


tidak bersedia menyebutkan 


tersebut agar 


anggota DPR itu berinisial Il.dan — kesan saya bersih-bersih rumah isu ini bisa cepat ditindaklanjuti an penyertaan mod 
8 tangga orang lain,” kata Dahlan BK,” katanya, tiga BUMN itu. 

seusai 1m an keterangan BK renca 
Persatuan Pembangunan, Usman — kepada BK DPR. Tiga BUMN 3 direksi tiga BUMN yang di- 


» membenarkan dua ini 


Menanggapi pertemuan Dah- Dahlan menyebut 
BK DPR, anggota DPR taun kom 
ksi Partai Golkar, Bam- — DPR terkait dengan pengaloku- 


n,permin- laporkan Dahlan untuk di 
i oleh dua anggota — keterangan, (NTA/OSA) 


KEAMANAN 


Potensi Konflik Dipetakan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke 
menterian Dalam Negeri tengah 
ng me- 
ng ber- 
renahun 
memicu 
diper- 


sifat permanen dan 
yang dapat berpotensi 
konflik sosial, Peme 
lukan untuk mencegah agar kon- 


a potensi kontlik, mi 
persoalan tanah. Di mana saja itu 
kami petakan dan dibahas men 
teri Dalam Ne- 

ri, Senin 


geri Gamawan 
(G/1, di Jakarta. 


Menurut Gamawan, pemetaan 
potensi konflik di daerah ter- 
sebut melibatkan asisten peme 
n daerah serta kesatuan 


Gamawan mengingatkan 


dacrah bersama tokoh 
kat, tokoh agama, dan 
ut bertanggung 

kondisi 


pal 


mengimbau pemerintah daerah 
di semua tingkatan untuk tan 
gp dan responsif mv 

konflik sekeci 
eerahny 
"Pemerinta 


Secara terpisah, 

omisi untuk Orang Mila 
Kekerasan Haris 
un, Kemendagri 
batas mem 
$ berpoti 


takan daerah 


terjadi konllik. Kem 
perlu mengevalu 
prehensif sej 
merintah daerah 
nangani konflik di di 
serta bagaimana pel: 
lik berjalan optimal. 

Dalam pemetaan daerah po 
tensi konflik, 
perlu melibat 
lain seperti Komisi Nasional 1 
usia, kepolisian, dan 

wan Perwakilan — Dae 
Kemendagri juga bisa melibatkan 
organisasi yang bergerak dalam 
pendampingan korban konflik, 

emisi masyarakat 
adat. 


dagri juga 
cara kom- 


ngamat sosial — William 
Chang menilai, konflik sosial da 
pat terjadi karena kerukunan bc 
Jum terbangun dengan baik, Apa- 
rat keamanan berperan penting 
dalam mencegah keru: 
sial melalui penegakan hukum 
yang tegas dan adil. WHY) 


NARKOBA 


Penerima Grasi Otaki Penyelundupan $ 


JAKARTA, KOMPAS — Na- 
rapidana kasus narkoba pene- 
rima grasi, Meirika Pranola alias 

a (92), diduga menjadi otak 


oleh kurir, NA (40), de- 
ngan menumpang pesawat, NA, 
yang seorang ibu rumah tangga, 
ditangkap di Bandara Husein 

gara, Bandung Jawa Ba- 
Oktober lalu 
Ja Badan 
sional (BNN) 
Pratanto, sa: 


denga 

1 di 
sabu sebe- 
n. "NA dikendalikar 
napi kasus narkoba, 
aini memperoleh 


yangbelum 
rasi," kata An 


Mharwa alias Rafi Muhammed 
Majid dan Rani Andriani, divonis 
mati. Mereka terbukti 
elundupkan 3,5 ki 


katan (LP) Wanit erang 
memperoleh grasi sehingga vonis 
hukuman mati yang harus di- 
dlaninya diringankan menjadi 
hukuman seumur hidup. Gr 
ini juga diperoleh Den 
Kasus ini menambah jumlah 
napi yang menjadi pen 
penyelundupan narkoba dari luar 
negeri ke Indonesia, Pada Sep- 
tember lalu, BNN menangkap 
Adam Wilson (42), terpid 
ti kasus narkoba di LI 
angkuning,  Nusi 
Cilacap, Jawa Tengah. Ad: 
duga mengendalikan bisnis sabu 
eberat 87 kg Rp 17 
liur yang diselundupkan dari 
India melalui jalur Timor Leste, 
Peredaran — narkotika — dan 
obat-obatan terlarang juga marak 
di LP Khusus Narkotika Cirebon, 
Gintung, Kabupaten Cirebon 


Tidak berubah 


, rasi yang 
diberikan Presiden rupanya tak 
perilaku Ola. Dengan 


abu 


NAdiperintahkan mengambil sa- 
bu di India, NA berangkat dari 
si dengan 
ju New 


New Delhi, NA menuju B 
Iore dan bertemu dengan lim: 
orang Nigeria untuk mengambil 
sabu pesanan Ola seban 
yam, 

NA kembali ke Indonesia de 
ngan 
Airlines 


menuju Bandung d 
wat Air Asia, 

Kepala Humas BNN 
Besar Sumirat mengat: 
nyidik tengah mengembangkan 
pemeriksa ngan yang 
ada di belakang NA. 

Selama tahun 2012, BNN telah 
menggagalkan 21 kali penyelun- 
dupan dan pered 
Beberapa di antaranya 
kan sindikat yang menggunakan 


yan pesa- 


narkoba 
ke Indonesia, 
Penindakan BNN In- 


anggota DPR ke BK DPR, Dahlan — bang Soesatyo, mengatakan, “Sa: sian anytfaran penyertaan modal Liat Viteo Telat logeam horoln dan'9 kg kokain poktar Jendaral Benny 
juga menyampaikan peri tidak pernah sedikit pun me- negara untuk sejumlah BUMN Dahlan lskan di Badan Bandara Sockamo-llatta NA untuk dijadikan karir "Napi mengungkapkan, seba 
peme | keberanian, dan pada tahun ini Kertormatan DPR” ari 2000, di LP Ta penyelundupan narkoba ke Indo- 
ng yang diminta Tetapi, mengapa Selama pertemuan Dahlan de- vodikomp3s.com/dahlan- ang mu nesia dit ngan asal 
, lagi-lagi ia tidak mau akhirnya Dahlan urung meng- ngan BK DPR beredar informasi dandpr dekam di Lembaga P Weria. (MDN/MAR/REK) 
GEOPOLITIK KORUPSI ALAT SIMULASI 


Pemerintah Perlu Perkuat Posisi ITB Dilibatkan Hitung Kerugian Negara 


JAKARTA, KOMPAS — Kon- an, serta transportasi dan donesia mempunyai alur laut ke- | JAKARTA, KOMPAS — K 
stelasi geografis Indonesia seba- — perdagangan internasional pulauan yang sangat strategis ka- | misi” Pemberantasan” Korup 
gai negara kepulauan, yang ter- rena sekitar 40 persen perda- | melibatkan. Institut Teknologi 
ak di antara benua Asia dan faktor yang mengharuskan In-  gangan dunia melalui selat dan | Bandung untuk menghitung k 
serta diantara Samudra ta ulang pos perairan Nusuntara. rugian negara dari aspek tekn 
Hindia, menempat- lebih kuat di panggung du- Malaka yang mer dalam kasus dugaan korupsi 
Pertama, geopolitik dunia penga simulasi meng 
mudi di Korps Lalu Lintas Pol 
Untuk mengetahui detail teknis 
alat simulasi mengemudi, KPK 
memeriksa salah seorang ter- 
sangka kasus ini, Sukotjo Bam- 
ang, di ITB, Senin G/I), 
, Singa- ukotjo diperiksa seba 
1. APBN | untuk tersangka utama kasus ini, 
Singapura 80-85 | mantan Kepala Korlantas In- 


penting bagi 
sejumlah kawas 
Indonesia harus mampu mem- 
baca potensi dan daya tawar In- 
donesia serta memperkuat posisi 
dalam percaturan geopolitik du- 
nia yang berubah. 


rupakan jalur perai 
di dunia setelah Selat Hormus 
“Teluk Persia. Banyak ne 
menggantungkan APBN 
m krisis, disusul gelombang  porsimpornya di 
ng resesi di Eropa, Asia donesia sepert 
Hal itu dikemukakan Ketua — tampil sebagai kekuatan ek: pura, Jepang 
Umum Pengurus Pusat Ikatan yang menjanjikan, Negu Australia d 
Nahdlatul Ulam: persen tergantung pad spektur Jenderal Djoko Susilo. 
nsportasi di pet Sukotjo adalah Direktur Utama 
Jepang dan China | PT Inovasi Teknologi Indonesia 
ungkan 80 persen pa- 
nenging 


“di kantor Peng 
Nahdlatul 
6, 


negara di 
a, Jepang, Ind Tengah melalui Selat Malaka. | ngemudi di Korlant: 
Indonesia memiliki posisi strate- ena itu, menurut peng Pengacara Sukotjo, Erick $ Pa- 
gis Indonesia kini disorot karena Hubungan Internasional FISIP | at, meny in penyidik 
juga sangat strategis ekonominya terus bertumbuh di Edy Pra- aga petugas dari Badan 
gai lalu lintas per- atas G persen seti setyono, Indonesia perlu men- in Keuangan dan Pem- 
ngan dunia. Laut Indonesia Kedua, Indonesia met juga keseimbangan hubungan di yang mem 
mnyimpan potensi  poter di TTR “Kodiha 
kan juga pe- peni $ untuk mengh 
ekologi, militer,dan per- — ekonomi. tung kerugian negara," katan 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto  menga- 
kan, KPK ingin menghitung ke- 
KEAMANAN NASIONAL rugian negara dalam kasus ini 


Jangan Paksa DPR San ng 


n perguruan tingasi teknik sil 
JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
diminta td: 


mengandung kel 
pub, wilayah pe 


or 


tuk membuat alat simulasi m 
ngomudi tersebut. 

me- lam RUU Kamnas akan dirom- 2012-2013 yang di- | Bambang mengatakan, peng- 
lam bak. "Kami membuka pintu un- mulai 19 November, Pembaha 


Karena itu, menurut Priyo, be- 


hitungan kerugian negara yang 
diinginkan KPK, baik dari BPK 
maup sangat detail. Di 
mencontohkan, KPK mengingin- 
penghitungan spesifikasi 
teknis alat simul 
PT Citra Mandiri Metalindo Aba- 
di (CMMA) ataupun re 
dalam pengadaan ini, yaitu PT 
alat simulasi yang 
dibuat akan diperiksa upakah 
harganya sesuai spesifikasi tek- 
nis, Untuk itu, KPK menggan- 
deng ITB, 
Erick mengatakan, dari hasil 
pemeriksaan kliennya, seperti 
nya KPK masih harus menggal 


lebih dalam detail kerugian ne- 
ara terutama dalam hal teknik 
pembuatan alat simulasi. "Pekan 
saya masih al 
periksa di ITB” katanya. 


Kemarin, KPK juga memerik- 
sa Direktur Utamu PT CMMA 


MA meri 
dinilai sebagai pemen 
an alat simulasi menge- 


ipkan “sebagai tersang 
KPK. 
Secara terpisah, anggota Ko- 


Tersangka kasus 
dugaan korupsi 
pengadaan 
simulasi 
mengemud 
Sukotjo 
(tengah), dikaw 
petugas KP 
menuju ruangan 
Laboratorium 
Termodinamika 
stitut Teknologi 
Bandung ATB), 
Senin G/11) 

"Teknis simulator 
mengemudi 
diteliti di 
laboratoritum 
ITB 


misi TT DPR dari Partai Ge 
rindra, — Martin Hutabarat 
mengatakan, KPK perlu lebih 

ya penyi- 
K. Mundurnya enam ang- 
nyidik 


KPK, tetapi tugas memberantas 
korupsi tak boleh menjadi le- 
mah. 

"Ada bai 
mempersiap 


KPK. seger 


# 
KPK untuk meng 
kemungkinan | mun- 
durnya lagi penyidik KPK dari 
unsur Polri," katanya. (BIL/OSA) 


tuk membahas, Tetpi adu ke- akan diawali dengan rapat 
Seba- — mungkinan pasal-pasal yang ada ternal Pansus RUU Kamnas 
an dirombak karena tidak di- . NOTA PEMBELAAN 
Akan diubah karuna ti jui banyak fraksi,” ujarn Buka dialog 
dengan pandangan fraksisfraksi ”— Untuk diketahui, 23 Oktober 
di parlemen. lu pemerintah ke 
Permintaan 'itu disampaikan ajukan draf RUU 
akil Ketua DPR Bidang Politik, 
Hukum, dan Pemerintahan Priyo 
Budi Santoso di Kompleks Par- 
lemen, Senayan, 


Hartind Asrin yang ditemui 
karta, kemarin, menegaskan, | JAKARTA, KOMPAS — Ter- 
pihaknya tetap membuka dialog | dakwa kasus suap atau pembe- 
uk masukan bagi RUU Kam- | rian hadiah untuk pengurusan 
restitusi pajak PT Bhakti Inves- 
ndratno, meng- 
an. Jauh dari | ungkapkan, dirinya hu 
langgar kode etik saat m 
Rp 280 juta dari Komisaris In- 


(GA). "Saya mohon px 


Karanas memuat 60 pasal, dalam dan media serta masyarakat luas 
draf baru hanya a memberikan masu 
Sebagai pimpinan DPR, Priyo Anggota Panitia Khusus (Pan- semangat untuk melakul 
Sidak mau lagi mengembalikan sus) RUU Kamnas dari Fraksi presi m 
draf RU as,” kat dependen PT BHIT Antonius Z 
merintah. Meskipun kemungkin- sal Bagi Hartind, curiga itu Tonbeng melalui James Gun 
an base DPR akan membahas dalam RUU Kemaar ibu msih Diinya tudih berulmig hi ber | Ta mengena 
draf RUU Kamnas yang diajukan memungkinkan diubah. Peru- — temu pihak-pihak yang keberat- 
pemerintah, tidak berarti DPR bahan bisa dilikukan suat pem- an dan tetap membuka pintu 
akan menerima begitu saja klau- tara Pan- — komunikasi. Hal sama disampai 
sul-klausul dalam RUU Kamnas sus DPR dan pemerintah, kan Kepala Pusat Komunikasi |” “Informasi: 
- Mayoritas” Ketua Pansus RUU Publik Kementerian Pertahar 
n belum sepe- Agus Gumiwang mengitakan, Bambang Hartawan, "Yang pen- 
menyetujui substansi draf RUU Kamnas masih dikaji ting. kita ada kesamaan spirit” | saja i engaruhi 
RUU Kamnas versi pemerintah.” masing-masing fraksi, Pemba- katanya. (NTA/ONG/EDN) apa pun, Informasi tersebut ter- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


hasia, melainkan menyampaikan 


informasi yang bersifat publik. 
dupatka 
dari saudara Feri hanya met 


masuk informasi publik sesuai 
UU Keterbukaan Informasi Pub- 
lik Tahun 2008” kata Tommy 
t membaca nota pembelaan 
(eksepsi) di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi, Senin G/D, 

Ta memberikan informasi ke 
pada James karena mengangeap 
James pihak yang kompeten lan- 
taran mengaku sebagai konsultai 
pajak PT BIT, 

Karena — keyakinanny 
Tommy menganggap perbu 


kode et 
Gk tidak bia Bitunut pia 
ujarny 

Uang Rp 280 juta yang di- 


terimanya dari James terdiri dari 
Rp 100 juta untuk pembayar 
utang James dan Rp 180 juta 
ing statusnya pemberian. 
Lewat kuasa hukumnya, Tito 
Hananto Kusumo, gratifikasi itu 
dilaporkan ke KPK pada 27 Juni 
2012. "Atas uang tersebut, sudah 
saya laporkan dan dapat tanda 
terima dari KPK.” kata Tomm, 
"Tommy juga memaparkan, to- 
tal kekayaannya berupa satu 
rumah dan satu mobil Panther 
serta uang sekitar Rp 20 juta 


yang dikumpulkan dari gaji se- 
di 


18 tahun beker 
rektorat Jenderal Pajak, 

"Saya tidak sek: 
beritakan di beberapa media. Si 


pt er Ku Tgmmy Mengaku Hanya Langgar Kode Etik 


ya juga memiliki utang yang ma: 
sih belum saya lunasi di BRI, 
katany 

Tommy dijerat tiga dakwaa 
Pertama, Pasal 12 Huruf b Un- 
Yang-Undang (UU) Nomor 31 Ta- 
hun 1999 tentang Pemberantas- 
an Tindak Pidana Korupsi (UU 
Tipikor) sebagai telah di- 
ubah dengan UU Nomor 20 Ta- 
hun 2001 tentang Perubahan 
Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 
jjuneto Pasal 55 Ayat @) 
KUHP, Kedua, Pasal 5 Ayat 2 ja 
Pasal 5 Ayat | UU Tipikor. Ketig 
Pasal 11 UU Tipikor. Ancaman 
pidananya maksimal per 
tahun dan denda maksimal Rp 1 
miliar, (AMR) 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


kai 


PD TOYOTA 


moving forward 


| 


AA, -.& 


- 


PROGRAM 
| SPEKTAKULER" 
1 TOYOTA 
Ke KOI DAPATKAN!!! 
z New York | Lexus Gs 250 


TOYOTA YARIS 
DAN MASIH BANYAK LAGI 


ph. 
Ag | ( 
(“4 alan-jalan ke | | fe 
Lgi Intuk setiap pem! YO ew K redit 
3 an November s/d Desember 2012 
egera hubungi Auto2000 dan dealer-dealernya 


G We 500 808 — 2. AVIO 2000 


www.auto2000.co.id Urusan Toyota jadi mudah! 


mrloperkoran @ & 


6 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Promosi untuk Koruptor 


crsihkan pemerintahan! Itulah 
D judul utama harian ini terbitan 
am Senin. Sepertinya judul itu 

) terasa keras, tetapi bukan tanpa 
- dasar! 


Dalam tabel infografis yang diolah Litbang Kompas, 
didapat data ie 


telah dihukum karena terbukti korupsi der 
bervariasi, mulai dari 1 tahun penjara 
penjara, Data Kementerian Dalam Negeri sementara me- 
munjukkan sudah lebih dari 150 pegawai negeri sipil divonis 
korupsi, 

Judul Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 yang dih 
silkan pada cra Reformasi sebenarnya jelas dam tegas! 
Ketetapan MPR itu diberi judi 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN). Itu adalah perintah MPR kepada Presiden untuk 
menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 
Menempatkan pejabat korup di jajaran pemerintahan jelas 
bertentangan dengan semangat Ketetapan MPR itu, 
jumlah undang-undang antikorupsi yang menjadi derivasi 
dari Ketetapan MPR itu juga tik kurang jelas dan tegasnya, 
Korupsi didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa yaryg 
harus diatasi dengan cara luar biasa pula. Korupsi adalah 
musuh utama bangsa ini! 

Berangkat dari semangat perang terhadap korupsi, kita 
tak bisa memahami logika berpikir pejabat di daerah ketika 
mereka mempromosikan bekas terpidana korupsi menjadi 
kepala dinas atau jabatan apa pun, Apakah sudah tak ada 
orang lain yang bisa memangku jabatan itu? Aturan yang 
ada memang bisa disiasati untuk mempromosikan bekas 
sukses atu kroni yang terlibat korupsi, tetapi baggui- 
mana dengan kredibilitas pejabat tersebut. 

Langkah mempromosikan bekas terpidana kusus koruj 
sijelas melemahkan semangat bangsa ini untuk memerangi 
korupsi, Promosi bekas terpidana kasus korupsi itu me- 
langgar prinsip moralitas dan etika serta semangat bangsa 
untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Kita menghormati langkah Azirwan yang memilih 
mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Kelautan 
“an Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ketika promosinya 
dipersoalkan publik. divonis hukuman 2,5 tahun penjara 
atas tuduhan korupsi pelepasan hutan lindung di Bintan, 

Kita berharap pejabat di daerah, apakah itu gubernur 
ataupun bupati, menghormati instruksi Menteri Dalam 
Negeri. Surat edaran Mendagri tertanggsil 29 Oktober 2012 
menegaskan bekas terpidana dilarang jadi pejabat! Surat 
edaran Mendagri itu jelas dan tak butuh lagi penafsiran dan 
tinggal dilaksanakan. 

Pengabaian terhadap surat edaran Mendagri merupakan 
tindakan insubordinasi terhadap pemerintah pusat. Ma- 
syarakat menantikan tindak lanjut dari surat edaran itu 
demi terciptanya penyelengggira negara yang bersih dan 
ecenderungan untuk menjadikan Indonesia 
sebagai republik koruptor tak bisa dibiarkan! 


KTT Asi 


Bropa di Vientiane 


pihak, negara-negara Asia dan 


) ila melihat potensi setiap 
y Eropa yang ambil bagian dalam 


KTT ASEM bisa saling 
membutuhkan. 
Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa (KTT ASEM) di 
Vientiane, Laos, awal pekan ini, diikuti total 49 negara. 


Sebagian negara Asia membutuhkan kecanggihan tekno- 
log dan industri Eropa, sementara Eropa membutuhkan 
pasar Asia yang terus tumbuh ketika sebagian Eropa 
dilanda krisis 

tanya saj, idak semua prospekitu mulus sebagima 


angan menjadi problema utama. Di Asia, prospek pertun 
buhan dibayang-bayangi oleh sejumlah persoalan, misalnya 
perselisihan teritorial antara China dan Jepang. 

Namun, di luaritu, sebenarnya kedua 
banyak peluang untuk saling belajar. Sebaya 


menyelesaikan krisis politik antartetangga sehingga benua 
itu justru bisa mengembangkan sebuah uni yang kokoh, 
disertai dengan praktik demokrasi dan tata pemerintahan 
(governance) yang dewasa. 

Sebaliknya, Eropa tentu penuh rasa ingin tahu, menga 
di saat banyak negara Eropa—terutama Yunani dan Sp 
nyol-dilanda krisis utang dan perekonomian pada umum- 
nya, banyak negara Asia yang tetap tegar dan beberapa 
antaranya justru terus tumbuh, seperti China dan Indo- 
mesia, 

Para pemimpin kedua benua—seperti Presiden Perancis 
Trancois Hollande dan Perdana Menteri Italia Mario Monti 
dari Eropa serta Presiden RI Susilo Bambang Yudho- 
yono-bisa berbagi pengalaman tentang problema pe- 
merintahan dan upaya untuk merespons krisis, 

Adanya kesepakatan konkret yang bermanfaat bagi 
kedua belah pihak tentu juga sangat diharapkan. Sebab, apa 
bedanya KTT yang sekarang dan yang sebelumnya kalau 
tidak ada implementasi kesepakatan. 

Kekhawatiran ini cukup mengemuka mengingat pcr- 
nyataan sejumlah pemimpin terdengar normatif. Harapan 
kita, tentu setiap kali bertemu dalam KTT, negara-negara 
Asia dan Eropa bisa menetapkan tanget, apakah dalam 
investasi ataupun perdagangan, sehingga KTT selain me 
dekatkan hubungan politik dan diplomasi juga mem- 
berikan hasil konkret di berbagai bidang, 

Diakui memangdi era persaingan yang semakin ket: 
sana-sini ada saja penghalang, seperti adanya penetapan 
tarif dan regulasi yang sulit disepakati oleh pihak lain. 
Namun, semangat untuk bekerja sama yang bersifat 
winewin, saling menguntungkan, kiranya harus lebih di- 
utamakan apabila kedua pihak tidak ingin KTT hanya 
menjadi forum ramah-tamah. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pening mn 3650 
WS enim me Bara Aden. 5 Siarn 
ini Reba Pesnyang Ana Pin 
AI Pnimin Rast raya Raba Tran Pin Madara Berbah 
Meta Sadar Mr so Roy Perepan 
putar niken ras Lina 
Wa ppkeratan Hee enno 
Memoar Nae 


OPINI 


mai: opiniikompas.com dan opiniakompas.coid 


”Viva” KPK! 


Oleh JE SAHETAPY 


eledai adalah bina- nal sebagai cicak versus buaya. 
K tang yang tangguh — Media massa dan mereka yang 


dan kuat memikul 
beban. Mungkin seperti 
sudah ditakdirkan, ia di- 


beryelar SH ribut membicara- 
kannya sampai presiden terpaksa 
membentuk "kom 
tuk menanganinya. Yang semula 


khusus” un- 


memerintah negeri mana pun 
dengan sesuka hati, Dan, hukum 
tersebut secara mutatis mutandis 
akan berlaku pula bagi mer 
yang memiliki kekuasaan di S 
nayan. Jika diamati dengan cer- 


gencar, tembakan untuk melum- 
puhkan KPK melalui sarana pe- 
nyadapan dan otak-atik KUHAP, 
yang sebetulnya sudah keting- 
jilan zaman, direspons rakyat 
dan kaum intelektual di Jaka: 


mengingatkan bahwa keledai ju- 
ngan sampai terantuk pada batu 
yang sama untuk kali ked 

Kata subkultur dominan, "un- 
tung tokoh pencitraan kali ini 
cukup waspada dan tidak meng- 


pandang sebagai binatang dipandang sebagai pahlawan dari mat apa yang mereka ucapkan — Kemudian itu membahana di se- ulangi skenario yang gigal”. Me- 
bodoh. Kata pepatah da-”— Pihak kepolisian kemudian dengan nada pembalasan den- — luruh pelosok Indonesi mung suka atau tidak, setuju atau 
lam bahasa Belanda, z0 — ngalam nasib malang sebab. dam yang ditujukan kepada KPK” Maka tadinya nasib KPK se- tidak, rumah yang bau apck di 

"dosu-dosanya” pada waktu yang (karena kawan-kawan senasib perti di ujung tanduk, ibarat tsu- — Kebayoran itu perlu dibersihkan 


om als een ezel "bodoh 
seperti keledai', 


Meski dipandang bodoh, kele- 
dai tidak al 
yang suma untuk kedua kalinya. 
'Ada ungkapan seperti itu dalam 
bahasa Belanda, Jadi, kala 
terantuk pada batu yang sama 
untuk kali kedua, seseorang ber- 
arti lebih bodoh daripada ke- 
ledai, 

Sungguh menarik bahwa Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 
pernah mengalami kasus yang 
cukup menghebohkan yang dike- 


polisi 


lalu diobrak-abrik dan dikeluar- 
kan dari lemari 
sadosa meski yang bersangkutan 
sudah naik pangkat dengan be- 
berapa bintang di bahunya. 

Itu suatu peristiwa memuak- 
kan yang merupakan blunder ke- 


boleh terjad 
kembali, Sungguh memalukan! 
Kualat 

Numun, begitulah, 
alam kualat” akan berlaku bugi 
siapa saja yang mengira dengan 
tangan kekuasaan ia bisa ikut 


penyimpan do- 


yang sesungguhnya tidak 
palagi terulang 


ba mata 
secara po 


"hukum 


mereka yang rakus uang rakyat 
jatuh tersungkur di tangan KPK), 
tidaklah mengi 
KPK menjadi sasaran dendam 
kesumat tembak mereka. 
Mereka terperanjat ketika Pil- 
kada DKI Jakarta dimenangi Jo- ja" 
ko Widodo-Basuki Tjahaja Pur- 
mama karena integritas, Rakyat 
sudah muak dengan 
dan berkibarnya pu 
pol yang besar sekalipun, Tiba- 
reka yang berkuasa 
terbelalak begi 
mengetahui hasil yang tak 
sangka-sangka itu, Dengan begitu 


erankan kalau yangkan tonjokan ini 


janji kosong tiba-tiba 


panji par- 


rias ter 


nami yuridis, kini berbalik arah: 
semuanya mendukung KPK. Ba- 


yang mengerdilkan KPK, berarti 
pengkhianat bangsa dan antek 
koruptor, berlaku untuk siapa sa- 


Namun, apa mau dikata. 
dai yang dikenal lambat berpikir 
mengulangi 
bodohan cetakan kedua cicak 
versus buaya dengan judul basi 
sik dari Bengkulu 
ih mengherankan bahwa pe- 
nasihat-penasihat hukum di 
lan Trunojoyo tidak waspada dan 


sebelum datang matahari baru di 
ufuk 2014. Viva KPK! Bersihkan 
terus sampai luka borok yang bau 


“Siapa 


sembuh, 
Ingat peribuhasa yang tak ada 
padanannya di Indonesia: Zachte 
heelmeester  maken stinkende 
wonden "dokter yang mencla- 
menele akan membuat luka yang 
bobrok itu bernanah", Selamat 
KPK dan maju terus pantang 
mundur bersihkan korupsi! 
JE SAHETAPY 
- Guru Besar Emeritus 
Kriminologi Unair 


BDF dan Demokrasi Indonesia 


Oleh AZYUMARDI AZRA 


hwa Indonesia dalam da- 
B sawarsa terakhir sering d 
sebut sebagai negara de- 
mokratis ketiga terbesar di du- 
nia, setelah India dan AS, tidak 
dipersoalkan warga Indonesia 
sendiri ataupun masyarakat in- 
ternasional, Namun, kenyataan 
demokrasi Indonesia setelah 13 
tahun berlaku belum terkonso- 
lidasi sepenuhnya tak serta-mer- 
ta mengurangi tanggung jawab 
dan peran Indonesia memajukan 
demokrasi secara global, 


Meski masih menghadapi berbagai ma- 
salah dalm demokrasinya, Indonesia te- 
tap berada dalam posisi lebih baik untuk 
lebih m mn peran ke arah pertum- 
buhan dan penguatan demokrasi tingkat 
regional ASEAN atau Asia Pasifik, bahkan 
di tingkat internasional lebih luas, 

Aktualisasi peran itu tak lain merupa- 
kan amanat Pembukaan UUD 1945 bahu 
pemerintah negara Indonesia juga ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasar- 
kan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosi 

Sebagai negara dan ckonomi terbesar di 
Asia Tenggara dan satu-satunya di kawa- 
san ini yang menjadi anggota G-20, Indo- 
nesia memiliki bobot dan daya tekan me- 
mainkan peran lebih besar dalam pertum- 
buhan dan konsolidasi demokrasi di b 
bagai kawasan dunia, Masalahnya kemudi- 
uh mana Indonesia telah menggu- 
makan pengaruh itu: dan langkah yang 

lakukan lebih jauh untuk berdiri di 


Bali Democracy Forum 

Sejauh menyangkut pertumbuhan de- 
mokrasi, Indonesia jelas memiliki pretensi 
dan keinginan kuat untuk memainkan 


peran lebih besar pada 
tingkat internasional, 
Hasrat ini diwujudkan se- 
jak 2008 ketika Bali De- 
mocraey Forum (BDF) 
untuk pertama kali dise- 
lenggarakan di Bali, Sejak 


tahunan Pemerintah In- 


donesia sampai penyu- 
lenggaraan yang kelima 
kalinya pada 8-9 Novem- 
ber 2012, 

Jelas BDF menarik kian 
banyak peser- ta. Pada 
BDF I hadir empat kepala 
negara/pemerintahan, 32 
negara peserta dari kawasan Asia Pasifik, 8 
negara Eropa dan Amerika, serta lembagta 
internasional sebagai observer, Lalu pada 
BDF II 2000 ma- sing-masing empat 
kepala negara/pemerintahan, 36 negara 
peserta, 18 negara/ lembaga internasional 
pengamat: BDP TII 2010, empat kepala 
negara/pemerintahan, 44 negara peserta, 
27 negara/lembaga in- temasional pong- 
amat: BDF IV 2011, 9 kepala negara/pe- 
merintahan, 40 negara peserta, dan 45 
negara/lembaga internasional pengumat: 
serta BDP V 2012, M kepala negara/pe- 
merintahan, 50 negara peserta, dan 13 
negara/lembaga internasional pengamat. 

Mengapa BDF bisa bertahan dan men- 
jadi agenda tahunan banyak negara? Salah 
satu faktor adalah pendekatan inklusif 
BDP yang cukup unik bahwa Indonesia 
Aidak membatasi keikutsertaan dalam fo- 
tum pada negara-negara yang benar-benar 
telah fegitimote sebagai demokrasi, tetapi 
juga negara-negara yang pada dasarnya 
merupakan negara otoritarianisme militer 
atau sipil, totalitarianisme, monarki abso- 
partai tung- 
tan inklusif, yang 
agaknya khas Indonesia, para peserta tidak 
dieksklusi dan merasa nyaman mengikuti 
percakapan tentang demokrasi dan tu- 
karemenukar pengalaman mengenai prak- 
Aik terbaik dalam demokrasi. 


inklusi 
ik langsung ma- 
upun tidak mengisyarat- 
kan pengakuan Indonesia: 
sesungguhnya tidak ada 
satu model tunggal dan 
uk ideal demokrasi, 
p negara de- 
mokrasi niscaya harus 
mengadopsi prinsip pokok 
demokrasi, tetapi setiap 
nogura demokrasi juga 
memiliki kekhasannya 
yang tidak bisa begitu saja 
dupat diberlakukan—apa- 
sa) lagi dipaksakan—kepada 
negara-negara lain, Kare- 
na itu, demokrasi mestinya muncul dari 
dalam (rom within), bukan dipaksakan 
dari luar (rom withoul). 

Lebih jauh, percakapan dalam BDP tidak 
terbatas pada demokrasi per se. Ini dapat 
terlihat dari pokok pembicaraan: "Memba- 
"ngun dan Mengonsolidasikan Demokrasi: 
Asenda Strategis Asia” (BDF Dj: "Mempro- 
mosikan Sinengi antara Demokrasi dan 
Pembangunan di Asia: Prospek Kerja Sama 
Regional” (BDF ID: "Demokrasi dan Pro- 
mosi Perdamaian dan Stabilitas" (BDF TID: 
“Memperkuat Partisipasi di Dunia yang 
Tengah Berubah” (HDF TV): dan "Memaju- 
kan Prinsip-prinsip Demokrasi pada Setting 
Internasional” (BDF V). 

Memperkuat "leverage" RI 

Pembicaraan tentang demokrasi dalam 
kaitannya dengan berbagai tema tadi ke- 
lihatan menjanjikan. Namun, juga jelas, 
percakapan dalam BDP tidak instan dapat 
membuat demokrasi bisa terkonsolidasi di 
sejumlah negara Asia Pasifik. Bahkan, 
hingga kini transisi banyak negara—seper- 
ti di dunia Arab-—berlangsung alot, pedih, 
dan lama sehingga masa depan domokrasi 
pun belum menentu. 

Di tenygah perkembangan belum meng- 
#embirakan itu, Indonesia sepatutnya te- 
tus memberikan inspirasi bagi penguatan 
demokrasi Indonesia juga dapat mening- 


Memungut Upeti BUMN 


asanya tidak berle- 
bihan keluhan 
Menteri Badan 
aha Milik Negara Dah- 
lan Iskan atas dugaan 
permintaan upeti oleh se- 
jumlah anggota DPR. 


Cerita ini sudah lama bereda 
Aroma tak sedap itu setidaknya 
sudah mencuat sejak DPR perio- 
de 1999-2004, Hanya saja belum 
ada menteri yang berani meng- 
ungkapnya di ruang publik. Na- 
mun apa yang terjadi, sejumlah 
anggota DPR laksana kebakaran 
jenguot lantaran pernyataan 
Menteri BUMN mengusik ke- 
hormatan mereka, 

Langkah positif Dahlan yang 
memerintahkan seluruh jajaran 
BUMN menolak permini 


temis. 


punya logika berpikir sendiri, ha- 
rus berani melawan keinginan 
sejumlah wakilnya di DPR yang 
selalu ingin untung: 
bukan untuk kepentingan pri 
badi, biasanya upeti diminta de- 
ngan alasan partainya akan me- 
lakukan kegiatan. 

Sebelumnya, Juni lalu, Dahlan 
sudah mengungkap bagaimana 
ar, BUMN selalu dijadikan sumber 
danaoleh yang berkuasa. Namun, 
kala itu belum 
Dahlan menegaskan bahwa se- 
kitar 98 dari 140 BUMN terjebak 
dalam korupsi yang bersifat sis- 


Sebelum itu, Ketua Mahkamah 


Konstitusi 
nyebut DPR (Komisi TID telah 


rang jajarannya melobi DPR agar 


Oleh MARWAN MAS 


ndiri. Kalau 


harusnya 
cheboh saat ini. 


lahfud MD juga me- 


memotong anggaran MK secara nyimpangan anggaran negara. selama ini citranya 
signifikan dalam dua tahun ter- rus, Jangan sampai 
akhir. Namun, Ketua MK mela- Pelajaran berharga makin kehi 


menggertak balik 
mengungkap duga: 
upcti tidak dilanjutkan. Sckre- 
taris Jenderal PDI-P Tjahjo Ku- 
'molo, misalnya, mx 
kah Dahlan tak lebih dari pe 
citraan karena Dahlan pun 
agenda politik, Begitu pula Ketua 
DPR Marzuki Alie juga merasa 
tersinggung atas tudingan itu, 
Padahal, yang kita harap, se- 
anggota DPR me- 
tespons positif ungkapan dan 
langkah Dahlan. Bukan seb 
nya, bereaksi keras seolah bersih, 
sementara fakta begitu banyak 
terurai, Misalnya, Komisi Pem- 
berantasan Korupsi (KPK) me- 
nangkap sejumlah anggota DPR 
yang terbukti terbelit oleh pe- 


Menjaga keselamatan dana 


usaha 
pemberian 


Namun, kit 


bisa d 


enyebut lang- 


agar tidak ada fitnah 
mana 


apa benar atau sal 


kan aib b: 


juga berharap ki- 
ranya Menteri BUMN tidak se- 
kadar melempar bola panas yang 
mainkan secara seram- 
pangan jika tidak diungkap se- 
cara jelas. Kedatangan Dahlan 
ke Badan Kehormatan DPR un- | 4 
tuk mengungkap nama anggota 

Dewan yang gemar meminta 
upeti kepada BUMN patut di- 
dukung, Semuanya haru 


$ dituntut sejumlah 


. Namun 
yang pasti, informasi soal dugian 
adanya pungutan upeti meru 
i anggota DPR yang 

rus terge- 

akyat se- 
ngan kepercayaan- 
nya lantaran wakilnya yang 


katkan korja sama bilateral dengan nega- 
raenegara yang sedang transisi menuju 
demokrasi melalui berbagai program se- 
mucam pertukaran pengalaman (bukan 
mengguru), bantuan teknis kelembagaan 
dan lain-lain yang dilaksanakan Indonesia 
dalam membangun demok: 

Ni agar Indonesia dapat lebih 

efektif memainkan peran seperti itu, yang 
diperlukan bukan hanya diplomasi luar 
negeri lebih aktif, melainkan juga pembe- 
nuhan demokrasi Indonesia sendiri, Ha- 
nya dengan demokrasi yang bernas, Indo- 
nesia dapat memiliki deveruge lebih kuat 
lagi dalam membantu transisi lebih lancar 
n Asia Tenggara semacam Myan- 
di dunia Arab, 
Karena itu, penguatan dan konsolidasi 
demokrasi Indonesia sangat mendesak di- 
lakukan, Konsolidasi itu mesti diarahkan 
tak hanya pada pembenahan lembaga po- 
Itik semacam parpol, parlemen yang kre- 
dibel dan akuntabel, pemerintahan yang 
menegakkan yood governance, tetapi juga 
pada upaya keras dan sungguh-sungguh 
agar demokrasi dapat mewujudkan janji- 
Janjinya untuk kesejahteraan warga me- 
lalui pembangunan. 

Jika demokrasi Indonesia gagal atau 
terseokaeok memperbaiki kehidupan 
bangsa pada berbagai seginya. bisa dipas- 
tikan kian banyak warya dan kelompok ke- 
hilangan kepercayaan kepada demokrasi. 
Jika ini terjadi, Indonesia dapat terjeru- 
mus ke dalam kesulitan demi kesulitan. 

Demokrasi memang memiliki batas dan 
kelemahan tertentu, termasuk di Indone- 
sia, Namun, bagi negara-bangsa Indoi 
sia, demokrasi tetap menjadi pilihan sis- 
tem politik lebih baik dibandingkan de- 
ngan sistem politik lain semacam teokrasi 
(dawlah Islamiyah atau khilafah Islami- 
yah), atau diktatorisme, atau otoritaria- 
nisme apakah sipil maupun militer 

AZXUMARDI AZRA 

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN 
Jakarta: Anggota Advisory Board, 
International IDEA, 

Stockholm dan BDF 


POJOK 


Pemerintahan harus 
dibersihkan dari 
koruptor. 

Masih ada sapu bersih 
tidak? 


Dahlan Iskan ungkap 
anggota DPR yang di- 
duga memeras. 
Kalau serius, lapor 


dotas 


anggota DPR, dong ke KPK! 
Publik menanti ungkapan $ 
blak-blakan Menteri BUMN itu | € 


Menakertrans minta 
pemda tetapkan UMR. 
Kata pepatah, "Jika 
beri kacang, dapatnya 
monyet"! 


upeti anggota DPR, yang menja- BUMN merupakan keniscayaan ring dicap terhormat, tetapi ter- | # 

dikan BUMN sebagai sapi potong Yang dikesankan dari pe- di tengah harapan rakyat agur nyata tak lebih dari Mikus got ” 5 

patut didukung Paradirekturha- ristiwainibahwapenentuanang- diperhatikan kesejahteraannya. yang begitu ganas mengeruk Jokowi: Awal 2013 

rus berani berkata "tidak" untuk — garan di DPR selalu harus mela- Semogaparaanggota DPR birok- uang negara yang dipungut dari | Kartu Jakarta Sehat 

menjaga dana BUMN dari kese- lui proses lobi yang boleh jadi rat eksekutif, dan pemangku ke- — hasil keringat rakyat. bisa dipakai semua 

rakahan orang-orang yang tak tidak gratis kuasaan Jain tidak menjadikan Tudingan ini harus diperjelas | mah sakit 

Lantas,apa tanggapan anggota BUMN sebagai anjungan tunai kebenarannya. Jika terbukti ada | aga Orang Jakart 

DPR? Seperti lazimnya, anggota mandiri (ATM) mereka. Saat bu- oknum DPR yang berbuat, nan Ong Jarayat 

tember 2012, Sekretaris Kabinet DPR tak tinggal diam. Kicauan tuh dana segar, tinggal mencle- baiknya dilaporkan kepada KPK | sakit bisa naik pesat! 

mengeluarkan surat edaran No Dahlan dikecam dan mulai me- pon direktur utama BUMN de- untuk diuji kebenarannya di 


SE-542/Seskab/IX/2012, perihal lakukan serangan balik. Misal- ngan berbagai alasan, ang pengadilan. Sebab, rakyat 
pengawalan APBN 2013-2014 nya, Dahlan mulai dipersoalkan Pengalaman paradirut BUMN hu betul, untuk meningkatkan 
untuk mencegah praktik penya- lantaran dua kali tidak hadirsaat bermitra kerjadengan DPR patut” kualitas pelaksanaan fungsi le- 
lahgunaan anggaran. diundang Komisi VII DPR untuk dijadikan pelajaran berharga. Mi-  gislasi,fungsianggaran,dan fung- 
mengklarifikasi hasil audit BPK salnya, mantan Direktur Utama si pengawasan, setiap anggota 

Bola liar i Pertamina Arif |) Nawawi DPR harus memiliki integritas 

Meskipun sudah M4 tahun re- mencapai Rp 37 triliun saat Dah- (2003-2004) mengatakan bahwa — dan bersih dari godaan uang ha- 
formasi berjalan dengan agenda an menjadi direksi PLN. ia harus bolak-balik ke Senayan ram, 
memberantas korupsi, kolusi, Rupanya bola liar mulai digu- (baca: DPR) gara-gara pernyata- MARWAN MAS Net) 
dan nepotisme, begitu sulit im-  lirkan anggota DPR, sebagai lagu annya ingin membebaskan Per- Guru Besar Ilmu Hukum NO 
plementasinya. Wajarjika rakyat lama, yang ujungujungnya  tamina sebagai sapi perah, Universitas 45, Makassar 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


OPINI 


REDAKSI 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-s 
e-mail: opini@'kompas.com dan/atau opini&kompas.co.id 


Alangkah Sulitnya Setor 
Uang Koin di Bank Permata 


Bidang usahanya mengharuskan menerima 

pembayaran uang koin dari pelanggan. Ka- 
i ma berta 
melakukan setoran koin di Bank Permata Cabang 
Gunung Sahari, Jakarta, dan dilayani oleh Bapak 
AH selaku kepala teller di sana. 


A yah saya nasabah kredit di Bank Perm: 


Namun, sejak sebulan terakhir kami tak diperbolehkan 
lagi setor koin, Kami diminta setor ke cabang lain. Untuk 
memindahkan setor koin ke cabang Bank Permata lain tidak 
semudah yang diperkirakan karena harus meminta per- 
setujuan kepada teller setiap cabang. Langkah ini pernah 
saya lakukan dan ditolak. 
sarankan meminta bantuan bagian marketing 
untuk dicarikan solusi ke cabang mana dapat setor koin? 
Nasabah kredit ditangani oleh marketing khusus, yaitu 
Bapak BJ, marketing Kelapa Gading, Jakarta. Saya sudah 
beberapa kali menghubungi Bapak BJ dan dijanjikan akan 
dibantu untuk dicarikan solusi. Namun, sudah hampir 
sebulan tak ada kabar dan sulit dihubungi. Jika dihubungi, 
selalu tidak diangkat dan cenderung menghindar. 

Apakah uang koin yang dicetak oleh Bank Indonesia tidak 
bernilai di Bank Permata sampai mereka begitu antipati dan 
begitu sulit masabah untuk mendapatkan izin setor koin? 
Untuk nasabah yang memiliki bidang usaha dengan pem- 
bayaran koin mungkin harus berpikir lagi jadi nasabah Bank 


Permata jika tidak ingin mengalami kesulitan seperti saya. 
SANDRA KUSNADI 
Citra 1 A Blok AE-10, Kalideres, Jakarta Barat 


masuk. Juga tak satu SMS pun 
dari kolega saya yang bukan 
pengguna Indosat yang diter 
selama saya di sanu, Saya telah 
melaporkan kepada operator In- 
dosa via surat elektronik sewak- 
di Belgia, tetapi sampai 
saya kembali ke Indonesia, tak 
ada tanggapan apa pun. 
Indosat seperti sengaja men- 
(bak sehingga saya harus me, 
nggilan telepon yang 
a sangat mahal, Saya 
engajukan keluhan dan 
mengajukan keberatan a 


Belgia, awal Agustus 2012, saya 
menanyakan ke cat! center In- 
dosat M tentang operator yang tu 
bekerja sama, Dijelaskan, adu 
tiga operator yang memberikan 
pelayanan Jull service di sana. 
Ketika tiba di Belgia ternyata 
yang saya alumi jauh dari yang 
dijanjikan. Dari tiga operator, 
Yua lainnya tidak melayani, Jika 
pun tetap diplih,telepon seluler 
mendapatkan sinyal, 
banyak mengirim SMS 
nomorsnomor di luar Indosat 
di Indonesia. Tak satu SMS pun 
diterima, tetapi tagihan tetap 


kepada saya. Nu- 
pihak Indosat tidak mau 
mengerti dan bersikeras bahwa 


“TM 


ing masih berlaku, 
yang diterima. 


Termasuk juga SMS yang tak 
diterima, pihak Indosat menya- 
takan itu bukan kesalahan In- 
dosat, Selama tagihan SMS ada, 
itu artinya SMS valid, masalah 

rima atau tidak oleh nomor 


VIP Indosat sangat menyesal- 
kan kejadian ini. 
HANS KURNIAWAN 

Jalan Tanjung Duren Utara 
III, Grogol Petamburan, 
Jakarta Barat 


Dipingpong 
oleh Okevision 
Saya kecewa dengan pelayan- 


an Okevision yang tak profe- 
J. Hari Minggu, 7 Oktober 


tenaga pemasaran Okevision di' 
Mall CBD Ciledug, Tangerang, 
Istri saya tertarik dan langsung 


memesan pemasangan baru d 
langsung bayar di tempat. Ke- 
betulan tempat tinggal dekat de- 
gan mal tersebut. Janji dari 
salesenya, Senin akan dipasang, 
paling lambat Selasa (9/10). 
Namun, sampai hari berikut- 
nya belum juga dipasang, Saya 
cobu usngoubangi sales dengan 
menelepon,tetapi tak direspons. 
SMS tak dibalas Komudia saya 
menghubungi cal! center di 
58358590 dan diminta meng- 
hubungi 500653, Ketika nomor 
ini saya telepon, saya malah di- 
suruh menghubungi 500900. 
Saya menghubungi nomor itu, 
Ietapi penerima telepon lepas 
angan dan. kembali saya di- 
suruh menghubungi cal center, 
Saya menghubungi lagi cal 
center, tetapi sa 
hubungi bagian pelanggan. Su 
menghubungi bagian pelanggan, 
disuruh memasukkan nomor pe- 
langggan. Lha, sa belum 
berlangganan. Saya sudah di 
pingpong dan tanpa kej 
Padahal, d rumah adik saya 
memakai televisi berlangggu 
lain paling lambat satu hari d 
pemesanan langsung dipasang, 
ISWAHYUDI 
Kompleks Pondok Maharta 
Jalan Maharta VII, Pondok 
Aren, Ciledug, Tangerang 


ang 
H 


Humanisme Itu Terkoyak 


Oleh LAODE IDA 


eristiwa menyeram- 
Pp kan kembali terjadi 

di Kecamatan Kali 
anda, Lampung Selatan, 
Bentrokan massa dari dua 
desa yang bertetangga te- 
lah menghilangkan seti- 
daknya 14 nyawa manusia. 
Amarah dan kebrutalan 
massa itu juga menyebab- 
kan kerugian materi be- 
rupa pembakaran 166 
rumah warga dan berba- 
gai fasilitas lainnya. 


Tatapan cmosi massa agaknya 
dipicu oleh pelecehan terhadap 
dua gadis remaja oleh pemuda 
desa tetangga. Pihak keluargadan 
Warga desa kedua gadis yang 
menjadi korban, barangkali tidak 
ugi melihat perlunya mene 
solusi arif berdasarkan nil 
sosial atau bahkan tak mer 
anggap lagi perlunya penyelesai 
an secara hukum terhadap p 
laku pelecehan seksual itu 

Labih parah Ing, apart ko- 
amanan tak bisu mencegah dan 
atau meng Antara 
yang mengumuk, Secara te 
ng kita semua melihat keti- 
dakberdayaan instrumen negara 
yang memperoleh mandat khu- 
us untuk memberikan jamina 
perlindungan keamanan dan ke- 
selamatan fisik setiap Warga m 
.gara, Bukunkah hal ini sungguh 
memalukan? 


Ekspresi kolektif lokal 

Peristiwa di Lampung Selatu 
itu tidak dapat diangsap sepele 
karena merupakan ekspresi ko- 
lektif lokal yang sangat jauh 
ibaikan nilai-nilai sosial ke- 
an sesungguhnya, Hanya 
na sekat administrasi peme- 
un desa, hubungan-hu- 
bungan sosial dan budaya ke 
bersam seolah-olah sudah 
terputus menyertainya, 

Yang dominan-menonjol ada- 
lah "perasaan harga diri” karena 
merasa telah dilcochkan sehingga 
harus membalas dengan kebo 


wa manusia yang menjadi korban 
atas balas dendam itu. 
Mereka pun jauh dari kesa- 


daran kalau para pelaku pele- 
cehan itu adalah kelompok anak 
muda yang barangkali hanya me- 
rupakan perilaku iseng, bagian 
dari kenakalan remaja belaka, 
Orang lupa kalau ini bisa jadi 
produk dari rumah tangga dan 
lingkungan yang kurang mem- 
perhatikan pembinaan moral ge- 
nerasi, 

Tragedi memprihatinkan di 
Lampung Selatan, boleh jadi me- 
rupakan gambaran kecenderung- 
an bahwa perilaku kekerasan dar 
penghilangan nyawa manusia di- 
anggap sebagai hal biasa untuk 
memperoleh "1 
rilaku tak senonoh dan atau jahat 
dari pihak lain, Peristiwa ini se- 
benarnya sudah jamak terjadi di 
sejumlah daerah lain dengan fak- 
tor pemicunya yang 
miliki persamua 


Catat, 
yang har 
2012), terjad 
kelompok n 
Sulawesi Tengah, dengan saling 
lempar batu serta menggunakan 
senjata rakitan dan panah, Hanya 
saja, bedanya, ap 
di Palu mampu mengen 
keadaan sehingga bisa menghen- 
ikan kontlik. Padahal, pada ka- 
sus-kasus sebelumnya. konilik 
horizontal pun tak jarang me 
nimbulkan korban jiwa manusi 
dan materi. 


Faktor pemicu 


Mengapa aksi kekerasan fisik 
dan pengabalan terhadap hukum 
jadi tren tersendiri di negeri 


Taktor penyebab sehinggsn k 
derungan itu terjadi 

Pertama, lemah atau tiadany 
membangun 
Di tengah 
kebebasan individu sebagai por- 
wujudan dari nilai-nilai demo- 
keasi di era reformasi, peme- 
ini (baik di level 
nasional maupun daerah) luput 
mengantisipasi dampaknya beru- 
pa terkikisnya nilai-nilai budi 
kebersamaan yang dibangun di 
atas kesadaran saling menghargai 
dan saling percaya, 


pada program 


dan bahkan merasa perlu untuk 
menghabisi pihak yang dianggap 
mengganggu itu. 


Jadi alat politik 


Kecenderungan seperti itu di- 
perparah dengan bukan saja 
merintah lokal luput dalam 
mempererat tali modal sosial 
lintas komunitas, melainkan 
justru kerap dijadikan basis 
pertempuran politik antar- 
figur politisi yang mem- 
perebutkan suara dalam 


rangka merebut jabatan 
dika per- 

ME) mukiman masyarakat 

tersegregasi — berdasar- 

ora kan suku atau kelompok 
budaya tertentu, tidak ber- 


baur, Mereka dengan sangat mu 


yang mengejar pertumbuhan fi- dah akan tersulut oleh provoki 
emosional tertentu, Kecende- 
syarakat lebih mengedepankan  rungan seperti itulah, saya ki 


pada program peningkatan ke- 
hteraan fisik seh 


juga terjadi di desa-desa yang 
bertetangga di Lampung Selatan 
itu, 


Warga tiga, diakui atau tidak, tin- 


ntuk mengejar 


perolehan materi, dakan kekerasan atau bentrokan 

Para penyelenggara negara, Sisik oleh kelompok-kelompok 
baik di kelompok pengambil ke- masyarakat juga akibat krisisnya 
bijakan maupun implementator- — kepercayaan terhadup kepastian 


hukum di negeri ini, Penanganan 
oleh aparat penegak hukum be 
gitu lambat atau dirasa masih 
jauh dari nilai keadilan yang di- 
harap masyarakat. Apalagi jika 
suatu kasus dialami oleh ma- 
ikat kecil, justru merek: 
li korban berkepanjangan 


nya, lebih mengurus proyek-pro- 
yek fisik yang secara langsung 
“wujudnya tampak jelas di mana 
mereka pun bisa menikmati kc- 
untungan materi untuk pribadi 
dan kelompok, termasuk dengan 
cara-cara mengorupsinya. 
Apalagi di tingkat daera 
nom, di mana para kepala daerah 
berkejaran dengan target waktu 


tu masalah diselesaik: 


musa jabatan seraya berupaya penegak hukum, ternyata ban 
mengembalikan modal besar — ditentukan oleh faktor m 
lalam proses per lah masyarakat bawah, 
itu, masyarakat se- yang bermukim di pe- 
bagui kumpulan makhluk sosial merasa pesimistis de 


sungguh terabaikan — karena 
mengurus masyarakat bukanlah 
"proyek basah" 
tungkan bagi para pejabat 
Kedua, jebakan persaingan 
berbasis kelompok dan ruang. 


ses-proses hukum 
cbaggian di ant 


itu, memilih mengguna- 
kan hukum rimba. 
Hukum dan keadilan dianggap 


menunjukkan 
identitasnya, baik berdasarkan 
kelompok. fungsionalnya ma 


lainkan untuk para pejabut dan 
atau pemilik wang yang bisa 
mengarahkan atau menambah 


pun ruang tempat domisili, yang — pendapatan resmi oknum aparat 
sekaligus sebagai pembeda de- — yang terkait. 

ngan semangat bersaing satu LAODE IDA 
ama lain, Ketika sa Sosiolog: 
#ota kelompok dan Wakit Ketua DPD 


Litasnya tenyanggu, spon 
lakukan perlawanan, menyerang, 


(etiket Ini Merupakan 
Pundanyan Pribadi) 


BERITA BCA 


an Tata 


Pembayaran Tiket. com 


SITUS penjualan online yang. semakin 
banyak bermunculan amat membantu 
konsumen untuk memenuhi kebutuhannya 
secara cepat, Sebagai contoh, hanya 
“dengan mengunjungi situs Tiket.com (www. 
tiketcom), Kita sudah bisa. menemukan 
begitu banyak jadwal penerbangan dan 
perjalanan kereta api, termasuk mengetahui 
harganya yang diurutkan dari yang. paling 
murah, Harga yang diberikan Tiket.com 


sama dengan harga yang dikeluarkan oleh 
maskapai dan PT Kereta Api Indonesia 
(KAN) 

“Memesan di Tiket.com lebih nyaman 
karena kita bisa mencari tiket promo, Selain 
itu, adanya. sistem” pengaturan tempat 
duduk memungkinkan calon penumpang 
memilih tempat duduk dan gerbong kereta api 
yang dinginkan,” kata Co Founder dan Managing 
Director Tiket.com Gaery Undarsa. 

Sistem Tiketcom juga memungkinkan 
penumpang untuk terbang pergi-pulang dengan 
“dua maskapai yang berbeda, dengan melakukan 
pembayaran sekaligus. Dengan demikian, 
penumpang bisa mendapat tiket pesawat dengar 
harga dan waktu penerbangan yang. paling pas 
untuknya, “Kami mencoba selalu memberikan 
pengalaman terbaik bagi customer sebagai one 
stop travel and entertainment gateway," Imbuh 
Gaery, 

Tiket.com menawarkan lebih dari 900 pilihan 
hotel yang tersebar di GO kota se-Indonesia. Setiap 
saat, tersedia promosi terbatas untuk diskon 
terif penginapan dan bebas biaya pembatalan 
reservasi. Cukup mengunjungi satu situs, kita bisa 
membeli tiket transportasi sekaligus memesan 
penginapan. 

Tiket.com yang berdiri Agustus 2011 juga 
melayani pembelian tiket event dan flm, Pada 
9 Agustus 2012, Tihet.com resmi bekerja sama 
dengan BCA sebagai mitra pembayaran online 
menggunakan BCA KlikPay. Kerja sama ini 
berdasarkan kemudahan metode pembayaran 
(Gan keamanan yang diutamakan Tike.com. 

“Pembayaran dengan BCA masih 
mendominasi” karena — memang sangat 
memucahikan nasabah," aku Gaery. BCA KlikPay 
merupakan cara bayar belanja online yang praktis 
'Gan tepercaya, Sebagai bentuk pengamanannya, 
setiap melakukan transaksi pembayaran akan 
menggunakan One Time Password (OTP) yang 
dikirim langsung melalui SMS ke ponsel pelanggan 
yang telah diregstrasikan sendiri oleh nasabah, 

Melalui BCA KlikPay, pelanggan bisa 
memantaatkan dua jenis pembayaran, yakni 


Irimrk Baling BCA ma IAOCA ci 


Cemorte Wed um BEA Oo ki 


Gaery Undarsa, Co Founder dan Managing Director 
Tiket.com 


dari rekening BCA melalui KIIKBCA Individu atau 
ari kartu kredit BCA Card. Menariknya lag, 
menggunakan BCA KlikPay di Tiket.com bisa 
menikmati program cicilan O persen selama 3, 6 
(an 12 bulan untuk pembayaran tiket di atas Ro 
500 ribu. 

Menggunakan BCA KlikPay hanya perlu tiga 
langkah, yaitu registrasi, aktivasi dan transaksi. 
Registrasi cukup sekali saja di situs www-klikbca 
ComVdikpay, sedangkan aktivasi dilakukan per 
penambahan jenis pembayaran. Setelah itu dapat 
langsung transaksi berulang kali di merchant 
tekanan BCA KlikPay. 

Tiketcom menambah panjang dat- 
tar merchant tekanan BCA KlikPay, mulai ari 
AirAsia — (wwwairasia.com), — Bhinneka.com 
(www bhinneka.com), Blibli.com ” (wwwdlioi 
com), CBN (wwwcbn.netid), Citilink (www. 
ditlink.coJd), Galeri Elektronik (wwwgaleri- 
@lektronik.com), Game-On (www.nygame-on, 
com), Gudang Voucher (wwwgudangyoucher 
com), Hartono Elektronika (wwwhartonoelek 
tronika.com), Heatwave (www-heatwave.co.id), 
Indomog — (wwnwindomog.com), — Indonetwork 
(wwwindonetwork.co.id), ” Jakarta — Notebook 
(www jakartanotebook.com), Kalbe e-Store (www. 
kalbestore.com). — Kramatdjati ” (wwwikramat- 
djati.coie), LivingSocial (wwwivingsocia.co.id), 
Maingames (www.maingames.coid), Premikita 
om (waw premnikta.corn), Tiet.corm (www tiket. 
com), Tiket Domestik (wwwtiketdomestik.com), 
Unipin tewwunipin.coid) dan Yuktravel (waw. 
yuktravel.com). 

Informasi lebih lanjut hubungi Halo BCA di 
500888 atau (021) 500888 dari ponsel atau 
akses ke wwwklikbca.convklikpay 


BCA Senantiasa di Sisi Anda. 


NE OCA Kap can btn KA OCAKSAPA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Saat putrasputri Anda asyik bersenang-senang, Anda pun dapat 
"menikmati waktu liburan dengan tenang, Itulah mengapa Anda perlu 
merasakan holiday experience bersama pelayaran Costa Victoria! 


Dua hal yang perlu Anda ketahui 
saat memilib pelayaran: Satu, 
anakanak di bawah 18 tahun 
dibebaskan dari biaya. (belum 
termasuk biaya pelabuhan dan 
pajak). Kedua, Costa Victoria 
mengisi liburan Anda dengan 
"non-stop fun, Mau tahu kenapa? 


Berbagai aktivitas mengasyikkan 
akan membuat putra-putri Anda 
sibuk sepanjang bari. Mulai dari 
ame Treasure Hunt seru hingga 
beljar memasak seperi Junior 
Masterehef — bahkan mempelajari 
table manner sekalian. 

kostum dalam Pesta Bajak Laut di 


tidak di Costa Victoria. Pelayaran 
ini menyediakan berbagai aktivitas 


ditemukan di Teen Zone, di mana 
putra-putri Anda dapat belajar 
bermain perkusi, melukis tubuh, 
membuat tattoo dan grafiti, 
menyanyi, menari, dan masih 
banyak lagi! 


kada dapat 
menikmati 


yang banyak disebutsebut sebugai 
Maly at Sea", Anda bisa mengecap 
rasa kuliner lia yang menggoda, 


Ie rona ian ran ya Tem Mera 


Panen Tour Tel (021) 3995368” Menara Tel:(021) 5220194 AYS Indonesia Te: (021) 29079792 


Berkumpullah bersama seluruh 
keluarga di malam hari dan 
saksikan penampilan ICE, salah 
satu peniru. Michael ' Jackson 
terbebat di dunia yang didutangkun 
dari Las Vegas. ICE mempelajari 
#erakegerik serta musikalitas MJ 
Sejak berusia 12 tahun, Anda akan 
mengira tengah menonton Sung 
(Raja Pop sendiri. Jangan lupa juga, 
bersiaplah untuk sebuah malam 
yang magis bersama Ezker, sang 
itasionis kelas dunia. Ia” akan 
tmembuka malam dengan berbagai 
pertunjukkan sulap yang. biasa 
“Anda lihat, seperti menghubungkan 
cincin, permainan bola dan kartu: 
hingga sesi komedi interaktif yang. 


mana dulu 
yang ingin Anda 
tata mamak 
atau trik sulap. 
Perjalanan ini 
penuh dengan 
kesenang: 


Victoria, dengan kapal-kapal yang 
berangkat ke berbagai penjuru Asin 
Tenggara, Pernahkan Anda 
terbayang bagaimana rasanya 
masuk ke dalam layar dan beraksi? 


Singapura. 
petualangan memasuki Modagascar: 
A Crate Adventure, Shrek 4D 
Adventure, Revenge of The 
Mumny, serta Jurassic Park Rapid 
“Adventure. 


lah sepasang roller coaster 
tertinggi di dunia, Battlestar 
Galactica. Jika uji adrenalin 
bukan gaya Anda, maka cobalah 
menyelam dalam ketenangan 
Marine Life Park”, akuarium 
terbesar di Asia Tenggara. Anda 

waktu 


Cove Waterpark. Datang dan 
saksikan dunia bawah laut serta 
para penghuninya yang akan 
imembuat Anda jatuh hati hanya 
di Marine Life Park”. 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


INTERNAS 


TIONAL 


Kapal Tenggelam, 
1 Imigran Tewas 


Bangsa yang me 
nangani soal pengungsi, Lau 
Boldrini, Senin (S/D, memuji 
upaya peny kapal 

imigran yang dilakukan pen- 
jaga pantai dan Angkatan Laut 
Halia. Kapal yang mengangkut 
puluhan imigran asal Somalia 
itu tenggelam di Laut Tengah, 
akhir pekan lalu, d 
jalanan menui 


petugas IL penum- 
pang lainnya dinyatakan te 
was, "Tanpa operasi penyela- 
kemungkinan jum- 
tewas bisa men- 
capai 70 orang,” ujar Boldrini 


Dua kapal penjaga pantai mc- 
narik para korban yang ter Para petugas penyelamat di 
ombang-ambing di laut selama | serangan udara pasukan peme 


beberapa jam, Korbun selamat 
kemudian dibawa ke Pulau 
Lampedu 
dilanjutkan dengan heliko 
(MEUTERS/APP/GRE) 


Banjir di India, 22 Tewas 
Sedikitnya 22 orang tewas dan 
KAIRO, KOMP. 
S 
Senin (5/1) di Ka 


$ — Meni 


Mesii 


krisis di neg: 
kes an polit 


itu hanya b 


ga terpaksa bergantung pada 


pal semua 


suplai pangan pemerintah | 
hingga waktu Ka 

rikal Valaven, pejabat peme: Di suat Lavrov yang dikenal 
rintah yang memantau operasi | sebagai pendukung kuat rezim 


in GAD, 
n lebat dipi- 
cu topan Nilam menghant 
pantai dekat Chennai dan me- 
nyebabkan ratusan desa ter- 
genang air. Tim tanggap d 
rurat terus memindahkan 
penduduk ke tempat yang le- 
bih tinggi dengan perahu ka: 
Sebanyak 100000 paket 
an telah disalurkan ko- 
pada px 
petani Distr 
dengan dampak terburuk 
mengaku, rusaknya sawah 
meng 
pangan warga. CAFP/GRE) bi 


Presiden Suriah Bashar al-Assud 
menggelar lawatan ke Timur 


tanggap d 


cjumlah kelompok opo- 
terus melakukan per- 
merestruk- 


temuan dalam upaya 

turisasi Dewa 

(SNO) di Doh 
Hari 


dengan Sekretaris Jenderal 1 
Arab Nabil al-Arabi dan Utusan 
Khusus PBB dan Liga Arab untuk 
h Lakhdar Brahimi, Ketiga 
pihak sepakat tidak ada solusi 
iliter di Suriah. 
Arabi mengakui, 
tidak mengh 


pertemuan 
ilkan kese- 


h mengevakuasi seorang ibu dan dua 


teri Luar Negeri Rusiz 


rgei Lavrov dalam kunjungan dua hari hingga 


kembali menekankan 


solusi militer dalam krisis Suriah. Solusi 


bisa dica melalui 
pihak yang berti 


pakatan baru terkait krisis Su- 
riuh. Menurut dia, semua pihak 
sepakat akan pentingnya kema- 


juan dalam solusi damai di Su- 
riah, 

Lawrov menegaskan 
saat ini adalah bisu tercapai 
kesepakatan genca 
dengan memaksa semua pihak 
iah meletakkan senjata dan 


an pertemuan Geneva 


Juni lalu, tentang pembentukan 

pemerintahan transisi di Suriah, 
Hari Senin, temu pers r 

dengan Menlu Mesir Mohamed 


Kamel Amr, Lavrov menyatal 
mendukung inisiatif Presiden 


08 - 11 Nov 


CHAN BROTHERS TA sap Our Booth at 


BEST OFFER DEAL | Nov Doo 
Ye, Singapore png 


Bali 4.208 oat 328 | TIK 


Hkori ranao 1958 


1 202130 20 


sa 
De IIA 2038 


eno 15 
Ia 05 
Pa AN 


OFFER 


tepta0 CUNA BEAUTYUL 


S7 MNATAN en 


SNIETNAM nian 


Aan to TAS 


DEAL TO 


Kata gue 


AnGxI 


KOMAKTNC AD 


SNN Aa s0 


Pn” 


nest or 
BUNG e0 


T9B Hianeuw 0 


1998 Iitjumoi 


Bb mna hem 


PAK 70 


JCC-Senayan 


MO SINGAPORE BALI, 


$SURO DISNEY Yap 


Mag” “nia 
ta 153 Mt 


SH da An 


A3 INA ika 778 
232 sa OA HK 10 


1528 


Mirna 20 


munuscou 
Kas an 


3 
Gis 20 
CA PAxTAST 


ia 
Oa gan Wiine1go 1388 


rarlopanoran @ 


Lx TWO ag 


63858411 


di kota Al-Bab, 40 kilometer sebelah 


anakn 


1 Aleppo, Mingggu @/1D. 


d Mursi deng 
Ir pertemuan kuartet re 
sional dalam upaya mene 
lusi politik dalam krisis $ 
Pertemuan kuartet regional itu 
melibatkan Mesir, Turki, Iran, 
n Arab Saudi 

Lavrov men 
saat ini 


ngkapkan, Rusi 
Jah satu-satuny 
bisa berkomunikasi de 
ngan pemerintahan Assad dan 
kelompok oposisi sekaligus, Me- 
nurut dia, sebagian negara yang 
ikut dalam pertemuan Genev 
menghu kesepakatan 
muan itu dan hanya ber 
komunikasi de 
mendorong pe 
juta terhadap Assad 


n Oposisi serta 


Seruan bersatu 
Di Doh 


pihak oposisi Suriah 
mempersatukan 
si yang terpecah be- 


ang masih kecil dari bangunan yang menjadi sasaran 


Solusi Militer Ditolak 


Rusia Dukung Inisiatif Mesir Menggelar Pertemuan Kuartet 


di pengasingan. Kamel Amr me- 
nyerukan kepada kubu oposisi 
agar bersatu supaya memudal 
n Kesepakatan politik di Su- 
ah, 
Pertemuan yang akan bg 
ngsung hingga Rabu besok i 
akan 
khusus usulan salah tokoh opo- 
yad Seif tentang pember 
a Inisiatif Nasional 
SNI, yang akan 
tikun peran SNC itu, 
akan bern Jor- 


as di Ai 


dania. 

Brahimi mengatakan, jika tak 
tercapai solusi politik, 
pan Suriah akan sa 
dan akan merembes 
tetangga 
da 
engah. MTI) 


Usa di 
jt buruk 


(kah 


M -— 


KRISIS SURIAH 
Tiga Tank di Golan 
oleh Ta1as KUNcaHYoNO 

NN an 


S: ngonggok begitu saja di 


tumbuh rumput liar, beberapa meter di depan kami 
kendaraan lapis baja juga terlihat berserakan, Di sa 
tulisan berbunyi, "Awas Ranjau!" 

"Itu sisassisa perang” tutur Stein, re 


orespondensi 
ah Palestina. Penjolasi 
singkat Stein itu men ang pernah ber- 
kobar di dataran tinggi itu pada tahun 1967 dan juga 197: 

Dataran Tinggi Golan membujur dari perbatasan Lebanon di 
utara hingga Jordania di selatan, memisahkan wilayah Israc! 
dan Su 


ng 


Tinggi Go ah kenangan 
m 5 Juni 1067, pasukan Israel b 
merebut sebagian besar wilayah ini, Luas seluruh D 
Tinggi Golan 18.600 kilometer persegi, dan 1.500 kilome 
persegi di antaranya direbut Israel 
Sebelum diduduki Israel, Duta 


mereka diusir keluar oleh te 
racl. Sebagian besar kota, kampung, 
dan desa di Dataran Tinggi Golan 
dihancurkan Israel 

riah berusaha me 
bali dataran itu, tetapi go 
al Suriah tidak hanya gap 
pada tanggal 14 Desember 1981, 

yang seca 
eksasi wila 


. yang me. 
Litu 
ta tak satu pun negara 


Sekian la 
akhir pekan la 


an, Tetapi, 

uk Dataran 

gera menarik perhatian Israel 
arik terkait dengan Suriah: ada apa denya 
knya ke Dataran Tinggi 

olan saat perang saudara yang dikabarkan telah menewaskan 
ai 30000 orang di negeri mereka belum seles: 

Apakah Pemerintah Suriah sudah kesulitan menghadapi ke 

lompok oposisi bersenjata sehingga berusaha mengalihkan pcr- 
rakyatnya ke Dataran Tinggi Golan, dengan meng- 

ah ini salah 
kan krisis regional dengan 
khirnya pecah konflik 


kait dengan 
garah pada 
in apa yang sedang dimainkan 


1 
Den 
Medan » fakassar " 


EASY. MU LAS. PA 


INTERNASIONAL 9 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


Kekacauan Bisa Terjadi 


Bursa Saham Eropa dan Asia Anjlok Menjelang Pemilu AS 


NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT 
YANG DIPEREBUTKAN 


HINGTON DC, SENIN — Kerusakan melua 
yang ditimbulkan badai super Sandy pckan lalu bis 
memicu kekacauan dalam pemilihan umum 
presiden AS yang digelar Selasa (6/1) waktu 


Negara | Jumlah” Pemilu Pemilu 
Bagian "Electoral Vote” 2004 2008: 
1 Wisconsin — 10 


setempat. Ketidakpastian dan kekacauan di dae an ani 
bencana bisa memicu perang gugatan setelah hasil 4 lowa 8 
pemilihan diketahui. ane 
Dalam kasus terburuk, calon nang” dengan mengumpulkan 7 Ohio 1 
celectoral Ka meski @ pemokrat MM Republik 5 Pali PENA 2 
uban dia kalah dari calon Negara bagion yang 10 Michigan 16 
umlah pemilihnya di Demol I Gore. diperebutkan 1 Pennsylvania 20 
na. Namun, bisajadi Di wilayah bencana Sandy. pe- —Smbo-A0t06,www2townam mn 
dia tetap memenangi” pemilu jabat setempat ut sejum- 
yang menggunakan sistem elec- ah perubahan terkait pilpres di 


toral college, dan mengal 
k 


ng ke 
ng terjadi seperti 

den tahun 2000, 
bagian 


Demokrat—purtai asal Obama. 
Presiden Obama diduga akan 
menang h di tiga negara 
bagian 'itu, tetapi jumlah pemi- 
lihnya bisa anjlok hingga ratusan 
ribu orang jika banyak pendu 
bencana tidak 

dalam pilpres 


“Ada kemungkinan, kita akan 

hat penurunan jumlah pe- 

milih yang signifikan di tempat 

tempat pemungutan suara (PPS) 

di beberapa kawasan padat pen- 
ik 


bisu cu 


chacl MacDonald, profesor po: 
litik dari Universitas Georye Mu- 
son, 

Pemenang pilpres di AS tidak 
ditentukan oleh kandid: 
memperoleh suara terbanyak 
@opular votes) di tingkat mi 
onal. Pemenang ditentukan oleh 
jumlah electoral votes yang di: 
peroleh setiap kandidat di tiap 

bagia 

g sejarah pilpres di 
ra umum pemenang 
electoral vote juga meraih du: 
kungan suara terbunyak. 
am dua kali pilpres 
tahun 1876 dan 2000, 
berbo 

Pad 


tahun 2000, capres 
orge W Bush, 


hir, Di New Yo 

000 pemilih 

TPS baru ka uksesi kepemimpinan di 

na TPS lama tidak bisu di- China, Bursa saham Hongkong 

gunakan akibat badai, turun 047 persen, Tokyo me- 
Di New Jersey, para pemilih” rosot OA8 pe 

yang masih mengungsi diizinkan 0,55 persen, dan Shanghai tu 
milih melalui matt 

yah Monmouth County, panitia Harga 

pemungg mengumum- — kelevel1.67275dollarA 

kan lokasi beberapa TPS baru di di London Bulion Market se- 


29 kota. belum membaik ke posisi trading IG, 
(REUTERS/AFP/AP/DHF) 


enyiapkan surat 167770 dollar A 
suara manual dari kertas andai 
pemungutan suara ele 
tronik rusak | 
Sejumlah perubahan pada 
suatssaat terakhir ini dikhawa- 
Girkan akan memicu sengketa 
dan gugatan dari pihak yang kc 
lah saat hasil penghitungan suara 
sudah diketahui 


Mereka juga 


gugat hasil 
ant," tutur Angelo Genor 
kar hukum pemilu di 
Jersey, 


Investor menunggu 
u huri menjelang pelaksa- 
uan pilpres di AS, bursa saham 
di Eropa dan Asia menunjukkan 
kecenderungan melemah. Inve: 
tor bersikap menunggu hasil pe- 
milu tersebut 
Indeks PTSB 100 di bursa 
London turun OA6 persen mens 
jadi 58415 poin. Sementara ii 
deks DAX 90 di Frankfurt juga 
OA6 persen ” menjadi 
4 poin, dan indeks CAC40 
is anjlok 082 porsen ke 
16835 poin 


di P 


PASCABENCANA 


Musim Dingin Ancam 
Korban Topan 


NE Ke- "Warga kami memilih tetap 
hidupan sekitar 2,5 juta korban l di New York. Ini jelas jadi 
topan Sandy di tujuh negara ba- tantangan tersendiri," 4 


gian Amerika Serikat 
sulit menghadapi musim dingin 


mal pekan depan, Di New York, 
puluhan ribu warga masih mem- 
butuhk 


Park, 
menuturkan, 
dua hari 
dibandingkan saat topan $ 
melanda, "Tak 
tebal 


rintah federal, Karen Braith: 
waite, warga Coney Island, New 
York, mengaku, akibat mengan- 
tak dapat 
hnya yang 


membersihi 
poruk-poranda. 

Sekitar 730000 warga New 
York masih hidup tampa listrik. Di 
wilayah tetangga, New Jersey, di- 
sedikitnya 1 juta warga 
ani listrik. Departemen 
Energi AS mengatakan, 25 juta 
warga AS terpaksa hidup tanpa 
listrik hingga pekan depan. 

Terkait kebutuhan perumah- 
li Kota New York City 
1 Bloomberg memperki- 
Ik kurang dari 40000 
warganya kehilangan tempat 
tinggal Dia pun membandingkan 
situasi New York kini dengan 
Xew Orleans seusai dilanda ba 


hilang 
ninggalkan New Orleans dan 

i tempat tinggal baru di 
Ja 


(no: 021-3862827/29/30 p SKA” Ema: 


mrloperkoran @ 


andy 


Setujui bantuan 

Gubernur N 
York Andrew Cuor 
kondisi cua i beranjak di- 
ngin. Banyak warga yang tinggal 
di rumah yang tak layak huni. 
Menurut Cuomo, puluhan ribu 

butuh solusi perum: 


ian New 
mengakui, 


enyetujui bantuan 1 
lur AS ir Rp 146 triliun 
untuk bantuan permukiman dan 
mpuk badai lain. Hingga kini 
proses klaim masih dilakukan. 
Pemerintah — federal juga 
mengoptimalkan jaringan distri- 


nimmnya 
bakar, melainkan tidak adu 
listrik untuk” memfungsikan 
pompa bahan bakar. 

Otoritas kota Now York hingsta 


salurkan bagi warya. 
Warga yang kehilangan tem- 


Island, 
yang diterj 
Juru bicara Gedung Putih me- 
sebutkan, Presider 
Obama tetap men me- 
inta pembantunya fokus me 
ni pe 
Mente 
Janet Napolitano menga- 
takan, pemerintah mencari kamar 
apartemen dan hotel bagi warga 
1 tak tertampung di pen 
ungsian, Palang Merah AS me 
distribusikan 80000 selimut un- 
tuk mengantisipasi cua 
Sedikitnya 109 ny 
AS dan Kanada akibat be 
ini, REUTERS/AFP/GRE) 


jadi satu- 
(para investop, 

V siapa pun 
044 persen. lam (pemilu) ha 
jugasempatanjlok akan bany 


Seoul anjlok — hatia 


Bursa-bursu Asia juga ber- Jumat pekan 
menjelang pilpres AS ditutup pada 1685 dollar 


Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Mitt Romne 
ingar, Newport News, Virginii 
u bagian deng: 


Smithfield Foods 1 
dukungan di negar 


6 Ayon Jake « 


berorasi dalam kampanye di 
AS, Minggu (4/1). Romney berusaha keras meraih 
uk Virginia 


massa pemilih mengambang, teri 


V, 
PermataBank YP 


mrloperkoran @ 


TERNASIONAL 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


# San Bemnardino 


dollar AS yang dibelinya 
Mei lalu, Selama lebih dari 
lima bulan setelah dinya- 
takan sebagai pemenang, 
Cervera tak sadar bahw 
ket lotre yang disimpannya 
di laci mobil telah mem- 
buatnya menjadi jutawan. 
Dia baru tahu setelah 
temannya mengirim foto 
putrinya, Charliena Margu- 
tengah membeli tiket pemenang lotre. Cervera pun teringg 


upan tiket itu di mobil 
diambil dari kamera pengawas di toko, d 
lenggara untuk mencari perenang lotre. Cervera hanya puny 
waktu 180 hari mengklaim hadiahnya, Jika tidak, akan di- 

sumbangkan kepada sekolah-sekolah di California. (AP/WAS) 


PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 


Korporasi Turut 
Berperan Besar 


BAN 


KOK, SENIN 
m pebisnis berpe 
am membantu menjaga 


pembangunan y 
un, Tantangan 
pembangun: 
bungan «« 
kerja sama ant 
d 


mbungan, Dia 
contoh bagaimana perusahaan 


n. ekonomi, te 
perubahan iklim dan perub 
di masyarakat," ujur Peter Buk- 
ker, Presiden Dewan Bisnis Du- 
ia untuk Pembangunan Borke- 
lanjutan (WBCSD), pada simpo- 


mengurangi emisi karbon diok- 
sida hingga 50 perse 
Ikukan SCG, perusahaan s 
men Thailand, yaitu pengelo 
air limbah yang efektif. 


sium ASEAN Sustainable Deve- — Kan meny: berbisn 
lopment, Senin (5/1), seperti di- atikan ”pemba- 
laporkan wartawati Kompas, A jutan. SCG m 


Joice Tauris Santi, dari Bung: nempati peringkat atas sektor ba- 


nd, han dan perlengkap 


akker, hadir pula Se- padi 
Perser- Index. Indeks ini mengukur 
ikatan Bangsa-Bangsa untuk Per- pet berkelanjutan 


ngan dan Pembangu 
(UNTCTAD) Supachai Panitel 


im 
uusuhaan tere 
mengumumkan aktivit 


an yang sudah ada sejak diben- 
tuknya Club of Rome tahun 1970 


sedang berbie 
dun M 
sparansi 
siensi menjadi kata kunci di 
upaya melaksanakan Pp 
ngunan berke 
lanjut Supae 


h yang dipecahkan, 
baiknya, pada porte 


PASOKAN LISTRIK 


PLTN Korsel Pakai 
Suku Cadang Palsu 


waktu dua reaktor yang meng- 


u cadang "1 hasilkan listrik hingga 1000 m 
Pemerintah Korea — gawatt. Hal itu dilakukan karena 


ada kerusakan sist 


n, yang di- 


ygan pasok- 


memasuki musim Walau didera kerap muncul 

dingin i suara rakyat yang mengkhaw 
Penghentian operasi PLTN“ tirkan penggunaan nukli 

tersebut terpaksa dilakukan ka- pembangkit energi listrik. Peme- 


rintah Korsel berte 


d terus rm 


vena para in 
harus segera mi 
suku cadang palsu yang telanjur 
digunakan. 

Menurut Menteri Ekonomi 
Pengetahuan Hong Suk-woo, Se: 
min G/, otoritas terkait m 


mn keamanan PLTN 
terutama setelah 
yang terjadi di 
Jepang akibat gempa bumi besar 


mukan ' banyak komponen dan tsunami tahun 
inti” yang diketahui 
dia Penyelidikan 
mit PLTN yang berr Sesuai atu semua suku ca- 


sulah itu berada di kompleks dang yang digu di seluruh 
muklir Yeongewang Keduanya PLTN harus memenuhi kete 


as dan ke- 
itu dikeluar- 


tuan standar ku 
amanan, Sertifika 
kan salah satu dari 12 organisasi 
internasional terkait, yang telah 
okan Pemerintah Korsel. 
Menurut Hong Suk-woo, d 
lapan perusahaan pemasok di- 
60 surat ja- 
7700 unit 


an hingga 


kring, kipas pendingin, dan se- 
jumlah suku cat in, yang 
dipasok dari suku cadang yang 
sertifikat kualitasnya dipalsukan 
penyuplai," kata Hong, 

Menurut dia, upaya pengecok- 
ktor keamanan suku cadang 
komprehensif sangat di- 
perlukan. 

Selama ini Korsel mengope- 


Dari seluruh unit 4 
banyak 5200 bagian telah d 


rasikan 28 unit PLTN, yang me- gunakan di lima PLTN, 
masok 35 persen kebutuhan total sennya di du: 
listrik negeri itu. Negeri itu gwang 


berencana membangun tambah- 
an 16 unit reaktor lagi hingga 
tahun 203 

Bulan I 
paksa mci 


Hong menegaskan, pem 
tah akan menggelar penyel 
sekaligus untuk mengungkap 
praktik "kongkalikong” dengan 
pejabat terkait. CAFP/DWA) 


otoritas terkait ter- 
Ikan sementara 


dokumentasi 
bertanggal 4 
Mei 2012 ini, 
Wakil Presiden 
China Xi 
Jinping 
(tengah) 
berjalan di 
belakai 
Presiden Hu 
Jintao dan 
Perdana 
Monteri Wen 
Jiabao (kir). Xi 
akan 
menggantikan 
Mu sebagai 
Presiden China. 


Kekayaan PM China Diusut 


Presiden Hu Jintao Akan Tetap Berkuasa di Balik Layar 


BEIJING, SENIN — Guna memelihara citra bersih 
para elite China menjelang s pemimpinan, 
Perdana Menteri China Wen Jiabao menyatakan 
sukarela untuk diusut. Citranya harus dibuat bersih 
menjelang pergantian presiden dan perdana menteri 
China, Kamis pekan ini. 


Harian Hongkong, South Chi: 
na Morning Post (SCMP) mem- 
beritakan pada Senin (G/1), Par- 
tai Komunis China (PKC) sudah 
memulai penyelidikan terkait ke- 
kayaan PM Wen atas permintaan 
nya Wen. Ini terkait dk 

pen 


diusut, 
berita yang dimuat 

NYT, keluarga Wen disebutkan 
memiliki kekayaan hingga 27 
dollar AS tp 259 triliun) 


oleh kel dalam bentuk sejumlah aset, Be- 
sebagai ld 
AS, The New York Times (NYT). dan korapi 


riode 1992-2012 
Berita tentang permohonan 
zim, Partai Ko- 


SCMP mengutip sebuah sum- 
yang mengatakan, PM Wei 
ah mengirim surat kepada Ko- 
mite Tetap Politbiro PKC 


Wen itu tidak 
munis biasany: 


pernah terlibat dalam b 
juga disebut tidak 
pernah membi 
politiknya memengaruhi kegiat- 
an keluarga 
NYT sendiri menuliskan, Wen 
dak terlihat memberi pengaruh 
ntervensi terhadap urusan 
keluarga. 


langan konserva 
kenal tak menyi 

bersikap liberal, Kalangan kon- 
servatif partai dikatakan telah 
ik Wen untuk memberi- 
tt pembe- 


NYI 


ng su» 
4 90 tahun memiliki 
an 120 juta dollar AS pada 
ng An, raksasa 
an asuransi — China, 
SCMP mengatakan, pihak Wer 
telah membantah tuduhan itu, 
"Tuduhan seperti diberitakan 
NYT tak eksis,” demiki 
mengutip sumber dari pihak 


N 


Salah satu isi beri 
nyebutkan, ibunda Wen y Kekuasaan dilanggengkan 
Sementara itu, Chin 


kuku 


dah ber 
keki 


mel 
perombakan posisi di j 
mungkinan hal 


Chi 
110 tahun mendatang 
Presiden Hu mengawasi p 


n 

Pengacara Wen mengaku terus 
mengklarifikasi berita yang me- 
reka angggup ta itu, Peng- 


orang Presiden Hu tetap berada 
dalam pos 


Hong Kong, mengatakan, 
menjabat sebagai Ke 
Presiden Hu tetap berdi 
1. “Sela 
menjabat Ketua CMC, di 
tetap berada di balik kekuasaan,” 
kata Willy Lam. 

Presiden Hu ingin agar per- 
Jihan kekuasaan tetap berlang- 
sung mulus hinggi 10. tahun 
mendatang. C 
an mengingat China 

sosial, 
"Presiden Iu ingin memast 
kan juga sekaligus il 
penguasa di China diisi oleh 
ngtorang yang dekat kepada 
a dan juga sekaligus melin- 
wa nnya, 
Willy £ 
OP 


m, 
/AP/RBUTERS/MON) 


KRISIS EURO 


Kas Negara Kosong, Yunani Tunggu Persetujuan Parlemen 


ATHENA, SENIN — Yun 
kini sedang berdebar-debar 
rena mengalami kekosongan kas 
negara, Bantua 
dana talanyan dari troika me- 
rupal acara meng- 
atasi keadaan, Namun, dana itu 
Yunani me- 
persyaratan 


p dari tumpukan utang, 
pasar enggan memasok 
utang baru karena berpotensi ga- 
gal bayar. Itu seb 
masuk unt 


enghemat pengeluai 
ara, mengurangi paket sosial u 
tuk wanga, dan mereformasi eko- 
Dalam paket reformasi itu 


troika, yakni L 
Bank Sentral Erop 
Dana — Moneter 
GMP), Para investo 
sudah” menghenti 
pinjaman ke Yunani le 
belian obligasi pe 

rena posisi utang neg 
dah menggunung. 


mengucurkan talangan 
yang dilakukan secara bertahap, 
AI | kucuran tahap ber- 


ma kenaikan pajak. Di dalam 
paket juga dicantumkan soal ke- 
an untuk merekrut dan me- 
pegawai sesuai situ 
tersebut diperki 
lolos di parlemen, Jika berhasil, 
menerima dana 35 

curo dari troika, yang se- 


Pengurangan terakhir 
Pemerintah Yunani di ba 
Perdana Menteri Anto 
ras mengajukan paket peng 
matan pengolua 
pada parlemen, 
merintah beru 
galitas dari parlemen untuk 
ngurangan gaji pes 
penghematan lainnya 
“Ini adalah pengurangan ter- 
akhir untuk gaji pen 
pensiun,” 
ras berjanji di hadapan Par- 
Demokrasi Baru. "Kami bcr- 
ji menghindarkan Yunani ter- 
dari zona mata uang tung- 
gal curo dan untuk itulah kit 
harus mel 


Mei 2012, 

Akan tetapi, rakyat dan oposi 
mengancam mogok jika paket itu 
dijal Warga mengancam, 
walaupun parlemen menyetujui 
paket itu, aksi mogok akan tetap 
dilangsungkan jika penghematan 
itu dijalankan pemerintah. 

Para pemimpin serikat buruh 
mengatakan, paket itu hanya 
akan 9 
protes y: 
tujuan” menghindarkan negara 
terpuruk menuju res 


hancurkan 
is Pa 
nagopoulos, Ketua GSEE, serikat 
pekerja pegawai swasta. 

warga juga" 
Saya ingin pemerin- 
atuh. Mereh 
masuk ke neraka,” 
“Trimopouloi 
yang baru 
pensiun, 
Dari sudut 


V 
(60), perempuan 
ja memasuki usia 


a eko- 
sedang 
dana besar dari pemerintah 
ir kembali bangkit. Namun, 
pihak troik: 
bawah Kanselir Ari 
mengatakan, jika Yunani ti 
menelan pil pahit penghematan, 
masalah ekonomi Yunani 
an pernah terselesaikan. 
(AP/AFP/REUTERS/MON) 


Charles dan Camilla ke Australia 


hess of Cornwall, menggendong kanguru bernama 
Ruby Blue dalam kunjungan ke Longreach, Australi 6. 

Camilla dan Pangeran Charles berada di Australin dalam kunjungan 
persemakmuran Papua Niugini, Australia, d 
Selandia Baru, memperingati 60 tahun takhta Ratu Elizabeth IT. 


craperOne & Kaskus 


KONFLIK SEKTARIAN 


Status Rohingya agar Diperjelas 


VIENTIANE, SENIN — Pe- 
ah Inggris lewat Menteri 
men- 


mutis, “Saya tak mengacu kepada 
satu orang tertentu, Saya harap 


met 
Luar Negeri William Hagi 
desuk para pet y 
menuntaskan status 


lain pemerintah," ujar Haguc 


Sikap diam 
Selama ini ba 
mempertanyakan, 
kekecewaan mere) 
sikap diam Suu Kyi 
yang 1 mer 
jadi anggota parlemen Myanmar, 
terus berdiam diri, t y 
takan sikap yang jelas terk: 
kasus Rohingya. Baru S: 
saat diwawancara BBG dia mem- 
buat pernyataan mengejutkan. 
Peraih Hadiah Nobel Perd 
maian itu mengaku tak mau 
menggunakan status “kepemim- 
n moral'-nya untuk memi 
lah satu kubu di Rakhine, 
yang menurut dia telah suling 
bunuh. Dia mengaku 


gue, Senin G/U), sa 
n Konferensi Tingkat Tinggi 

Eropa (ASEM) ke-9 di Vi- 
Laos, "Kami ingin 
kunjung seles 
dicarikan 


Asi 


eri itu lewat jalur politik, 
Hagu 
Kepril 


Inan dilontarkan Ha- 
yusul kerusuhan ber- 


nmar barat. Dalam 
ni, 89 orang tewas 


Ribuan rumah dan bangunan di- 
laporkan terbakar, yang memak- 


sa sedikitnya 100000. orang — ngecewakan banyak pihak. 
mengungsi. Warga Rohingya selama ini 
Kepada wartawan, Hague me- perlakukan sebagai pengungsi 


ilegal meski sudah puluhan tahun 
aggal di wilayah Myanmar. St: 
tus kewarganegaraan mereka t 
pernah diakui walau dalam p 
milu tahun 2010 mereka dil 
batkan. 

Populasi warga Rohingya saat 
ini diperkirakan 800.000 orang di 
seluruh Myanmar, PBB menye- 


mastikan bakal mengani 
itu saat bertemu Presiden Myan- 
mar Thein Scin yangjuga hadir di 
KTT ASEM di Laos itu. 

at ditanya apakah desa 
nya itu juga diarahkan kepada 
tokoh oposisi sekaligus pejuang 


but wanga Rohingya sebagai war- 
# minoritas paling teraniaya di 
dunia, 

Dalam kesempatan. terpisah, 
M Choirul Anam dari Human 
Rights Working Group Indonesi: 
mendesak Suu Kyi tegas dalam 
persoalan Rohingya. 

"Jika dia menghindar, kredi- 
bilitasnya sel 
diah 


konflik se r. Hitungan 

keuntungan politik harus dihin- 

kritik Choirul 

ra terpisah, lembaga ke- 
in Doctors Without 

dalam 


wilayah konMik. al itu terutama 
disebabkan situasi keamanan 
ng belum sepenuhnya pulih 
akibat perpecahan di mas 
masih terus ter: 


nyalurkan bantuan medis bagi 
mereka yang sangat membutuh- 
kan, kondisi seperti itu me 
nyel 

orang tanp 
yang sebetulm 
perlukai 


sangat mereka 
" ujar Manajer Operasi 
MSF Joe Belliveau, 


(PR/DWN) 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


1 


RIAL | OTOMOTIF 


Walaupun sempat diprediksi pasar sepeda motor tahun ini 
mengalami penurunan lantaran kebijakan pemerintah dan 
Bank Indonesia mengenai uang muka minimum yang harus 
dikeluarkan konsumen, produsen otomotif roda dua tetap 
bergairah dan berinovasi menciptakan produk unggulannya. 


2 Suasana saat pengibaran bendera 


Nge, Si dang MAAN Mr BOR 
k 
r 


MD Keanaotenewal 


ogger otometit 


baru 
w Honda BeAT: PI 

kembali sebaga 

1 si dan jenis sepeda in yang sporty: 
/M motor yang kian bervariasi tetap mempertahankan 

turut ukurannya yang compaet. Desain baru ini 

IV konsum ung konsep sport progresif dengan lekuk 
moda aris tajam mendeskripsikan karakter kecepatan, 


mampu menembus kemacet Dipadukan dengan inovasi teknologi tercipta 


dan performa yang. dihasilk mperbaikan fituryang. 
dijadikan pertimbangan penting sebelum 
pembeli memutuskan memiliki kendaraan MesininjeksiNOcePGM-PIyangditancapkan 


tersebut, pada kendaraan 'ni menghasilkan 


Menanggapi permin ng kian performa lebih 
pandai memilih kendar: Honda ramah Yingku 
Motor (AHM) meluncurkan salah satu produk bakarnya tercatat 58 kilometer 


The AN BEATFI liter atau lebih hemat 30 persen 


jangtelah ngkan den 
ulunya 
10). Angka 


mempertahank: 


generasi 


baik oleh masyarak 


sehingga menjadi 


skutik terlarisdi Indonesia, Perubah: 
model ini terlihat pada desain te 
andal 160cc PGM-FI, dan fitur-fitur ke riritskutikinimampun 


baru. Model ini merupakan slah satu bagian dari emisi 
imp Ikan sehingga mencermin 


h lingkungan seperti yang telah Honda — untuk» 


buang secara drastis 


an komitmen 


mgaplikasikan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


teknologi injeksi pada semua produknya sampai 


tersebut sebagai « 


n berkontribusi dalam 
iptakan langit birudi Indonesia, 


Hadi 


keberadi: 
kali le 


yang compact, p 


pembonceng. Model ini juga dik 
samping otomatis Gde stand swite), yang 
membuat mesin tidak da 


1 Mae » 5 hm OMotde EOE RAO) 


"Hasil BEAT-FI UnBeATable Econo Riding 81 kondisi jalan sesungguhnya. 
R1 Oktober 2012, Serpong: Tangerang, 


otor matik ini 
en Honda da 


nya sepeda 
rupakan — komitn 


dar tersebut dalam posisi tur 
kesel juga dapat dirasakan d 
sistem brakelock, yang padamode 
dioperasikan-yang berfungsi untuk meng 


imah Tingku 


m bermotoryang hemat bah: 


melengkapi produk tersebut Executive Vice Pre 


es Loman m 
vesin andal injeksi 0 cc dan fitur-fitur 
ru pada The All New Honda BeAT: FTin 
kebianggi 
diharapkan dapat 


tem (CBS) 
AHM juga melengkapi kehadiran The AN 
New Hondu BEAT PL i 


dengan mengadopsi — memberi sendiri 
combi brake system — bagip 


enambah kepake: 


elbar 


(CB) 
pengereman, De 
rem belakang dan 
optimal, Dengan teknologi terse 
New Honda BeAT: FI memiliki fitur k 


si sebelumnya 
baikoleh masy 


marik 4 m kiri, 
m depan dapat berfungsi 
The AN Penjual 


terhadap sepeda motor 


ya 
unjukkan angka positif, Hal ini dapat 


terbaik di kelasnya, 
President Director AHM Yusuke Hori 
mengatakan, The Al) New Honda BeAT- PI tahu 


ng sembilan bulan pertama 
total penjualan skutik Honda tumbuh 
un sebesar 244 persen. dil 
ma tahun lalu, yaitu dari 
101605 unit. 

The All New Honda BEAT: FI, sepeda Honda BAT tercatat menjadi kontributor 
ngka penjualan 
Ikut 424 persen 


merupakan model strategis Honda yang signi 


motor injeksi Hon menjadi utama pen 
#model, sebesur 1042 


dibandingkan yang 


on yarlan dan plan Warna 
The AN New Honda BeAT FI layak dijadikan 
yu 


BATFI Mo 


(cone Riding (27/0). 


mrloperkoran @ 


12 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


NGKAN 


Mahasiswa Susun Rencana Gerakan 
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dari 
berbugai perguruan tinggi di Tanah Air menyelenggarakan Ra- 


p nal XT di Universitas Lambung Mangkurat, 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kegiatan yang berlangsung 
5:9 November ini selain mengevaluasi kegiatan selama satu 


tahun terakhir jugi me Serakan mi 
siswa ke depan. Koordinator BEM SI Muhammad Tani Ar- 
rizasyifaa mengatakan, keberadaan dan gerakan ma ma- 
sih terus diperlukan untuk pendobrak kebuntuan, (WER) 


Jambi Tetapkan KLB Hepatitis A 


Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menetapkan status keadaan 
luar biasa (KLP) hepatitis A di Kota Jambi. "Dalam sepekan 
terakhir, hepatitis A menjangkiti puluhan siswa sekolah dasar" 
kata Andi Pada, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 
(GAY, Hingga Senin, jumlah penderita mencapai 26 sis 
sekolah dasar, Menurut Andi, pihaknya tengah menginvestigisi 
bagaimana penyakit ini merebak cepat. Dengan demikian, ran- 
tai penularan bisa diputus. Contoh makanan dari pedagang di 
dalam ataupun luar sekolah diperiksa di laboratorium, (ITA) 


48 Duta Lingkungan Ikuti BYEE 


Sebanyak 48 duta lingkungan dari 19 negara di Asia, Amerika, 
dan Afrika mengikuti Bayer Young Environmental Envoy 
(BYEE) 2012 di Leverkusen, Kocln, Jerman, Mereka akan 
menjadi duta baggi 

sikan terciptanya lingkungan yang lebih baik, cad of Corpo- 
rate Policy and Media Relations Bayer Michael Preuss, Se 
(GAW, di Leverkusen, Koeln, kan, BYEE merupakan 
salah satu kegiatan dari pro 
Anak muda berusia 18-24 5 
atasi persoalan yang terjadi di lingkungan mereka, (UT) 


Aktivis Minta Izin Sirkus Lumba-lumba Dicabut 


Akivis lingkungan Boeri Pati berunjuk rasa mer 
merintah Kabup i mencabut izin peme 
Lamba-lumba. Koordinator aksi Haris Rubianto, Senin (6/1), 
mengatakan, lumba-lumba merupakan satwa yang dilindungi, 
dan Indonesia satu-satunya negara yang masih mengizinkan 
pentas keliling lumba-lumba, MEN) 


Alat Penangkap Hama 


Dua peneliti kelapa kopyor Institut Pertanian Bogor dan Balai 
Penelitian Palma Manado memeriksa alat penangk: 
yang menyerang kelapa kopyor di Desa Luwang, Kecamatan 
Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu /1), Kabupaten 

| n para peneliti kelapa kopyor karena 
merupakan penghasil kelapa kopyor murni Indonesia yang 
masih membutuhkan pengembangan produksi, 


Penemuan Situs 


Warga melih 


Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 


pembangunan serta fungsinya pat 


n berstruktur bai 


ida zam: 


bata merah yang diduga sebagai situs bersejarah di Di 
in G/N), Hingga saat ini situs tersebut belum diteliti se 


a Pilangrejo, Kecam: 
intensif terkait dengan masa 


Bantuan Pendidikan 
Tak Sesuai Kebutuhan 


Banyak Bantuan untuk Sekolah Mubazir 


BANDUNG, KOMPAS — 


Bantuan pendidikan 


seperti alat peraga, buku-buku pengajaran, ataupun 
peralatan multimedia yang didatangkan ke sekolah 
sering tak sesuai kebutuhan. Hal itu disebabkan 


tidak masuknya rencana kerja sekolah menjadi input 


rencana strategis 


Hal tersebut disampaikan tim 
dari Badan Bantuan Pembangun- 
an Internasional Amerika 5 
atau USAID Prioritas yang me- 
neliti tentang persoalan pendi- 
dikan SD dan SMP di Jawa Barat. 
Koordinator USAID Prioritas 
Provinsi Jawa Barat Erna Irna- 
di Bandung, Senin G/1D, 
Watakan, program USAID 
Prioritas bertujuan memperluas 
akses terhadap pendidikan 
yang berkualitas. 
Makinudin Alhamra, seorang 


pendidikan yang dibi 


APBD. 


laya 


peneliti dari USAID, mengung- 
kapkan, sering kali bantuan itu 
menjadi mubazir karena tidak 
sesuai dengan kebutuhan seko- 

ih. Misalnya, sekolah butuh p 
mambahan bangku sekolah, 
datang malah papan tulis sehing- 
ga ulat tersebut tidak terpakai 
Komite sekolah yangg 


Ih menjadi perp 
sekolah untuk 
kepada para 


orangtua. 


harusnya rencana kerja se- 
kolah disusun oleh para guru dan 
kepala sekolah serta dikawal ko- 
mite sekolah, Rencana pendidik- 
an itu lalu disampaikan kepad: 
pemerintah duerah mel 
syawarah  perencat 


a pemba- 
ngunan  desa/kelurahan/keca- 
matan hingga pemerintah kabu- 
paten/kota melalui Badan Pe- 


rencaruan Pembangunan Daerah 
Bappeda). Setelah dibahas de 
ngan DPRD dan masuk ke dalam 
APBD, barulah kebutuhan itu tu 
run kembali ke sekolah, “Selama. 
bertahun-tahun sistem ini tidak 
jalan," ujar Makinudin, 


Memperkuat pendidikan 
sekolah me- 
tupukan salah satu dari sejumlah 
persoalan yang kini melilit dunis 
pendidikan, Lima tahun ke de- 
pan, tim dari USAID bekerja un 


tuk membantu manajemen dan 
penatalaksanaan pendidikan » 
jumlah sekolah di sembilan k 
bupate 

idak memb 
pi turut memperkuat site: 


USAID Prioritas. 
@rioritizing, Retorm, 
ion, and Opportunitics 


chers, Admin 
dents) merup 
utamakan pembari 
vusi, dan kesempatan bagi guru 
tenaga kependidikan dan siswa. 


program 
perkuat program 
pendidikan di Jawa Barat yang 
tengah berkonsentrasi pada ak- 
sesibilitas. DMU) 


KESELAMATAN 


Anak Tak 
Terlindungi 
di Jalan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke 
selamatan anakdi jalan terancam 
karena tingginya angka kecela- 
ng menimpa 

aki- 
bat kecelakaan lalu lintas me 
ningkat tajam ketika anak men- 
i usia mobilitas independen, 


Dunia Perserikatan” Bangsa- 
Bangsa atau World Health Or- 
#anization (WIO) menyatakan 


us kematian 
lau lintas di 


tingkat fatalitas 
akibat kecela 


Indonesia sama tinggi dengan 
tingkat fatalitas kasus kematian 
akibat penyakit tuberkulosis 


(TBO), yakni 
Namun, kecel 
belum dilihat sebagai sebuah pe- 
nyakit yang juga perlu dicegah 
secara serius. 

Keprihatinan terl 
caman keselamatan anak 
ini diangkat jadi ter 
Anak Indonesia 2012, 
matanku di Jalan”, yang di 
lenggarakan majalah Bobo padi 

November, Acara pembukaan 
Konferensi Anak Indonesia ke-1 
nin GA, dihadiri, 
lain, Menteri Pekerjaan 
Umum Djoko Kirmanto, Direk- 
tur Keselamatan Transportasi 


pas Gramedia Elwin 

Pemimpin Red 
Bobo sekaligus Ketua Panitia 
Konferensi Anak Indonesia 2012 
Kussusani Prihatmoko mengu- 
takan, keselamatan anak di jalan 
masih memprihatini 
an ini harus mendapat perhatian 
serius dari orang-orang dewasa, 
dari pihak sekolah, ke- 
hingga pemerintah. 

Tema konferensi "Kes 
ku di Jalan" ini akan dibahas 
6 siswa SD yang terpilih dari 28 
provinsi, Anak-anak yang terpilih 
sebagai peserta Konferensi Anak 
Indonesia 2012 diseleksi da 
ya tulis yang dikirim ke majalah 
mak Bobo, Ada LOBI karya tulis 
yang diterima Bobo, 

Hotma mengatakan, sejak 
2007, Kemhub memulai program 


mna selamat sekolah (2085) di 
banyak sekolah di berbagai da- 
trah. BLN) 


ILMU PENGETAHUAN 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Teknik Tomografi Mampu Ungkap Rahasia Gunung Super 


JAKARTA, KOMPA1 
Wunaan teknik p 


Lapisan mantel bergerak 

Masil penelitian menggunakan 
grafi mampu ungkap kebera metode pencitraan tomografi de- 
gunung super, Melalui metode ngan pendekatan non-linier 
itu, terungkap bahwa konveksi di ungkap, konveksi dalam mantel 


seluruh bagian mantel dimung- — dimungkinkan, Temuan baru ini 
kinkan dan itu memungkinkan dimuat pada jurnal ilmiah 
penelitian gunung super. Seience tahun 1997. 


uru Besar Geofisika Sri Wi- — Dari hasil tomograf 
si bawah bumi da 
memungkinkan 


global, 
tiga 


juwaban mengapa 
kan pidato inaugurasi Sri Wi- Sumatera bagian tengah sering 
diyantoro dan ahli konse nda gempa. Karena lapisan 
si/peneliti keanekaragaman ha muda 
yati Jatna Supriatna, Senin (3/1), — nunjaman lempeng 
di Jaka kal,” ujar Widiyantoro, 
ing dihadiri oleh Wakil Ke- Untuk per 
a LIPI Endang Sukara dan se- ditemukan, penunjaman 
jumlah ilmuwan dari institusi peng samudra dapat menc 
pendidikan dan lembaga pene- — lapisan mantel bagian bawah, le- 
bih dalam dari 700 kilometer, 


sehingga konveksi berlangsung di 
Materi 
lapisa 


mengintegrasikan berba 
tode dan data. Dibutuhkar 
mpa bumi, data geospasi: 
serta data seismo-ee- 
eric signal (SES. 


Sains dan konservasi 

Jatna Supriatna menekankan 
pentingnya. pendekatan ilmiah 
lam konservasi, Indonesia me- 
rupakan wilayah nomor dua di 
dunia akan kekayaan kc 
ragaman hayatin 

Indonesia, be 


sama. Meksiko, 


termasuk negara pertemuan dua 
dari enam biogcografi penting 


dunia. Di Indonesia bertemu dua 
biogcografi penting dunia, yaitu 
Austral yan di 


daerah 
Sulawesi terdapat he 
misalnya tarsius. 
Sementara itu, perlindungan 
keanekaragaman ' hayati harus 
memenuhi tiga prinsip pende- 
atam, yaitu save (peri 
study (penelitian), 
manfaatan), “Kita banyak bi 
tentang perlindungan, tetapi ti- 
dak melakukan studi,” ungkap- 
nya, 
Mel 


ui pendekatan ilmu p 


ngetahuan, hasilnya akan meng- 
untungkan kedua pihak, baik u 
tuk kepentingan keanekaragam- 


aan hayati maupun ekonomi, 
as 


KELUARGA BERENCANA 
Kelas Menengah Atas Punya Anak Banyak 


JAKARTA, KOMPAS — Meski 


mengah ke atas justru naik. 

Selama ini kampanye kelu- 
berencana (KB) lebih ba- 
nyak dilakukan pada masyarakat 
kelas menengah ke bawah," kata 
Deputi Bidang Keluarga Beren- 
ana dan Kesehatan Reproduksi 
Badan Kependuduk: 
1 


Tianto Witjaksono AS, dihubungi 
dari Jakarta, Senin G/1). 

Survei Demografi dan Kese- 
hatan Indonesia 2007 menyebut 
jumlah rata-rata anak dalam satu 
keluarga turun jadi 23 orang 
dibanding pada 2002-2008 yang 
24 orang, 


jadi kenaikan jumlah anak 
kelas menengah dar 
28 orang pad 


ng ke 
periode yang 


ui Di kelas ekonomi te 
naik dari 2.2 orang ke 27 orang. 
Secara terp ktur E£ 


ekutif Perkumpulan Keluar 
Berencana Indonesia Inang Wi- 
narso mengatakan, peningkatan 
jumlah unak pada kelas mu 
terjadi karena me- 


jan bangsa karer 
pertumbuhan penduduk yang 
tinggi akan membebani ne 
pertumbul 
anak pada kelas meneng 
atas tak segera dikendali 
meningkatkan kemiskinan, « 
runnya keseja 


yaan orangtua tidak otomatis 
turun ke anaknya," kata 


imi-istri pada kelas 
tuk menentukan jumi 
Namun, keinginan me 
miliki anak dengan jenis kelamin 
tertentu meningkatkan jumlah 
lahiran, Kampanye 
kelas menengah ke 
cukup lewat media konvensional. 
Media sosial seperti 


liknya, me 
paradigma hubungan lelaki dan 
perempuan belum berubah. Istri 
Jib patuh kepada si 

rena itu perlu ditingkat 
mahaman inklusif berb 
memperbaiki relasi le 
rempuan. (MW) 


ogsadan 
ki dan pe- 


PENGOLAHAN LIMBAH 


Dampak Introduksi Bakteri Sulit Dikontrol 


JAKARTA, KOMPAS — Ren- di lingk 
ana introduksi bakteri 


am berisiko ka- 
ngasul rona sungai digunakan warga u 
penee- tuk mencuci dan mandi. Oleh 
karena tak terkontrol, bakteri 
menyebar ke berbagai tempat se- 
yang akan 
ngani dampakn 
usia dan ekosistem lokalny Bila bakteri pengurai 
“Jangankan mikroba dari dari luar, Sarjiya menyarankan 
mikroba dari dalam negeri juga didahului uji coba skala ke- 
harus sangat hati-hati, Apalagi - cil/lingkungan secara terkontrol 
kalau dilepas ke alam, bukan pa- “Itu dilakukan di negara-negara 
da instalasi terkontrol,” kata Sar- Jain," katanya, 
Jiya Antonius, Ketua Kelompok Hal sama diungkapkan Kepata 
Penelitian Ekologi dan Fisi Laboratorium Afiliasi dan Jasa 
Mikroba Bidang Departemen Kimia Fakultas 
t Biologi Lembaga Ilmu Pe- — MIPA Universitas Indonesia Su- 
ngetahuan Indonesia nardi, Bakteri perlu diuji lagi un- 


nin G/M), di Jakarta. tuk memastikan tak beracun dan 
menyikapi rencana kerja tak berbahaya. 
sama Pemprov DKI dengan per- "Tak bisa langsung dimasuk- 


usahaan China menggunakan — kan ke sungai, Dikarantina, diuji 
bakteri dari China di Sungai Ci- di kolam untuk isolasi, ujarnya. 
liwung Uji coba akan dilakukan — Di beberapa pengalaman biore- 
di anak Sungai Ciliwung sepan- mediasi, jenis bakteri pengurai 
jang 1 kilometer di depan Istana sampah spesifik: bukan patogen. 
Negara. Uji cobanya tiga bulan. "Tak boleh ada racun di sungai 

Penggunaan langsung bakteri agar bakteri tidak mati. Jumlah 


mukanan, dalam hal ini sampah, 
yang terlalu banyak pun tidak 
boleh karena menyebabkan bak- 
teri mati juga," ujarnya. 
Ciliwung adalah sungai meng- 
alir. Jangan sampai bakteri yang 
disuntikkan justru terbawa arus. 


Spesies invasif 
Kekhawatiran lain, bakteri itu 


bisa bersifat invasif saat dilepas di 
fat invasif meru- 


Asisten Deputi Keanekara- 
ati dan Kerusakan La- 
terian Lingkungan 
Hidup Antung Dedi Raha 


tuh analis 
lingkungs 
duksi.dk 
jelas Bila invasif, maka 
masuk ke Indonesi 

Jika termasuk produk reka- 
yasa genetika, wajib mengikuti 
aturan keamanan hayati Indo- 


mengenai dampak 
Ini sebelum intro- 
is bakterinya pun harus 
boleh 


craperOne & Kaskus 


nesia. "Wajib mendapat sertifikat 
aman lingkungan,” tuturnya, 


Usulan lain 
Sebelum 


ujui memba- 
pengolahan a 
limbah GPAL) di Jakarta pada 
abernur Fauzi Bowo. 
Peletakan batu pertama IPAL 
di kawasan Masjid 
Istiglal itu pada 8 Desember 
2012. Hal tersebut diungkapkan 
Kepala Bidang Prasarana dan Ja- 
sa Kedeputian Pengendalian 
Pencemaran 
menterian LH 
IPAL itu di kolam pengendap 
200 meter kubik di pelatara 
Istiglal. Kapasitas instalasi peng- 
olahnya 500 meter kubik per 
ri. Panjang segmen Sungai C 
liwung yang akan dikeruk dan 
dibersihkan 430 meter, dari Pin- 
Air Pasar Baru hingga samping 
kantor Pertamina Pusat. 
GEH/FRONUN) 


ROBOTIKA 


Dua Tim UGM Juara Kontes Robot 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Tim robot Alfarobi Divisi Hu 
manoid Universitas Gadjah Ma- 
da, Yogyakarta, meraih perunggu 
pada kontes robot internasional 
2012 di Korea Selatan, 25-28 Ok- 
tober. Mereka bersaing dengan 
peserta lain dari 10 negara. 
"Keikutsertaan tim robot 
UGM ini untuk menimba peng- 
dari perkembangan ro- 
botika dunia,” kata Alldino Andi 
Sumbodo, dosen pembimbing 
tim Alfarobi, kepada wa 
Yogyakarta, S 
Korea Selatan mengirim 15 tim, 
Jep , selebihnya Ame- 


nada, Meksiko, Malaysia, dan 
Myanm: 
Adi IGM yang 


dikirim ke Korea Selatan. Ada- 
pun peraih perunggu adalah ro- 
bot Alfa yang unggul pada pe- 
nempatan benda di antara 
beberapa tantangan uji kecakap- 
ang lain. Robot-robot UGM 
dibungun dengan dana sekitar 


Rp 30 juta, 

“Robot kami memang masih 

sangat terbatas, kalah deni 

bot-robot Korea yang, harga pem- 
nya sampa 


Selatan secara intens. mempel 
sekitar t 
juh tahun, sedangkan tim UGM 
baru satu tahun terakhir, 
robot Humanoid U 
diwakili Hadha Afrisal, Ridw: 
Wicaksono” Gurusan ” Teknik 
Elektro dan Teknologi Informasi 
angkatan 2009). Widhi Yoga $ 
Mesin 2009), ser 
dan Sigit 
dan Instrumentasi 


Tingkat nasional 

Di tingkat nasional, tim robot 
UGM menjuarai lomba, Tim ro- 
bot Sufinah One juara IT pada 
kontes kapal cepat tak berawak, 

Malikh Khidir, Ketua Tim Sat 
nah, menyatakan, meskipun hi 


nya memperoleh juara II, pres- 
tasi ini sangat memuaskan, Duri 
semua tim, hanya kapal cepat 
UGM yang bisa kembali ke pe- 
li jarak jauhnya, 


imi dengan juara per- 
tamadari PENS (Politeknik Elek- 


tronika Negeri Surabaya) kalah 
Perahu kami bobot 


PENS sekitar 1 kilogram,” kat 
dia, 

Keistimewaan kapal cepat ber- 
ukuran 1 meter persegi ini bisa 
dijadikan kapal pengintai tanpa 
awak di perbatasan. 


lengkapi dua kamera yang bisa 
mengidentifikasi — benda-benda 
yang dilalui, 


ni, UGM telah bekerja sama 
dengan TNIAL untuk per 
kapal pengintai di perbata 

angkan kami konsep. Yang 
pasti, panjang kapal tak hanya 1 
meter, tetapi 4 meter. Daya je 
lajahnya pun akan lebih jauh," 
kata Malikh. TOP) 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


hani EA 
palleng? » 


S 


SUZUKI 


NW tp, 
Gm 


/ 


RA 7” 


Dan dapatkan berbagai hadiah menarik lainnya. hi:: Eh 


Ikuti acara Pesta Ertiga 
Mg Ertiga)rueljEfficienyContestmgmd PeresmianjErtigalMania) kdi'iveJPerformance) 

GE conomioDrivingfeimic 0 Anca Grk & Games keltaga 
Merigalrungrouring/berhadiangkd customeriGathering) kKonsuitasifservicejertigaforatis) 


Kd ErtigajtestyDrivejberhadiahgagka Lo mbajFotoJAntar1Wartawangekd PaketikhususJieasingyselamajacara) 
Mamanya kdPaketiserviceJErtiga|Murah) 


menga SA ATA AA Lag 


Senam aa (8IDesemberj2012) 
HvINovemberg2012 ada 0 Desemiher AA 
20Movanfhor Aoa mate 28 Desember NA 
2)Novemberf2012) ' BENER 0) Desember2012 


| MBekanbarufdan|BanjarmasinM221Desemberi2012 


Smrefieya, Medan, Jami A Desanar ARA 


Gas, at risa 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


@ertigamania (iki ertigamania www.suzuki.co.id 


14 KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


KILAS IPTEK TALASEMIA ALFA 


. . . . 

Tes Warna, Deteksi HIV yang Murah 

ea pam NINA erbahaya, tapi lida sadari 

kan alat pendeteksi virus dan beberapa jenis kanker. Ran- 2» 

cangan prototipe alat deteksi dimuat dalam jurnal Nature 

Nanotechnology, Alat ini m suatu yang unik pada bibit Talasemia beta dengan gambaran penderita harus TALASEMIA 

Ba aa Kabah Wa mendapatkan transfusi darah seumur hidup lebih betapa ta edot gan em 
dikenal ketimbang talasemia alfa. Namun, sebetulnya Sania aka 


Yang digunakan. Wama tiru akan muncul Jika petanda ad C 
iku tak ada erub: merah. Tekn tepada anak-anak mereka 
Akta benua Mk perale Takr talasemia alfa tak kalah berbahaya. Bahkan, beban 


baru ini diharapkan membuat uji HIV dan penyakit lain bisa 


Penampang sel darah merah 


binanya sepenepuluh | akibat kelainan darah ini sudah dialami janin dan Keterangan 
ti, Moly Stevens kepada | 2 an 
BUG: Mingai (28/10), mengatakan, metode ini Yapat dibunakan | WbUnya sejak dalam kandungan. Kansas Sa 
meski konsentrasi molohul tx dimt0 
teknik ini berhasil mendeteksi HTV di Oleh INDIRA PERMANASARI | F 
prostat. Uji skala lebih luas perlu dilakukan. (BBC/MZ Tg | Wwe 
enurut Pustika Amalia tak uda gena nyang, 
Wnmman Energi Ganggu Jantung Anak M idiyt dar Pusat” tidak dapat bertl | bia 
Minuman berenergi bisa mengganggu jantung ia dan Depar- hingga ibu keguguran — 
sar Pelari di Sekolah Kedokteran Miler Universitas Miami, | temen Ilmu Kesehatan Anak: dongan alsemia bet beat, b 
si My Healih News Fakultas Kedokteran Universitas ir hidup karena 
bukti minuman Indonesia-Rumah Sakit Umum sih memiliki gen alfa. Produksi 
kergi membuat an - te berenergi dan menunjang aktivita Pusat Nasional (RSUPN) hemoglobin dewasa yang butuh 
Kandungan gula ya Mangunkusumo ds gen beta dimulai setelah bayi Tnak 3 Knaka 
berat badan. rpetd Ta neryi men ilmiah nasional lahir, Jadi, terkesan talusemia Tidak ada Persbawa sifat | 
serti sejur lah senyawa kimia lain seperti guaran beta lebih banyak kasus,” ujar- sama, (tidak ada 
bin. John ig Bea ataen (Ui ||tandu one p 
Kedokt , menga lu, talase kene Dang Es tagpseta 
kimia di berenergi memperlambat aliran di in darah yang menurun, ringan DD. Ohsigendarikatan dengan 
buluh arteri, Padahal, darah membawa oksigen dan oglobin (moleki m Penelitian pada beberapa po- S2 heme suatu molekul 
ttung, Kafein juga memicu pelepasan kalsium: "dl darah merah) dibentuk pulasi di Indonesia (Aceh, Su- Organik dengan satu atom besi yang 
hingga menggangtu sinyal listrik yang ng rantai prot matera Selatan, Sumba, dan M: terdapat pada hemoglobin), 
mengatur detak jantung dan memicu aritmia (gangguan irama #obin alfa dan globin beta. Hc luku Utara) menunjukkan, pem- — Siamber phiti min gov, Infohosith com GUNAWAN 


bawa sifat talasemia alfa berat 
3 persen dan ringan 1-32 
persen berdasarkan hematologi- 
Lembaga Biologi Molekuler 
Eijkman mengembangkan me- 
tode diagnostik talasemia alfa di 
Indonesia. gonglobin ringan didapatkan jenis mutasi 
anemia berat, dan manifestasi klinis dikenali, 
Sambaran klinis Der melihat tan- 


jantung, an minuman berenergi dapat terlih: moglobin berfungsi mengangkut 


maternal, transfusi 
ni sel darah me 


ambilan 
analisis kromosomal, DNA, Hb 
elektroforesa, dan analisis yo- 


ada rantai ydobin yang 
tidak utuh sehingga keping 


1 pakan unsur pengikat hemoglo- 


| bin, Akibatnya, terjadi keku uan. da anemia pa in, misalnya 
Dokter spesialis ka pembesaran plasenta, pemi 
dari RSUPN Cipto Mangunku- saran pada hati dan limpa, p aran tidal 


akit. Padah: 


ang dimuat jurnal Sari i sumo, Aria Wibawa, menga- numpuk 
disebutkan, kelainan delesi lebih takan, talasemia alfa berdampak janin ter 


cairan, pertumbuhan 
perubaha 


mutasi dapat 


5 Untuk itu, dianjur- 
5 Tulasemia alta d sering ditemukan dar jumlah cairan ketuban, peru- K 
4 utasi gen globi desi, n hipertensi pada bahan kecepatan arus darah pa- calon orangtua 
sempurnanya (non-delesi) rkan jumlah gen y asia berat, dapembuluh darah janin, dan talasemianya. 
5 Jobin alfa (delesi kelompok perubahan pola denyut jantung. Jika orangtt 

i pada globin besar talaserua alfa, yaitu silent Hal itu tak lepas dari upaya tu- memutuskan met 
semiasejak carrier (delesi 1 en), trait uh mencukupi kebutuhan ok- turunan harus menya- 
Wobin alfa meru- —lasemia alfa Cdelesi 2 gen), pe- n bagi janin akibat hemo- o anak yang dilahirkan 


numpukan  gobin tidak berfungsi norm mengalami talasemia alfa 

in, pem- an talasemia alfa Saat ini dapat dilakukan di- 
a, dan pertum- tnostik prenatal untuk menge- 
buhun janin terhambat. tahul apakah gen termutasi itu 


diturunkan kepac 
Deteksi dan penanganan Balung dan YA Mobi 
kaki prostetik yang dikontrol dengan pikiran, Minggu (4/1), y Aria m amino, dan kak Tembaga Biologi Molekuler 
dengan mendaki 103 anak tangga ke pun salah satu nu taningsih, mery Pada penyakit HbH terjadi teksian 


sasi distribusi darah mcl Eijkman menyediakan 
tertinggi di dunia, Willis Tower Chicago. lasemia alfa yang sama sekali —— anemia, terkadang pembesaran jak janin dapat dengan peng- —tivitas ibu, deteksi dini untuk DNA untuk talasemia bagi 


«aa | pakan komponen penting mo- — nyakit HbHI Celesi 8 ge 
"iastese  Diekul hemoglobin janin TP) talasemia alfa mayor (dolesi 4 
ng berperan penting dalam. gen), Pad 
n dala pertumbuhan juni it talasem 
Dokter spesialis 


Zac Vawter belaj: dengan kaki bionik di Lemb 
Rehabilitasi Chicago, AS, Setetah kehilangan kaki k 


menji mengetes prototipe 


sabah 


LPS Jaga Rasa Aman N 


Semakin tinggi kebutuhan investasi domestik di Indonesia, 
mengakibatkan naiknya permintaan akan tabungan nasional. Ini 
merujuk kepada pembiayaan kegiatan pembangunan di Indonesia, 
yang bergantung kepada sektor perbankan. Hal tersebut harus 
terpenuhi jika negara ingin terus melakukan pengurangan terhadap 
pinjaman luar negeri. Ketika pertumbuhan dana simpanan 
masyarakat tidak sebesar kebutuhan dana untuk investasi, akan 
timbul saving-investment gap. 


sa Sela bj Kangin bg Sea 

Pe Kera 
TA 

yang dijamin ad: 


pada saving-investment gap tadi, diperluka 
sebuah lembaga independen dan kredibel untuk 
kan kepercayaan masyarakat terhadap yang dijamin adalah produk bank berup 
ankan. Semakin Unggi tingkat kepercayaan deposito, tabungan, dan bentuk lain yang (menurut 
masyarakat terhadap sektor perbankan, di perbankan) dipersamakan dengan 
mendorong peningkatan tabungan 
sehingga penyaluran untuk investasi pembangunan 
nasional semakin terpenuhi, dipenuhi oleh 

"Terkait dengan keberadaan LPS dan bun 
informasi perlu diketahui oleh m 
oleh pemerintah berda 
ing nomor 24 tahun 2004 ten 


ada beberai 


umum dan 8 persen di BPR untuk simp 
1 persen untuk simp 
b diikuti seluruh bank dan BPR. Krite 


(BPR) dan BPR. “Tips untuk nasabah 
Adu beberapa tips agar simpanan 
layak bayar, 


inya, LPS berwenang untuk — berkriteri 


ran/premi dari bank dan menet 
tingkat bunga maksimum penjaminan (tingkat 
bunga LPS). Pendanaan LPS diawali dengan moda 
sebesar Rp 4 triliun dari pemeri 
ya diperoleh dari penerimaan premi yang un, usahakan bertran 
ar oleh bank, total aset LPS per Il Desember — bank, Bila setor langsung ke bank,simp 
2012 (audited) telah mencapai Rp 275 triliun. bukti setor atau bukti kepemilikan rekening (buku 
Dengan semakin meningkatnya aset LPS yang tabungan dan bilyet deposito). Bila disetor melalui 
berasal dari premi, diharapkan dalam menjalankan — transfer dari akan untuk menyetor 
fungsinya LPS ke rekening bank tempat men bukan ke 
Belajar da rekening pribadi, Simpan bukti setor atau bukti 
best  practices kepemilikan rekening (buku tabungan dan bilyet 
pemerintah untuk Im kepercayaan deposito), 
kat pada perbankan, de Lalu, usahakan untuk selalu mel 
lakukan penjaminan simpanan nasabah bank. pengecekan rekening atau mencetak t 
di buku tabun 


ten penjual) 


lakukan 
insaksi 2. Turut aktif m 


sesuai ken 


LPS juga aktif memelihara stabilitas perb n secara periodik. Puda wen Ke 5 Hae 
Sejak 2005, keper pembukkin rebening atau parpandangan, Piskkari sake Ta — BAGA | Kesan 

ional kian unga yang diterima tidak melebihi tingkat a 
- Pa : — PENJAMIN tasarante 


SIMPANAN | corperstion 


simpanan masyarakat di perbankan dari Rp 1180 bersangkuta 
wriliun menjadi Rp 2894triliun (per'April 2012). macet. Informasi selengkapnya meng 
Dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan dapat dilihat di wwwlps.go.id.(IKLAN/"/TYS 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


wwwlpagoid 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


UMUM 


15 


Bus Transjakarta Terbakar 


Petugas memindahkan bus transjakarta jurus 


n Blok M-Kota yang terbakar di kawasan Semanggi, 


Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (G/1), Tak uda korban jiwu dalam peristiwa yang 


masih belum diketahui penyebabn 
kawasan Semanggi terhenti 


tu, Lalu 


tas dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju 
na proses pemadaman dan pemindahan bangkai bus. 


Pelaku Tewas 
Dikeroyok Massa 


Dua Bocah Korban Dirawat di RSUP Adam Malik 


MEDAN, KOMPAS — Tiga bocah tewas dibunuh 
seorang yang diduga menderita gangguan jiwa saat 
mengikuti sekolah minggu di Gereja HKBP Sima- 
nosor, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu 


(4/1), sekitar pukul 0015, Lima orang lainnya kritis 


Namun, pelaku pun tewas dikeroyok massa. 


Kepala Polres Tapanuli Tengah 


Ajun Komisaris Besar Dicky Pat- 


(10), dan Nandar Simi 
@. 


Pemerintah setempat membe- 
rikan santunan dan menanggung 
semua biaya perawatan bagi du 
korban luka, yakni Bronson 
Ferdinan, Bronson kini 
di ruang High Care Unit RSU 
Provinsi Adam Malik, Medan. 
Akibat luka di wajah dan kepala, 
dia akhirnya dioperasi Senin si 
ang Ferdinan dirawat di rumah 
sakit yang sa 

Ferdinan terlihat lemah. dan 


Bintang Kesiangan 


aya prihatin dengan pelarangan kem- 
bali penampilan grup musik Slank di 
Tangerang, Sabtu (8/W, hanya karena 
alasan takut kerusuhan. Jika fenomena kecil 
tersebut dikonstruksi dalam bangunan bany- 
sadan negara, Indonesia saat ini seakan-akan 
hanya sebuah entitas suku-suku bangsa dan 
bukan negara. 
Apabila Indonesia adalah sebuah republik, 
aparat keamanan sebagai representasi kon- 


angan penuh untuk mobilisasi petugas, bah- 
kan jika perlu meminta bantuan pihak lain. 


Sebagai bangsa dan negara yang mengaku 
berbudaya, suka tau tidak, musik adalah satu 
batu bata yang ikut menegakkan peradaban 
Indonesi: 


Mereka bisa membentuk eritical 


rangan penampilan sebuah grup kesenian, 
termasuk grup musik, misalnya, mereNeh 
kan kekacauan praktik politik di Tanah Air. 


Dua aliran 


Dilihat di atas permukaan, demokrasi 
republik ini sudah mempunyai segilanya, 
Partai politik, pemilihan presiden dan pemi 
han kepala daerah secara langsung, sistem 
Ikameral dalam legislatif, untuk sekadar 
menyebut beberapa contoh. Akan tetapi, se- 
mua itu masih dalam tataran prosedural dan 
I sehingga secara kritis bisa 
dikatakan bahwa praktik politik yang berlaku 
sekarang sebenarnya masih berantakan. Ada 
isharmoni dan distrast di dalamnya. Belum 
ada budaya politik yang mengah 

Mal itu bisa dilihat dari sungai politik 
Indonesia yang saat ini terbelah menjadi dua 
aliran, Pertama, para politisi yang bernaung 

Ii politik, apalagi para elite 
partai yang merasa "memiliki" pi 
mum menganggap bahwa part 
umber tunggal lahirnya kepemimpinan na- 
sional. 

Tidak mengherankan jika sebar 
ketua umum partai, dengan koyaki 
nuh, akan mencalonkan diri sebagai presiden 
pada Pemilu 2014. 

Padahal, mereka tahu, elektabilitasnya 


ANALISIS POLITIK 


SUKARDI RINAKIT 


rendah. Ini belum lagi urusan integritas dan 
kapabilitas Hanya karena menjadi ketu 
umum mereka merasa punya landasa 
hukum dan kekuatan untuk memaksa rakyat 
memilihnya. 

Sikap seperti itu tentu saja menutup pe- 
luang bagi tokoh-tokoh lain yang mumpuni, 
apalagi kalau ia berasal dari luar partai. Alasan 
Wlasik selalu menjadi landasan, "Tni partai saya, 
selama ini saya yang membiayai, merawat, 
diberikan kepada orang lain”, Aki- 
batnya, kaderisasi dan perekrutan kepemim- 
pinan di tubuh partai menjadi mandek seperti 
yang terjadi selama ini. Kalaupun ada figur 
baru, biasanya karena mempunyai modal un- 
tuk menanggung biaya operasional dari bidang 
yang dipimpinnya. 

Sejauh ini, banyak tokoh senior yang masih 
berada dalam cengkeraman cara pikir seperti 
itu, Mereka pada umumnya pernah menjadi 


sih merasa layak dan yang paling 
bisa memimpi 


Bintang kesiangan 
Aliran sungai kedua uda 
muda yang tanpa rekam jejak memadai, tetupi 
merasa sudah besar, Mereka bukan orang 
partai dan tidak pernah aktif berorganisasi 
Bahkan, boleh dibilang tidak pernah b 
tuhan dengan politik praktis dalam 
benarnya. Hanya kare 
mung di teeta dan haw 
mereka sudah membangun persep 
bagai seorang tokoh yang menjangil 
tidak boleh dibilang revolusioner, 
“Termasuk dalam aliran kedua tersebut ada- 
lah politisi muda yang miskin pengalaman, 
tanpa visi, tidak memanggul ideologi, tetapi 
sudah merasa diri sebagai tokoh baru yang 
paling andal memimpin. Jangan banding 


mereka dengan Bung Karno muda, Bung 
Hatta muda, dan Bung Sjahrir muda yang 
tekun membaca, teguh pendirian, dan kaya 
hati, Melihat lelaki tua bersepeda ontel butut 
dengan sekeranjang pisang pun, hati para 
politisi muda itu tidak tersentuh. 

Bagi dun aliran sungai tersebut, yaitu para 
politisi senior yang tidak berkemampuan dan 
belum selesai dengan dirinya sendiri serta 
figurdfigur muda yang tanpa rekam jejak 
memadai, sejatinya mereka, meminjam judul 
mk, tak lebih dari "bintang kesiany- 


adiran dan omongan mereka tidak 
Mereka 


membuat rakyat merasa baha 
juga tidak mempunyai pemi 
menjadikan hukum sebagai panglima, 


ama), dan ekonomi sebagai panglima 


(Orde Baru 
reka ada 


Semua itu menunjukkan me- 


salah ikut kontestasi dalam Pemilu Presiden 
2014, Namun, jika popularitas dan sumber 
daya politiknya tidak mencukupi, mengaju- 
kan tokoh lain yang mempunyai elektabilitas, 
kapabilitas, dan integritas yang bagus meru- 
pakan langkah muli 

Jika di dalam partai tidak ada tokoh ter- 
sebut, sumber pemimpin bisa dicari di pro- 
vinsi (gubernur) ataupun kota/kabupaten 
wali kota/bupatD. Bisa juga dari ranah pe- 
negak hukum, akademisi yang terlibat lang- 
um gerakan di struktur basis, dan 


Pendeknya, jangan sampai pemimpin par- 
tai menjadi bintang kesiangan, Malu! 

SUKARDI RINAKIT 

Peneliti Senior 

Soegeng Sarjadi Syndicate 


mengaku pusing, Ta terkena du 
kali bacokan di kepata belakang, 
Kepalanya juga terbentur tem- 
bok saat hendak lari dari tebasan 
parang Burhan. Ia juga tidak mau 
mendengar orang bercerita ten- 
tang peristiwa itu, "Ta trauma," 
kata ibu Perdinan, Nurima br 
Mutabarat (38), 

Menurut Nurima, pelaku ada- 
lah teman masa kecilnya. Seta- 
hun terakhir setelah pulang me- 
rantau dari Pekanbaru, Riau, 
Burhan berperilaku aneh. Pada 


Sulit dikendalikan 
dian, tidak ada orarg- 
tua ak itu di gereja, Sc- 
kolah minggu untuk anak-ana 


, sekitar 50: 
berlatih menyanyi 


153 PNS Bekas Terpidana 


(Sambungan dari halaman 


cederai rasa keadilan dan mo- 
ralitas publik, 

Sekretaris Eksekutif Komisi 
Hubungan Agama dan Keperea- 
yaan Konferensi Waligereja In- 
donesia Benny Susetyo menilai, 
tindakan kepala daerah yang 
sangkat bekas terpidi 
rupsi sebagai pejabat merupaka 


Penyolidikan dan Pem- 
berantasan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme Jateng Eko Haryant 

serta aktivis penggiat antikorupsi 
di Jawa Tengah saat bertemu 
Direktur Reserse Kriminal Khu- 


pengga 
langgar hukum material, yaitu 
as kepatutan dan kepantasan/ 
ujar Akhiar 

Kotua Aliansi Masyarakat 
duli Pasuruan Suryono Pane m 
ngatakan, "Jika hukum mensy 
ratkan pejabat yang menjalani 
proses hukum saja harus non- 


menit kemudian da- 
& Burhan Gultom (36) mem- 
bawa parang dan tombak, "Dia 
langsung mengamuk membabi — yang diduga menderita gangguan 
buta, mengakibatkan tiga anak — jiwa itu dikeroyok massa. Burhan 
tewas dan lima orang lukadluka sempat kritis, lalu dilarikan ke 
serius” ujar Dicky. RSUD Pandan, Tapanuli Tengah. 

Ketiga korban tewas adalah Tak lama kemudian dia tewas. 


mn untuk orangtua 
pukul 1000, 
Dicky menambahkan, pelaku 


bertahan sebagai pejabat publik. 
Kepala Badan Pertimbangan Kc- 
pangkatan dan Jabatan Karimun 
Anwar Hasyim menolak menj 

akan so pengangkatan 


hanya meny: 


Yohan Panggabean (9), Joki Na- “Pelaku sulit dikendalikan kare- — Agustus lalu,ia pernah memukuli | Kabupaten p pembe- aktif, seharusnya mereka yang "Proses penyidikan terba 
inggolan @), dan Aprilta Pasaribu ma sakit jiwa, Warga menyguna- seorang perempuan di sawah. — | mempelajari pem- sudah divonis bersalah tidak di- kepala daerah dan pejabat yang 
(@, Adapun korban kritis adalah kan kekerasan una melumpuh- Jenazah tiga korban dimakam- | kait pengangkatan itu, "Kami ha- Presiden beri kesempatan lagi menduduki diduga terlibat kasus korupsi 


ti,” ujar $ 
is Daerah Karimun itu, Se 


rus bertindak h 
kreti 
nin, d 
Ta tidak bersedia menjelaskan 
soal pengangkatan Yan Indi 


Dapot Pasaribu, 40), Perdinan 
Sitompul @), Bronson Ababel 
Hutabarat (0), Samuel Pasaribu 


kan tindakan pelaku," kata Bu- 
pati Tupanuli Tengah Raja Bo- 
naran Situmeang, 


kan Senin siang di samping gere- 
ja, Jenazah Burhan masih berada 
di RSUD Pandan, (WSI/MMF) 


Bambang Yudhoyono, 
yang pernah mene i 
paling depan dal: 
merangi korupsi. 
Sesunggul 


jabatan penting, apalagi dipro- 
mosikan,” 
Menurut Kepala Program 
Studi Iukum Fakultas Hukum 
niversitas Widyagama, Malang, 


sih berjalan, Hanya saja terken- 
dala hasil audit BPK yang tem- 
busannya belum disampaikan ke 
tim penyidik Polda,” kata Mas 
Guntur Laupe, didampingi Kepa- 


bisa 


publik 


. . ! ” n dillah, Suhaimi, dan Ni Ke rerintah karena — Zulkar , dalam kasus-kasus la Unit III Tindak a Ko- 
"Sai Bumi Ruwa Jurai”, Semangat Kebinekaan | ecassusi am. ko aa ten an 


rial, Secara hukum formal me- 
mang tak melanggar. “Hukum 
yang kita kenal di masyarakat 
n hanya hukum formal be- 


PNS itu juga tidak kehilangan 
jarkan toleransi, pem- | status kepegawaian meski tidak 
, kebersamaan, harmoni- | masuk lebih dari setahun saat 
asi, dan persatuan, dipenjara karena korupsi. 

Tulsafah itu, 


luar biasa untuk mengatasinya. 
“Korupsi sudah menjadi kejahat- 
an luar biasa dan n d 
sing di Indonesia. Maka, strategi 


Ajun Komisaris Joko Setyono, 
Di Jawa Timur, sedikitnya dua 

tersangka kasus korupsi bebas. 

Mereka adalah bekas Kepala Ba 


(Sambungan dari halaman 1) 


mini", tentu 
rah d 
ini, Karena 


persen, sesuai data menjelang 


Pemilu 2009, dari total jumlah kan jika terjadi konflik komunal ng bersama ti- | Sikap Pemkab Karimun produk tertulis undang-un- yang dibutuhkan pun harus gian Keuangan Pemkab Mojo- 
penduduk di provinsi itu, Jum- yang berulang di Lampung Se- ga falsafah hidup lainnya, yakni dang masih ada hukum tak ter- strategi luar biasa, Salah satu kerto Teguh Gunarko, yang se 
lah penduduk Lampung hinggi  latan, Dalam terminologi Har- — plitpsanggiri,juluk-adok, dan tulis yang bahkan sangat Kita strategi luar biasaituadalahtidak karang menjabat Kepala Bagian 
pertengahan 2012 sekitar 70ju- loyo, pemerhati masalah sosial sakai-sambaian, termaktub da- junjung keberadaannya” kata  diberinyu kesempatan lagi bagi Umum Pemkab Mojokerto, serta 


bekas Ket 
an, Kebe 


la Dinas Permukim- 
han, dan Pertamanan 


tajiwa, Karena yang paling ba- dari Universitas Lampung, kon- 
nyak adalah etnis Jawa, pada Nik terjadi karena soliditas atau 


lam buku Kuntara Raja Niti. 
Piitpusanggiri berarti malu mes 


gal 29 Oktober 2012 tc 
Pengangkatan Kembali PNS da- 


Akhiar Salmi, ahli hukum pidana 
khususnya tindak pidana korupsi 


koruptor untuk kembali mer 
jabat,” ujarnya. 


kali ikatan sosial telah meredup. lukukan pekerjaan hina dan me- | lam Jabatan Struktural, Edaran dari Universitas Indonesi Kabupaten Mojokerto Zainal 
miliki harga diri, Arti juluk-adok | itu menegaskan bekas terpit Jah satu hukum tak tertulis Tuntaskan kasus korupsi — Abidin, yang kini menjabat Ke- 
Slogan Lampung memiliki kepribadian. Sakai- yang berlaku di masyarakat ada- # tak kalah mem- pala Dinas Pekerjaan Umum Bi- 


Sejak Hindia Belanda 
Kehadiran warga luar Lam- 

pung selain karen: 

kawinan lintas ci 


prihatinkan ditunjukkan dari ba- 
nyaknya kepala daerah yang te 
bukti korupsi 
butkan, sejauh 
duerah yang divonis korupsi. 

rang, Kepolisian Da 
Tengah didesak segera 


kt harus di- 


Lampung mempunyai moto 
yang selalu didengungkan oleh 
warganya dalam setiap kesem- 
patan jika mereka berkumpul 


sambaian berati bergotong ro- 
yong dun saling membantu. 


yang sudah di 
berhentikan. 


Jah norma kepatutan dan kep: 
tasan, "Mana ada norma di ma- 
syarakat kita yang membolehkan 
koruptor menjadi pejabat publik 
lagi,” katanya. 
Oleh karena it 
masyarakat umum 


nu Manga Kabupaten Mojokerto, 
yung bebas dari jeratan korupsi di 
Pengadilan Tindak Pidana Ko 
tupsi Surabaya dan Pengadilan 
Negeri Mojokerto. 

un, Kejaksaan Negeri 
Mojokerto tidak tinggi diam, 


hal itu, Rois Syu- 
ngurus Besar Nahdlatul 
r Farid Mas'udi 
bekas terpidana ko- 
rupsi semestinya jangan dipilih 


ngan lima kembang penghias 
siger pada lambang resmi Pro- 


cmua 
Aa kantor pe- 


penduduk besar-besaran sejak 
aman Hindia Belanda, Mero 
bekerja da 


vinsi Lampung, 
usaha set 


publik atau 
ng merasa 


dipekerjakan di sek- — Jurai", yang secara leksikal bar- ah dan swasta di daerah | lagi kurena pernah mendapat dirugikan atau terganggu dengan askan proses hukum pc mi tidak putus harapan di- 
tor perkebunan karet, kelapa sa- arti satu bumi dua suku. Suku itu dipasangi siger, Bagi warga sebagai aparatur pelanggaran hukum material ter- — kara dugaan korupsi dana APBD bebuskannya tersangka di tingkat 


sebut bisa mel 
ke penygadil 


adun dan Saiba- 
istilah 


kong, dan tebu pada 
penjajahan dan berlanjut 


itu adalah Pej 
in, serta tidak mengena 


Lampung dengan memasang si- | tetapi justru mengkhianatinya, 


Mereka seharusnya jangan 


di sejumlah daerah, yang dilaku- pertama karena masih punya pe 
kan kepala daerah dan pejabat uang kasasi di tingkat M: 


terhadap pejabat 


dan pendatang" dengan tagline "Sai Bumi Ruwa | dipromosikan menduduki jabat- pemerintah yang telah melaku- birokrasi” sepanjang tahun mah Agung” kata Kepala Seksi 
Slogan itu untuk memberikan boyan itu seolah ter- | am publik, bahkan jika tan melawan hukum, 2001-2012, Intelijen Kejari Mojokerto Moh 
satu kesadaran kepada masya- berhentikan dari PNS, Kepal: awan hukum kan Harapan ini disampaikan  Iryan, di Mojokerto, Senin. 


migrasi itu juga 
kan dengan seng 
rintah Hindia Belanda, Upaya 
mendatangkan buruh atau 


rakat tentang adanya kebera- 
(saman, Ada satu (sa) bumi 
Lampung dan di sana hidup se- 
cara berdampingan kelompok 


rah yang mengangkat mereka 
menjadi pejabat jelas telah men- 


Koordinator Divisi Monitoring 
ja Aparat Penegak Hukum 


(WIY/AMB/INA/DIAMAM/ 
RAZ/WHO/DIK/TIP) 


mal dan hukum material. Nah, 


si Lampung Berli 
menjelaskan, semula semboyan 
itu berbunyi "Sang Bumi Ruwa 


kuli perkebunan dari luar Lam- besar, yakni Ulun Lampung dan. Jurai", yang berarti Lampung " F . 
TTS Sung de tadi padi de | Meski Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Masih 6,17 Persen 


an Amerika $ 


yang disebut program "koloni- kat,” kata 
susi” atau pada era kemerdi 
kaan disebut "program transi 
grasi, 

Pada zaman kemerdekaan, 
setidaknya mulai tahun 1954, 
sudah ada penduduk Bali di 
Lampung Khusus di Lampung 
Selatan, menurut catatan Made 


budayawan Lampung dalam 
satu kesempatan mengatakan, 
Ulun Lampung memiliki falsa- 
fah hidup yang lvar biasa gagah. 
Salah satunya terkait dengan ta- 
ta hidup berdampingan satu 
lain dalam sai bumi Lam- 
pung yakni falsafah nerut-nyi- 
mah dan nengah-nyampur. Fal- 
safah itu mengajarkan kepada 


diganti dengan sai bumi, yang 
berarti, semua warga yang men- 
diami Lampung adalah warga 
Lampung yang satu, tidak ada 

i pemisahan. 
"Warga Lampung 
karang ini telah 
untuk berdamai. , 
dup sekali, tidak dua kali. 
kita bangun persuudaraan, Kit 


(Sambungan dar halaman 1 sumsi swasta dan meningkatnya 
investasi. 

Ekonom Ikatan Sarjana Eko- 
nomi Indonesia, Mirza Adityas- 
wa a terpisah menyata- 
kan, pelambatan perekonomian 
nasional terjadi karena pelemah- 
an kinerja permintaan ckspor ko- 
moditas pertambangan dan per- 
kebunan, termasuk turunnya 


Eropa, 
Mirza. 

Dia mengingatkan adanya ke- 
gkinan defisit apabila impor 
masih terus melaju 


(pertumbuhan minimal 7 per- 
sen). Sementara kondisi global 
dan domestik tidak mendukung 
pertumbuhan 7 persen lebih. Ru- 
sanya pertumbuhan tahun ini 
62-63 persen,” ujar Dradjad, 
Pelambatan ekonomi, menu- 
tut dia, memang terj 
tidak ada gejolak, pelarut 
tersebut masih bisa diterima, 


Indonesia. harus memastikai 
peraturan yang jelas dan kon- 
sisten erus meningkatkan 
kualitas belanja pemerintah y 
dapat membantu ketahanan pe 
ekonomian Indonesia. 

Bank Dunia dalam perkiraan 
perkembangan triwulan pereko- 


i satu, Se- 


ekspor, 


Wibowo, menegaskan, target pe 
tumbuhan ekonomi Indones 


semua wanga sai bumi untuk sa- harus bersepakat, pertikaian nomian Indonesia edisi Oktober harga komoditas, Akibatnya, ter- tahun 2012 sebesar 65 pers 
wadah keluarga besar Bali. Jum- ling mengunjungi sebagai bagian yang baru saja berlalu merupa- | 2012 memproyeksikan PDB In- jadi pelemahan daya beli masya- diyakini tidak akan. tercapai, 
lahnya semakin banyak seiring dari bersilaturahim, saling kan kejadian terakhir dan donesia tumbuh Gl persen tahun | daerah penghasil tam- — Alasannya, guna mencapai target 
dengan program transi menghargai, dan ramah mene- tidak boleh terulang kembali,” | 2012dan naik menjadi 63 persen bang dan perkebunan. itu, pertumbuhan ekonomi tri- — lak ini tidak tertangani baik, per- 


tahun 2013. Pertumbuhan Indo- wulan IV-2012 mini tumbuhan triwulan TV-2012 bisa 


yang terus digencarkan pada era rima tamu (nemul-nyimah), ser- kata Tihang di sela-sela penan- relatif per- 


Orde Baru, ta aktif dalam pergaulan datanganan kesepakatan damai | nesia masih kuat, yakni 64 per- dari- sen. besar ke 6 persen 
Jika Sasongko menyebutkan rakat dan tidak individualis- di Bandar Lampung Minggu” | sen (tahunan) pada triwulan pada banyak negara lain di Asia, "Hanya keajaiban ekonoi la 


Lampung sebagai “Indonesi: lalu, TI-2012, dengan dorongan kon- apalagi dibandingkan dengan yang bisu membuat seperti itu 


Sarat Ang Senja W Lawan Sa RD Wa sdah BANDUNG: Ds AANG: Sea Haa Siro 
Santa (KA 10 MOJOKERIO PROBOLINGGO DNA and. MALANG: ud Wira Pad MADIUN Sui S7 Ar JEMBER Syam Nadi BANYUWANGI 
Ket MA Ak. PAUL Ra! atasan JAYAPURA. 5 Me Sie Ha ant, MERALKE Train Eh: Prasetya AMBON 20an Fe 
Pe BANDA RE Or BANDARLAMPUNG, Yan anus Nb'ko0 BANJARMAKSN Do We. PALANGKARAYA, Dwi ya Rc. BALI AMAN Lu, A1 Pat 
117 TELEPON 8 7710/8/90 590 200 Fi ALAMAT SURAT SELURUH BAGIAN P.0 201 4512 JAKARTA 12014 ALAMAT KANAT Keras Arta» PENERBIT 1 | SERAT Uh PENEROTAN RSA Mesen 
Ie Da Kun Lakon Pangkat pa No Sa Hao IP ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR No 71548711207” PERCETAKAN P1 G HA 
TAS ML Fe kale Ra SO ave in R5. ma 12013 Bp 4501/ an, mo in 200 R03 
TA pemaaand AGAN ye Done La ten TeLePOn, ISAT AD Man Tkp 
ASIAN SIRULASI (LANGGANAN San 1 DL PA 2 0 MARGA 


eniiororataa 9 TELEPON (SELURUN BAGIAN BISNAS) 56? 9901 DAN 5167 573 OMUN 


DIA SEM men 


Uanccnaa: 
“SAN GAMA KEMANUSIAAN KOMPAS: 


1 Setiap aril atau tan yang dki ke Redi begakra di dengan sos angka, makamal 00 karakter, ditandatangani, an deal Mesias (alay adu, canuman nemartleon dan faksi Untuk format itali ke alamat epinlkampe:.com aan elnikompa. cod. Setia re liat ata mate aga pun yang telah 
imbalan Kampas” Giat lemumkan Gulwrapdkan kem Gn amat NA moupn nondea yang Tele merwpatan bagi Garin Keras 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


Berawal dari keprihatinan dengan 
potensi singkong di Gunung Kidul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Suti 
Rahayu (58) menjadi rujukan “ 
ratusan ibu rumah tangga, peneliti, 
hingga petani dalam dan luar 
negeri, Mimpinya membawa 
singkong menopang hidup 
masyarakat Indonesia, 


SOSOK 


Suti Rahayu 


Sejahtera Bersama Singkong 


tungan dari penjualan emping me- 
Iinjo yang dijual Rp 10000 per ki- 
lograrm 21 orang meny 
takan ingin belaj 
penghasilan suami. Mayoritas diambil dari jumlah keanggotaan 
ga Sumberjo bekerja sebagai petani mi saat itu. Pengembangan pertai 
atan kurang dari Rp 1 ad ng melinjo dan kerij 
pisang” katanya, 

Untuk meningkatkan k: 
badi dan kelompokny: 
ikuti pelatihan da 
Kabupaten G 


tempat tinggalnya yang meng- 


tidak sedikit di 


bergantung pa- 


berpikir, "Ki 
k menggabungkan kedu: 
sil yangg lebih baik?” 


Pemerintah 
Jul dan Pe- 


wa: 
jalan untuk 
di 


OLEH CORNELIUS HELMY 


dak hanya menambah peny: 
| hasilan ekonomi, singkong bi- 
ikut berperan memperku 


masyarakat Indo- 


Ik mudah memperk: 
nan olahan singkong ki 
pada ibu-ibu, Sebagian besar be 
alasan, mereka tidak bisa mem 

waktu dengan kesibukan di ruma 

tidak menyerah, Lewat arisan 
mpanspinjam ia selalu mena- 
n emping melinjo yang ia buat 


pung 
singkong yang sud pro- 
pasarkan sebelumnya, ses fermentasi, Modifikasi itu ampuh 
melihat keun- — mendongkrak nilai ekonomi sin 
kong, 

Ta mencontohkan, 
singkong kini hanya Rp 1000 per kg. 
Bila singkong diolah menjadi tepung 
Tp 6000 
a bahkan 


Dusun Sumberjo, Desa Ngi w 
Kabupaten Gunung da 

Kidu waktu lalu, Suti adu 

h pe n ketua 

sebuah kelompok per 


yarakat Gunung Kidul. 5 
tidaknya sebel 
kong lebih ban 
uplek atau 
kk 
nung Kid 
besar 
mencapai 
850000 ton 


menjadi kue kering. Satu kilo 
cukup untuk memb 
kering 


usaha 
dan mu- 


engan mimping 
pembuatan tepung mc 
kanan olah 


mung Kidul, Saat 
22 kelompok tani 


PENGUMUMAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN 
UNIT BISNIS PELUMAS 
PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN CARA MENDIRIKAN 
ANAK PERUSAHAAN 


(“Pengumuman”) 


“ 
 Ladi PERTAMINA 


PT Pertamina (Persero) (“PERTAMINA”) dengan in 
PERTAMINA untuk melakukan pemisahan (spin off) atas Unit Bisnis Pelumas 
("UBP”) PERTAMINA dengan cara mendirikan anak perusaha 
seluruh hak dan kewajiban UBP PERTAMINA akan beralih karena 
40 Tahun 2007 tentang 


mengumumkan rencana 


n baru dimana 


hukum 
berdasarkan Pasal 135 Ayat (3) Undang-undang No, 

(“UUP 
i pihak yang melakukan Pemisahan masih akan tetap ada 


dimana 


Perseroan Terbatas da tersebut, 


PERTAMINA seb: 


kepada unak perusahaan 


Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UUPT 


Apabila terdapat keberatan dari kreditur atas rencana Pemisahan PERTAMINA ini 
mohon disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti 
pendukung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
Pengumuman ini, kepada PERTAMINA me! 


lui: 


HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS 
Wisma 46, Kota BNI, Lantai 41 
J1, Jend Sudirman Kav 1, Jakarta 10220 
U.p: Fabian B. Pascoal / R. A. Sabrina Stamboel 
Tel 4 62215701837, 5746545 
ax 462215701835, 5746464 


NA (Perse 
Direksi 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SUTI RAHAYU 


4 Lahir: Gunur La 7 Jali 1954 menga 
& Suami: Mis Ia juga terbuka menerima mere 

4 Anak Esti Saiaosih (66), Rini yang datang ke sekretariat Putri 21 di 
. yidaningah C2) sumberjo, Sejumlah petani da- 


Penghargaan: 

- Penyuluh Partisipatif dari Pusat 
(Pengembangan Penyuluh Perta- 
lan (2009) 


Ir di Putri 
21 dalan 107-201 
Mereka tinggal beberapa hari untuk 


suma dengan Pemkab Gi 


ung Kidul 


- Program Magang Petani Mozam- 5 
bik dan Komoro dari Kementerian am singkong dan — dan Pemprov DIY. Ta mengklaim pi 
Luar Negeri (2010) olahannya. haknya s patkan formula 


"Peneliti Badan Tenaga Nuklir 
dan Lembaga Tlmu Penge 


percobaan 


- Petani Berprestasi dalam Pekan 
Nasional XIII Pet: 


1g gn 
dilepaskan ke p 
ke depan. 


ar beberapa minggu 


dan makanan 


terian Pertanian (2011) ku dengan Suti mengklaim, mi mocaf bisa 
- Adhikarya Pangan Nusantara reka kembangi menjadi pilihan lebih murah, tetapi 
Pang ika kembangk: jadi pilihan lebih murah, tetap 


kualitas, Dengan rasa yang tidak 
h berbeda dengan mi terigu, harga 
af jauh lebih murah. Mi mocaf 


Alternatif baru 
Lewat kiprahnya, berbagai peng: 


ra kerjanya, Dalam sebulan, ia mem- — hangian datang silih berganti. Dari Rp 12000 per kg atau 
butuhkan 8 ton singkong untuk t penghar Penyuluh Par- lebih murah Rp 4000 dibandingkan 
h Putri 2l juga tisipatif dari Pusat Pengembangan , 


mi mocaf bisa 
un pokok, 
dirannya 


brik penyo: 
lima ke 


memicu munculnya 
lahan mocaf di 


Penyuluh Pertanian hingga Ke 
an Pangan di Bidang Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Pertanjan dari Ke- 
menterian Pertanian, 
201, Presiden Susilo Bambang Yu- 


Lewat berbagai percob: 
mengambil kulit 


singkong tersebut dijudikan keripik. 
Keripik kulit singkong itu kini ber- 
hasil menjadi tumpuan beberu 
lompok usaha kecil me 
syarakat. Salah satun 
wo Berkah" di Rongkop, 
dul Kelompok ini berang 
kas tahanan polit 


mocaf dan kulit 
singkong Putri 2 juga mongemt 


In 


Keberhasilan itu tidak membuat- 
nya besar kepala dan pelit ilmu, Un- 


jati Gunung Kidul 
hingga menempuh perjalanan laut 
menuju Masohi dan Pulau 


PENGUMUMAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN 

SEBAGIAN AKTIVA DAN PASIVA 
ATAS KEGIATAN SEBAGIAN FUNGSI SHIPPING PT PERTAMINA 
(PERSERO) DENGAN CARA MENDIRIKAN ANAK PERUSAHAAN 


(“Pengumuman 


h.. 
7 Ladi PERTAMINA 


PT Pertamina (Persero) ("PERTAMINA") denga 
PERTAMINA untuk melakukan pemisahan (spin O/f) atas sebagian aktiva dan pasiva 
PERTAMINA atas kegiatan sebagia 
mendirii 


ini mengumumkan rencan: 


ungsi shipping PERTAMINA dengan cara 


an anak perusahaan baru dim n seba 
shipping PERTAMI? 
Undang-undang No, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 
(“Pemisahan”) PERTAMINA 


pihak yang melakukan Pemisahan masih akan tetap ada. 


na hak dan kewajiban keg 


gian fungsi 


A akan beralih karena hukum berdasarkan Pasal 135 Ayat (3) 
kepada 


sebagai 


anak perusahaan tersebut dimana 


Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UUPT 


Apabila terdapat keberatan dari kreditur atas rencana Pemisahan PERTAMINA ini 
mohon disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti 


pendukung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejuk tanggal 


Pengumuman ini, kepada PERTAMINA melalui 


HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS 
Wisma 46, Kota BNI, Lantai 41 
Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta 10220 
U.p: Fabian B. Pascoal / R.A. Sabrina Stamboel 
Tel 4 62215701837, 5746545 
Fax 462215701835, 5746464 


Jakarta, 6 November 2012 
PT PERTAMINA (Persero) 
Direksi 


EKONOMI & 


Nadia Petrova: 
KOMPAS SELASA, 6 NOVEMBER 2012 Mewujudkan Impian HA ) 


Kirim Sana Sini ” 


Bebas Provisi 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
KOMP. dolar or rt Kolr AS petroyounce pera 
10 zoo 
Hnedo wo 200 sam 
sang 2000 ema | 900 1 aan 
my — ——— 
120 200 w0 san 2528 
130294 ang | 1600 1167690 Beat 
40 110 10 110 san 
nama 2m Bam 2 om Loro pama 2 mam 2m 
Sumber Sts Blambyg 
2D M0 1 2 
PERDAGANGAN 


Mengendalikan Impor 


urplus perdagangan September sebesar 5529 juta doll: 
AAS menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan Tn- 
'donesia, Sebelumnya, pada Agustus, surplus hanya 2185 
juta dollar AS, Selama empat bulan berturut-turut, April-Juli, 
neraca perdagangan Indonesia bahkan tercatat defisit 

Surplus perdagangan kumulatif Januari-September tercatat 
miliar dollar AS, Masih ada waktu tiga bulan lagi untuk 
menambah surplus tersebut. Badan Pusat Statistik mempro- 
yeksikan hingga akhir tahun nanti total surplus bisu menembus 
2,5 juta dollar AS, Artinya, dalam tiga bulan ke depan, kit 
barus surplus 500 juta dollar AS per bulan. Bukan hal mudah. 

Kalaupun tercapai, surplus tahun ini turun drastis diban- 
dingkan dengan tahun lalu, Tahun 2011 Indonesia meraih 
surplus 2632 miliar dollar AS, surplus tahun ini 
diperkirakan berada di posisi terendah selama lima tahun 
terakhir. Tahun 2010 surplus masih 22,1 miliar dollar AS, 
sementara tahun 2009 sebesar 19,69 miliar dollar, Tahun 2008 
surplus sebesur 782 miliar dollar AS 
Kelesuan ekonomi dunia menjadi faktor utama turunnya 
surplus perdagangan tahun ini, Bahkan, sejumlah 
sempat memproyeksikan neraca perdagangan tahu 
defisit setelah melihat neraca April-Juli yang defisit. 

Lalu bagaimana pemerintah akan menj ls Pinggsa 
pengujung tahun nanti? Ada dua strategi yang bisa ditempuh, 
yakni menggenjot ekspor dan mengendalikan impor. Menggen- 
ot ekspor tentunya menjadi pilihan sulit karena permintaan 
global cenderung melambat. 

Ekspor kumulatif Janwari-September sebesar 143 miliar dol- 

turun 606 persen dibandingkan dengan periode 
nya, upaya mendongkrak ekspor cukup 
h disikapi dengan di 
si pasar ekspor, Hasil konkretnya belum bisa terasa, 

Pilihan kedua adalah mengendalikan impor, Saat ekspor kita 
turun, aktivitas impor justru naik. Impor kumulatif Janu- 

eptember terc: r dollar AS atau maik 918 
aku/penolong. yakni 


Mengeringkan Gabah 


perser 


Buruh tani nv 
2012 produksi p: 
1779244 hektar, 


natan Wonogalam, Kabupaten Dem: 
ah satunya karena luas panenan bertambah dari 1. 


24.246 hektar 


Ih, Senin (S/D, Pada tahun 
a 2011 menjadi 


industri. Namun, ap: 
bahan baku impor, Keterygu 
n neraca perdi 
cenal sebagi 
Ir, Aneh ra 


dorong, Di Amerika Serikat, Presiden Barack Obu , 
Ioarkan kebijakan Buy American Indonesia pun sudah lama RI Akan Tingkatkan Perdagangan dengan Laos 
getol mengampanyekan get 100 persen produk Indonesia. 
Ironisnya, dalam Trade Expo Indonesia Ke-27 kemarin, Ke- 

menterian Perdagangan justru memberikan suvenir bolpoin VIENTIANE, KOMPAS — Asia dan Eroy 
buatan China untuk wartawan, (ENY PRIHTIYANI) ang 


menge- 


it, ASEM memiliki 


adalah ne 


ing Menteri Ne 


tergantung. Oleh karena itu, kerja sama kedua Jens' Stoltenbeng” menga 
sekarang Asia memiliki pertum- 


kawasan tersebut harus terus dijaga dalam berbagai ya Spa perurpa rp-or 
is seperti saat Si, Asia telah menjudi mesin per- 
tumbuhan ekonomi gobal, Se- 
bagai anggota baru, Norwegia 
menawarkan kerja sama bidang 


Wa untung ma Kb aa Ea Pena Pa 
lebih dari Rp 10 juta/tahun? og #ara-negara 1 


diperlukan, ekonomi di Asia otom 
FFlexiMAX, Tabungan yang Lebih Pasti Untungnya. y di forum meningkatkan konsumsi 
ASEM bisa saling bertukar peng- k 
menemukan s0- m kesempatan tersebut, 
ne, Laos, Senin (GD). "S terkait dengan Presiden Swiss Eveline Wid 
ini pertumbuhan ekonomi di krisis ekonomi gobal," ujarn mer-Sehlumpf mengatakan, pi 

Presiden Komisi Uni Eropa haknya akan lebih banyak fokus 
Jose Manu pada isu kema semen 
ludes 
menyatakan, Asi: 
dollar AS dan Eropa memang memil 
nya. igka tersebut lebih dari 50 perbedaan, tet 

Wartawan Kompas Eny Peih- persen dari total perdagangan — persamaan. Eropa telah menjadi 
tiyani dan J Osdar dari dunia, Uni Eropa berkeinginan mitra penting bagi As 
tiane melaporkan, menurut untuk lebih banyak berkontribi Menurut Menteri Perdagang- 

y saat ini beberapa alah teman di Wirjawan, Preside 

tengah menghadapi tan- Kita saling mem- ubang Yudhoyono dimin 
1 ta menjadi pembicara dalam si 
sebagian lagi berhadapan dengan — Sebelum KTT ASEM dibuka dang paripurna, yang berlang- 
persoalan kemanusiaan, bencana oleh Presiden Laos, tiga negara, sung tertutup. Dalam sesi ter- 
alam, serta ketersediaan pangan. yakni Norwegia,Swiss, dan Bang- sebut, Presiden akan lebih bu- 
Di Eropa, sebagian besar negara — lades, dinyatakan sebagai ak berbagi pengalaman terl 
sedang menghadapi krisis eko- baru, Dengan bergabungnya tiga penanganan krisis cko- 


reg 


ini, 


“es |Asia-Eropa Saling Butuh 


nomi, “Kita pemah menghadapi 
krisis ekonomi parah pada 1998, 
Situasi Eropa saat ini mirip de- 
ngan kondisi saat itu, Pengalam- 
an Indonesia d 
spirasi bagi Eropa y 

Menurut Menteri Luar 
Marty Natalegawa, Asi: 
berharap Eropa scy 
Ikan krisis agar bisa lebih 


berperan dalam. perekonomian 
#obal, “Selam: 


ai kontri 
cukup signi 


perdagangan Indonesia d 
ngan Laos masih sangat kecil. 
Tahun 201, 1 
jangan kedua nega 
ada di level 96 ju 
omposisinya, ekspor senilai 86 

n impor 13 juta 


Perdagangan Gita 
entiane mengat: 
Laos belum menjadi lima 
Ir tujuan ekspor Indonesia ke 

ASEAN, 
“Nilainya masih sangat kecil, 


ratusan juta 
katanya. 


o- NBNI 


ENERGI 


Aturan 
Konversi 
BBG Perlu 
Direvisi 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Energi dan Sumber 
Daya Mineral mengusulkan re- 
visi aturan mengenai program 
konversi bahan bakar minyak ke 
bahan bakar gas. Revisi itu di- 
perlukan agar pemerintah bis: 


ngkat kon- 
verter dan stasiun pengisian ba- 
han bakar gs yang diperkirakan 
baru rampu 

Menu 


Direktur Jenderal 


Minyak dan Gas Bumi Kemen- 

ian Energi dan Sumber Days 
Mineral (ESDM) Evita Fl Legowo 
seusai menghadiri forum dialog 


utku kepentingan sek- 


Jakarta, untuk 
program kon- 
arus ada 


mor 64 Tahun 2012 tentang pe 
nyediaan, pendistribusian, dan 
penetapan harga bahan bakar gas 
untuk transportasi jalan disebut- 
kan, untuk tahun 2012, pelaksa 
maan penyediaan dan pemasang 
an konverter dilaksanakan Men- 
teri ESDM berkoordinasi dengan 
Menteri Perindustrian, 

“Dengan peraturan itu, tugas 
Kementerian ESDM dalam perig- 

n konverter hany 

tahun 2012,” ujarn 
4000 konverter ti 
pakan tahun ni, anggar- 
us karena padi 
Iahun depan pengadaan konver- 
ter tersebut menjadi tanggung 
jawab Kementerian Perindustri- 
bekerja sama dengan swast 
Meskipun demi) 
akan berup: proge 
ram konversi itu dimungkin 
menggunakan skema tahun ja 
mak dengan perubahan peratur- 


uk meng- 
un jamak," 


stasiun pengisian bx 
gas (SPBG), pih: 


n konversi, baik untuk 
pengadaan kit konverter maupun 
SPBG. "Tangetnya, ada 39 SPBG 
akan dibangun dan dananya ma 
sih dimungkinkan dialihkan ke 
tahun depan," kata Evita, (EVY) 


KETENAGAKERJAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 
Tingkat Pengangguran Nasional Sedikit Menurun | Aksi Buruh Berlarut Buruk bagi Investasi 


JAKARTA, KOMPAS — Kon- "Jumlah penganggur pada TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUN | JAKARTA, KOMPA: 


tenagakerjaan di Indonesia Agustus 2012 menurun sekitar Jangan pengusaha menilai aksi 
12 menunjukkan 370000 orang ika dibandingkan #opeggn Pa buruh yang berlarut-larut men- 
perbaikan yang. Februari 2012 dan mengalami JAN 170 3, jadi preseden buruk bagi iklim 
digambarkan dengan adanya pe- penurunan 460000 orang jika investasi. Pemerintah harus 
t pengangguran, In Agustus Sa pastus mencari solusi untuk mengatasi 
Ii saat struktur - Ita sang) masalah yang menekan daya sa- 
meat tak y 

lapangan kerja tidak berubah, terbuka Monjin, ing industri dalam negeri 
Kepala Badan Pusat Statistik (TPT) di Indonesia per Agustus #lotan BIL JAN 658 Ka Wakil Ketua Umum Kamar 
(BPS) Suryamin, di Jakarta, Se- 2012 mencapai GIA persen. Ini Ss Dagang dan Industri (Kadin) Tn 
nin 6/1), mengungkapkan, jum- berarti terjadi penu Ba pena at donesia Natsir Mansyur menga- 
lah angkatan kerja per Agustus dingkan TPT Febru: ad Tea ea takan hal ini, di Jakarta, Senin 


18 juta orang. persen) dan TPT Agustus 2011 et 
Jumlah itu tu orang (656 persen), Selama periode sa- 
dibandingkan 2012, tu tahun terakhir terjadi penu- 
tetapi bertambah 670000 orang  runan tingkat partisipasi angka 
dibandingkan kondisi setahun la- an kerja sebesar 046 persen. 
Iu (Agustus 2011). Secara terpisah, Kepala Bidang)” Dari jumlah angkatan k 
Jumlah penduduk bekerja pa- Statistik Sosial BPS Provinsi Ja- Agustus 2012, sebanyak 1709 
da Agustus 2012 mencapai 108 
juta orang Terjadi pengurangan jumlah angkatan kerja di Juteng 1618 juta orang. Jumlah tenaga di Kalteng sebesar 317 persen | Begitu hal ini berlaku, akan ad: 
2 juta orang dibandingkan ke- pada Agustus 2012 mencapai penganggur sekitar 960000 atau 35059 orang, Jumlah itu | pasur tunggal ASEAN. Artinya, 
daan Februari 2012, tetapi ber- 1709 juta orang, turun 28000 orang turun dibandingkan Feb- naik dibandingkan — triwulan | investor tidak perlu membangun 
tambah Ll juta orang dibanding- dibandingkan Februari — ruari 2012, yang LOI juta orang, pabrik di Indonesia. Akan tetapi, 
kan keadaan Agustus 2011. 2012, sebanyak 1712 juta orang Menurut Kepala BPS Kalteng mereka tetap dapat menjual bu- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2012. mencap: (GM), Pengusaha dari 23 asosiasi 
ndustri mer mogok ker- 
ju sebagai protes atas unjuk rasa 
buruh yang dinilai sudah me- 
i ketentuan yang ada. 

ugar, pengangggur- | "Apalagi pada tahun 2015 
mendatang akan berlaku Masya- 


Sumbee litbang "Kompas", isu ariBPS 


Panusunan $ 
la an di Kalteng naik. Triwul 
Erisman menambahkan, orang yang bekerja mencapai III-2012, tingkat pengangguran | rakat Ekonomi ASEAN (MEA) 


rangnya di Indonesia,” tutur Nat- 
sir, 

Berlarutnya aksi buruh akan 
sa aeyngatalal arah aa 
dalam negeri. Pemerintah harus 
mencari solusi atas persoalan 
dengan menyadari keny 
MEA akan berlaku tersebut. 

"Pengusaha tidak bisa berbuat 
lebih banyak lagi karena kenyat 
annya padu 2015 MEA mulai bei 
laku. Artinya, pabrik bisa berdiri 
di mana-mana, Mudah bagi i 
dustri, apalagi yang memili 
ketergantungan bahan baku im- 
por, untuk pindah ke negara yang 
lebih kondusif iklim usahanya," 
War Natsir, 

Kondisi ini harus dipahami 
karena hampir 60 persen indus- 
tri nasional masih bergantung 
pada bahan baku impor. Selama 
dua bulan terakhir, ribuan buruh 
anggota Konfederasi Serikat Pe- 
kerja Indonesia (KSPI) meng- 


mogok kerja sambil ber- 
keliling menggerebek pabrik pe- 
langgar regulasi ketenagakerjaan 


dan meminta manajemen mem- 
buat kesepakatan dengan buruh, 
Pengurus 28 asosiasi industri 


pekan lalu, memb 
tan dengan serikat buruh. 
ka menil: 
buat di bawah intimidasi sehing- 
batal demi hukum, 

Presiden 


id Igbal 
an Majelis 


mbatalan sepiha 

mayoritas kesepakatan dibuat 
serikat buruh dan manajemen 
penggerebekan pabrik. 
Kalau ada pabrik yang buat ke: 
sepakatan karena digerebek, itu 


ing mereka 
ta Igbal, (CAS/HAM) 


18 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


KILAS 
EKONOMI 


Kaltim-5 Mulai 
Beroperasi Juni 2014 
Pabrik pupuk Kaltim- 


pasitas produksiny 
besur se-Asia Tenggara, akan 


Bontang Kalimantan Timur, 
dan nilai proyeknya 608 triliun, 
menggantikan 


Menurut rencana, saat 
Itim-5 beroperasi, Kaltim-1 
diaktifkan lagi kare 
kasi gas K1 K 

Ke5 itu nanti lebih modern se- 


yah, Manajer Hu- 
akat PT Pupuk 
1). Kapasitas 
1500 ton urea dan 
jauh 
125 


2500 
melebihi 


ton urea dan 1,800 ton amonia 
per hari, Pabrik pupuk Kel di 
Bontang dibangun tahun 1980 


ulai produksi tahun 
1984. PRA) 


KPPU Desak 
Revisi UU No 5/1999 
Ko 
Usuh: 
rintah dan DPR merevisi UU 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak $ 


"er, seperti besar den 
yang tak lagi rolev 
pemeriksaan KPPU 
singkat. “Adu bebe 
UU tersebut, khususnya tentang 
merger yang sud 

date. 


durasi 
ny terlalu 


KPPU 
harus seb: 
n omzet perusahaan 
merger, (PRA) 


perjalanan bi 
sejumlah 
terkadang 


meeting dan 
lancar menjad 


silitas lengkap. Anda 


Ikut fasilitas yang 
gkuh lebih 


SKONOMI 


Pekerja men 
Potensi perikan 
ingat minim, 


A 


ygkut cumi beku dari kapal nelayan di Pe 
di perairan Tanah Air sangat menjanjikan. N: 


Modernisasi Kapal Ikan Mendesak 


LUWUK, KOMPAS — Pengu- Total kebutuhan bahan buku 
tan nelayan dan kapal perikanan — Komoditas unggulan a sekitar 10 ton per hari, sedangkan 
mendesak, Kekayaan sum- rumput laut, tuna, pasokan ikan dari nelayan hanya 
perairan karang, dan sidat. ” 5-8 ton per hari bah 
timur Indonesia hingga kini b Namun, pemanfaatan potensi — baku masih sangat kurang karena 
lum termanfaatkan optimal ka- laut masih sangat minim. Di penangkapan ikan. didominasi 
sarana penang- Banggai, misalnya, pemanfaatan kapal kecil nelayan deng 
ngan pasokan ikan ikan baru 10 persen dari potensi ala ingkap tradisioni 
industri peng- yang ada, Kendala itu akibat ke- ukakan Is- 


sulit berkembang 
an armada perikan- 
an di sentra produksi perikanan 


Jan iko 


bernur Sulawesi Tengah Sudarto, 
serta Bupati Banyggsi M Sophian 
Mile di Luwuk, Kabupaten Bang- 

Tengah, Senin 


kapan il 


ujarny 


luk Tomini berpotensi untuk ji 
dustri perikanan dan wisata ba- 
hari, serta Teluk Tolo untuk per- 


cumi 
ke Amr 


berkualitas. Di antara 
1 Santi 
uk 18 Hotel Santika 
di berbagai daerah 
ia. Beber 
li, Palu, 
satunya Hotel Santika 
Ja Dua Bali yang berada di 


erbagai hotel di 


bisa menjadi 


bisa ditemuka 


in tempat or 84, Ba 
prioritas. Bali, Hotel “ini 

tuk sulit untuk suite berdesain 

at menginap yang classy, deng: 


sentuhan balinese artwork yang elegan 
"Tersedia tipe ks 
dan suites. Hok 


superior, deluxe, 
ini juga dilengkapi 
lobby lounge, Mengiat 
lobby, St 


denga 
di are 
berkaj 


Hospitality From The Heart 


terbatasan 
kapan, sert 


“Pemerintah dihai 
dorong mod 


30 ton da 


Wakil Direktur PT Indotropie 
Eddy Handoko, di 


ging Yflet). Selain itu, gurita 


Bisn 


al ikan modern, 
penang: 
pangkalan pendarut- 


da ma di Luwuk, 


rage) ikan, Pab 
kapasitas 


pkan men- 


120-125 ton per! 
ari 


1 seluruhnya diekspor 
dan Uni 


sdan Wisata 


as lain, seperti /ftness center, sp 
ng 

pula Hotel Santika Palu 

i di Jata 


i 


Mohammad 
cukup 


mail Piola, Pemilik CV Mit 
ang bergerak di 
bidang penyimpanan (cold sto: 


perusahaan 
menyuplai 


itu memil 


pasang 90 ton per 


bla 
total perminta: 
in (LKT) 


Uta- 


Iklan TKI Juga 
Ada di Singapura 


Memakai Seragam dan Duduk di Ruang Kaca 
WAJAH SITUS IKLAN TKI DI SINGAPURA 


tas 


JAKARTA, KOMPAS — 
Iklan menawarkan jasa 
tenaga kerja Indonesia 
sebagai pekerja rumah 
tangga ternyata juga 
di Singapura. Agen 
pekerja asing tidak 
hanya beriklan mema 
papan ncon dan situs 
internet. Tenaga kerja 
Indonesia memakai 
ragam dan duduk di 
dalam ruang kaca di 
pusat perbelanj 


1001 Indonesian mudi 
specialist in Singapore. wet over 

y 10 years of espeneng 
(neruter ara wupgker 


neon di dinding dan m 
biodata TKI di kaca toko, 

B 
asing mv 
motongan aji sel 


TU dan 


di Malaysi 

Analis kebijakan Mgr 
Wahyu Susilo, mengatal 
kan maf 


Anggota Komis 
i Demokrasi Indor 


di Uni Emirat Arab saji 
n pemotongan gaji 
"Celakanya, cara 'menjual' TKI 
ing demikian ini di- 


perd 
beckeliar- 
ntah harus mempro- 
iklan memperdagany: 
melalui mekanisme 
depan, 


min (G/ID), 
ikan keseriu 
gun perlin- 
r negeri, 

Lebih tragis dari Ma 
1 | Jordania yang iklannya b 


1 terhadap agen peke p 
asing di negaru tujuan dan pe- ngan PPTKIS. Wa 
ksana penempatan TKI swasta TKI PRT yang dijujakan di ruang 


(PPTKIS) di Indonesia, DPR kaca adalah korban daur 
i . an Luar yang diproses di Ba 
perlakuan am Riau, lalu dikirim ke Sin 


isasi alat penang- hari, tetapi hanya terisi 3-5 ton terhadap TKI di Singapura. pura 
berupa penumbuhan per har, Minimnya pu mereka menjadi pekerja Saat dikonfirmasi, 
kupal ikan berbobot mati di atas dari nelayan disebabkan kapal | tangga (PRT). Bukan pertama kali sat Hul 
asihberska- | Sedikitnya 169000 WNI ber- Penemuan iklan menji menteri 
di pura, Sebanyak TKI PRT di luar negeri Transmigrasi Suhartono menga- 


kali. Di 
ktur Eksekutif Migr 


gai 


02000 orang bekerja s0 
PRT, M000 orang bekeri 
bagai pelaut, 16000 orang jadi 
pekerja profesional, dan 21000 
orang bersekolah. 

TKI di pusat perbel 


takan, Atase Tenaga Kerja Si- 
ah menyampaikan 


ngan iming-iming diskon 40 pe 
sen di Chow Kit, Kuala Lumpu 

Polis Diraja Malaysia men: 
kap Rubini, nama orang 
tercantum di selebaran tersebi 


Kedutaan Besar RI di Singapur: 
sudah mengecek dan membeku: 
kan izin agen pekerja asing ber- 


Lif. Agon me- 
pun iklan berlampu 


rug 


strategis at kota FONOr010 001 woreLmmA 

dan bisnis Palu, Provinsi 

Sulawesi Tengah. Lokasinya hi kamar superior superior pool access. — maker, "TV LCD, dan « berkapasit 16000rang, 

10 menit dari P Muti deluxe, junior suite, Jamily suite, Santika — dengan WFJF di setiap Sejak didirikan pada 1981, Santika 
15 menit untuk menjangkau w Suites, serta penthouse: Selai lagi adalah Hotel $: Indonesia Hotels & Resorts telah 
(pantai, Misalnya, Pantai Talise, Santika Palu dilengkapi dengan yang terletak di hotel yang terbagi 
ini memiliki panorama alam. yang Lobby Lounge, Topas Kafedi urea lobby, — Nomor 46, Pontianak. Hotel ini ideal Premiere, Hotel 


indah dengan hamparan teluk da 
pegunungan yang memesona, 

ni cocok untuk olahraga 
bere 


Ir, seperti 


ncing, 
H 144 kamar 


berdesain modernminimalisdengantipe 


Rubbi Ballroor 


8 meeting room berkapasit 


Here .Ther 


. Everywhere 


The renowned Hotel Santika chain of Ihraesstar hotels 
incorporates many of the focilities usually associoted 
with @ higher rating of accommodation. With 
properties in several cities, the Hotel Santika brand 
offers a winning combination of convenient location, 
friendly yet professional service, and an imprassive 


range of faciliies to suit al tastes 


Feel the art of Indonesian hospitality, ihe hallmark 


of every Hotel Santika hotel, and discover just what 


makes every one of our hotels d “home from home”. 


mnDuNG | 
PONTANAK 


WI IKUTA, SIUOITA NUSA DUA | 


RESERVATON CENTRE 
Ph: (62-21)2700027 | Fax: (62-21) 2700350 | E-mail: reservation@santika.com | 
Panen pen | MI Oren (ON Srnyemin anjuran 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SURABAYA (PANDEGILING, JUMURSAR 


LAUEPAPAN | BANGKA | BENGKULU: 


TASIKMALAYA. 


www.santika.com 


hi kota dan wilayah 
ntan Barat berlokasi di 
kota di dalam pusat bi 


serta luvurioun 
boutigue villa The Royal 
yang mempunyai brand The Sam 


berkapasitas hingga 


n, seperti 


The 
(di Seminyak, Bali). Untuk info, 
Wlikwww.santika.com. (IKLAN/"/MILI 


dilengkapi 


tposit box. tea/ealfee — fasilitas modern seperti baliroom y 


ORERON | MAKASSAR | MATARAM LOMBOK | TM» JAKARTA 


pw 


ES 


Santika Indonesia 
POmusARSoKs 


KOMPAS GRAMEDIA 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


GAS ALAM CAIR 


Formula Harga Gas 
Tangguh Dirumuskan 


Tangki Timbun Elpiji 


PERTAMBANGAN 


Tata Niaga 
Ekspor 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
banyak 40 persen dari hasil pro- 
duksi gas proyek pengembangan 
tahap dua Tangguh, yang ber- 
lokasi di Teluk Bintuni, Papua 
t, akan dialokasikan untuk 
memenuhi kebutuhan di dalam 
negeri, terutama untuk pem- 
bangkit listrik milik PT Per- 
usahaan Listrik Nogara, Untuk 
itu, pemerintah sedang meru- 
muskan formula harga gas dari 
lapangan gas tersebut. 

Menurut Deputi Perencanaan 
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi Wi- 
dhyawan Prawiraatmadja, Ser 
AW, di Jakarta, 40 persen dari 
hasil produksi gas dari Train 3 
Tangguh yang direne: 


ngkan GO persen akan di- 
ekspor, 

Direktur Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral Evita 


kunjungan kenegaraan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono ke 
Inggris pekan lalu, beberapa hal 


telah disepakati terkait dengan 
rencana pengembangan tahap 


Tangguh diharaph 
Wani akhir November 


Dari proyek itu, pemerintah 
berniat mengalokasi 
Train 3 Tunggguh itu 
kargo per tahun untu 
kit Iistrik PT PLN. 
juga akan men 
bagian hasil gs, baik dari peng- 
alihan pasokan gas dari Train 1 
dan Train 2 yang semula untuk 

beli lain maupun 


dari Train 3 untuk konsumen 
domestik lain, yakni industri, 
Terkait dengan pasokan 11s 
Train 1 dan 2 Tangguh yang di- 
alihkan dari Sempra, perusahaan 
enengi asal Amerika Serikat, ke 
pembeli lain, Widhyawan menje- 
laskan, pemerintah masih meng- 
hitung kebutuhan gas untuk PLN 
dan konsumen domestik lain, 


Harga PLN 
Pasokan gas untuk domestik 
itu sejalan dengan ketervedia 
frastruktur gas, misalnya peng 
@perasian terminal penerima gas 
Arun, Lhokseumawe, dan Jawa 


jualan gas hasil pengalihan dari 
Sempra tu bukan jangka m 
mengah dan panjang 

Selain itu, menurut Evita, 


ula harga gas Tangguh yang 
dihasilkan Train 8 dan peng- 
alihan pasokan gas yang semula 
untuk Sempra, apakah memaka 
formula ICP (harga rata-r 
nyak mentah Indonesia) atau Ja- 
pan Cocktail Crude JCC). 
“Kemungkinan formula har- 
18 persen dari TCP/JCC. 
rendah dari kesepakatan 
is Tangguh antara BP di 
PLN yang berkisur NM persen 
dari ICP/ICC" ujarnya. 
Pemerintah menilai harga gas 
Tangguh yang disepakati antara 
PLN selaku pengguna gas dan BP 
selaku operator Kilang Tangguh 
terlalu tinggi untuk pasar do- 
mestik. Oleh karena itu, pem 
rintah kemungkinan akan me- 
netapkan formula harga gas yangg 
lebih rendah ut 


dustri sehingga mendorong 
daya saing industri nasional, 
cw 


INVESTASI 


Siam Cement Group 
Minati Indonesia 


m Cement Group meru- 

Ssi perusahaan Thai- 
land yang bengerak di bi 

dang semen, kertas, bahan ba- 


n semen ka- 
ng dikritik karena dianggap 
merusak lingkungan, Siam Ce 
ment Group (SCG) melakukan 
bisnisnya dengan menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik serta pembangunan 
yang berkesinambungan. 
in posisi se- 
npin dalam Dow Jo- 
ability Indexes (DJ- 
am sektor bahan dan per- 
wkapan bangunan dua kali 
berturut-turut. Berikut petikan 
wawancara khusus wartawan 
Kompas A Joice Tauris Santi 
dengan President & CEO SCG 
Tan Trakulhoon, di Bangkok, 


Senin G/AD, 
Mengapa soal pembangunan 
berkelanjutan penting di SG? 


Sejak saya bergabung dengan 
SCG tahun 1977, tugas pertama 
saya adalah soal lingkungan. 
Masalah lingkungan telah men- 
jadi isu penting di SCG selama 
bertahun-tahun, 

Bagaimana sebuah perusaha: 
'an dapat masuk Dow Jones? 

Perusahaan yang masuk ke 
daftar berdasarkan undangan. 
Hanya yang terintar dilru DI- 


yang memiliki saham yang di- 
perdagangkan di bursa serta 
dengan 


Tidak mudah masuk ke DJSI. 
Setiap tahun kami dievaluasi 
Kami, antara lain, melakukan 
pengadaan hijau (green procu- 
remen, mengurangi karbon di- 


oksida yang dihasilkan, 
membuat karton lebih ringan 
" dapat mengurangi biaya 
distribusi, Ada juga proyek kon- 
servasi air dan proses produksi 
menghasilkan lis- 
proyek pengelolaan 
nas, 

Mengapa SCG tertarik berin 
vestasi di Indonesia? 

Perekonomian Indonesia be 
tumbuh dengan sangat signifi- 
kan, terutama didukung oleh 
tingginya permintaan domestik. 
Pemerintah Indonesia juga sa- 
nyat menyambut baik investor 
asing Dalam pandangan SCG, 
ada banyak kesempatan untuk 
berinvestasi di Indonesia, 

Khususnya kami melihat sa 
masih 
im konsumsi produk da- 
sar, seperti semen, plastik, dan 
kertas Sebagai perbandingan, 
konsumsi semen tahunan 
sekitar 200 kilogram 
ja per orang. Sementara w: 
“Thailand mengonsumsi semen 
mencapai hampir 500 kilogram 
per orang. 

Bagaimana pertumbuhan kon 
sumsi semen mendatang? 

Pasar semen di Indonesia di- 
perkirakan akan bertumbuh se- 
kitar 5-10 persen dalam 10 ta 
hun ke depan, diperkirakan se- 
besar 54 juta ton pada t 


rintah, proy 
komersial, 


kan dengan produksi 
10-20 juta ton yang dihasilkan 
oleh pemain besar, hal itu tidak 
akan menginterupsi pasar. 


lanya kepasti 
yan pasokan gas sel 


Mgan Indon dalam negeri mesih kk 


Pasokan 4 ntuk ban daya saing Per 
uga sulit mening 


kan kapasitas produl 


Ditunggu 


JAKARTA, KOMPAS 
siasi Nikel Indonesia, 
ang dan Industri Indonesia 


menyusul putusan 
Mahkamah Agung (MA) bertang: 
il 12 September 2012 yang me. 
ngabulkan sebagian gugatan Aso- 
siasi Nikel Indonesia (ANI) ter- 
hadap Menteri Energi dan Sum- 
ber Daya Mineral (ESDM), 
Gugatan ANT tersebut terh 
dikeluarkannya Peraturan Men- 
teri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Peningkatan Nilai Tam- 
bah Mineral Melalui Kegiatan 
dan Pemurnian Mi- 


“Gugatan kari adalah memin- 
ta dibatalkan. Bunyi putusannya 
dikabulkan sebagian. Ada empat 
pasal yang dikabulkan," kata Ke- 
tua Umum ANI Shelby Ihsan 
Saleh, di Jakar 6/1, 


Birokrasi Ganjal Proyek 


Koordinasi Pusat-Daerah agar Tak Timbul Persoalan Hukum 


JAKARTA, KOMPAS — Proyek percepatan dan 

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang 
menitikberatkan pada infrastruktur di semua 
provinsi justru terganjal birokrasi sendiri, Hubungan 
antarkementerian ataupun pusat-daerah masih me 
diwarnai kuatnya semangat ego sektoral, 


hutan 


nya, 


in, ada masalah dalam im- 
plementasinya, yakni kebijaka 
masih beragam d 
kron. Sementara pelaku us 
mau kebijakan tunggal 
Permasalahan itu, sebagai 


Pemerintah mencetuskan 
Rencana Induk Percepatan 
Perluasan Pembangunan Ekono- 
mi Indonesia (MP3ED. Konsep- 
nya adalah membangun pu 
pertumbuhan ekonomi baru di 
semua provinsi dan kabupaten na dipaparkan Chairul, sejatinya 
dengan memanfaatkan potensi justru berada di birokrasi. Di 
lokal Setiap pusat pertumbuhan — tara  kementeria 
dihubungkan lewat infrastruktur ktoral masih kuat. Di ting” 
transportasi dan infrastruktur lu- rah, bupati punya kewe- 
nak berupa toknol angan besar sehingga gubernur 

Ketua Komite Ekonomi agai koordinator wil: 
al Chairul Tanjung dalam Se- bisu memberikan 1 


Badan Koordinasi Inf 
Modal (BKPM), di Jakar- 
ain G/M), menyatakan 


bagus dari sisi konsep. 


nya cukup kew 
kan terobosan atas persoalan 
Persoalan umum yang muncul, 
Chairul menambahkan, berl 


nga 


Wi 


an dengan pemanfaatan 
Gubernur dan bu 
iya minta hutan dikonversi 
real industri, Masala 


yi 
yang belum dikonversi, tetapi pe- 
ntah daerah telah 
luarkan prasizin lokasi, 
Pusat dan daerah 


Pada kesempa 


tera adlah mu 
nya rencana ta 


(RTRW) di sebagian provinsi, Di 
samping “itu, ada 


ritas daerah 
rencana investasi. 

Deputi V Bidang Koordinasi 
struktur dan Pengembang-  m 
yah Kemer 
dinator Perekonon 
Wuryanto mengakui 


alam merespons 


al kes 


kehutanan las, 


dengan total inve 


nge- 


kai kawa 
proyek se 


yang sama, 


dalam pidato kun 
setiap kebijakan 
akan diterbit 


kan dengan pemerin 
Ini 


mungkin 


chill Mining Ple. 


rian Koor- 
Luky Eko 
turan ma- 


Persoalu 


ya ad 


in sering kali belum sinkron satu 
ti dengan lainnya, Ini membutuh- 
kan integrasi sejumlah kebijakan 
terkait dengan prioritas yang j 


sebanyak 10 proyek 
Rp 27004 
triliun terkendala izin pinj 
hutan, Sebanyak 7 
nilai total Rp 1157 t 
Tiun terkendala pasokan gas, 
Kepala BKPM M Chatib Ba 
nengatakan, 
nvest 
m pemerintah 
daerah sebaiknya dikoordinasi- 
ah pusat, 
ingat penting guna mx 
imalisasi persoalan hukum yag 
bul di kemudi 
Fi sebagaimana ditempuh Chur- 


Perusahaan tambang asal In 
gris itu mengajukan gugatan ke 
International Centre for Set 
of Investment Disputes per. 
22 Mei setelah izinnya dicabut. 

perizinan 
terindikasi palsu, LAS) 


Dalam jumpa pers di sela dia- 
log bisnis bertajuk "Pengaturan 
Ekspor Produk Pertambangan 
Pascakeputusan MA", di Bulai 
Kartini, Jakarta, Shelby mengata 
kan, empat pasul dalam Peratur- 
mn Menteri ESDM No 7/2012 
dimaksud adalah Pasal 8 Ayat 3, 
Pasal 9 Ayat 8, Pasal 10 Ayat 1. 
dan Pasal 21. 

Sebagai gambaran, Pasal 21 
ada saat Peratur- 
ini mulai berlaku 
pemegang izin usaha per 
bangan operasi produksi 
mbangan rakyat yang di- 
kan sebelum. berlakunya 
Peraturan Menteri ini dilarang 
untuk mei 
ke luar negeri dalam jang 
Au paling lambat tiga bi 
berll 


n pa- 


Batubara Kementerian 
Tharorin Sihite di Kementerian 
ESDM, Jakarta, menyatakan, pi- 
nya belum menerima salinan 
n MA yang memenangkan 
terhadap penerbitan 
uran Menteri ESDM Ne 
7/2012 tentang Peningkatan Ni 
Tambah Mineral Melalui Kegi 
tan Pengolahan dan Pemurnian 
Mineral 

Thamrin memaparkan, pihak- 
nya berusaha m 3 infor- 
masi ke MA. Ternyata putusan 
MA itu belum ditayangkan dalam 
situs resmi MA. (CAS/EVY) 


i yang 


aha- 


LISTRIK 


Interkoneksi Jaringan PT PLN Sumatera Tahun 2014 


MEDAN, KOMPAS — PT 
menargetkan interkoneksi 
ringan PLN di Suma 
terwujud pada 
Interkoneksi  dih: 
membu: 
perti di Jawa, 

Hal itu dikatakan Direktur 
Utama PT PLN Nur Pamudji 
kepada wartawan di Medan, Se- 
nin G/D, setelah memimpin ru- 
pat koordinasi denyan pimpinan 
PLN se-Sumater 


PLN 


PLTA Asahan III, tutur Nur 
Pamudji, diharapkan juga sudah 
masuk interkoneksi itu, 

eperti ” diket pemba- 
ngunan PLTA 2 x 87 MW itu 


hal yangt 


menangani 
ubah: 


panggi K 
terkait kasus itu, 


Pamudji mengata 
berada di kawasan hutan ada 


sudah mengikuti prosedur untuk 


status kawasi 
akan berusaha bertemu Menteri 
Kehutanan untuk menangani hal 
ini,” kata Pamudji, 

Direktur Konstruksi PLN Nas- 
ri Sebayang mengatakan, pihak- 
nya telah berkoordinasi dengan 
Kementerian Kehutanan. 


mperti per- 
$. 


saat 


ada saat 


Pihaknya juga telah membuat 


2016 cadangan listrik di Kaliman- 
tan Selatan diharapkan bisa met 
capai 50-70 persen dari kondi 
ni yang masih pas-pasan. 


tercukupan cadangan tersebut 


MOU dengan Kementerian dilakukan secara bertahap, baik 
terhindarkan. "Kami menterian Kehu- dengan cara menaikkan daya mi- 
ada kekhusus PLN atau membeli akses day: 


ntan Selatan 
Rudy Ariffin mengatakan, upaya 
jangka pendek yang bisa dilaku- 

untuk menambah 


3610 


Mengobati Penderita Katarak 


di Kalimantan 


ADVERTORIAL 


Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia untuk angka penderita katarak. Untuk level Asia 
Tenggara, Indonesia adalah peringkat pertama dengan angka penderita mencapai 1,5 persen, Katarak 
sendiri adalah penyakit mata yang sering ditemui di Indonesia yakni sebesar 0,8 persen. 


Mataku Kini Tak Buram Lagi 


Menghasilkan CASH FLOW dari Bursa Saham?? 
GAMPANG!! Dengan SUPER RALLY Trading System 
dari Asia Chart 


Labih Laut Hu 
Tan non an Bin 70 Spa Maba 


REGISTRASI IN 1 SUS BSA 0 
namacSpas mali. Jumat 
Na Ae CananonamacapandEmait Bantu Pagi 


JAC 2 Snasinnama Inti Ema. Sabtu Siang 


(entu sangat menyedihkan 
apabila katarak menyerang 
orang yang berada pada 


roduktif. Merekaakan 
mengalami kendala untuk beraktivitas 
secara penuh. Namun, seiring 
kecanggihan teknologi kedokteran 
dan kepedulian dari berbagai 

institusi, penderita katarak kini bisa 
diselamatkan dari kebutaan permanen 
Yan bisa tetap produktif. 


d0 £ - 


Mal inilah yang mendorong Bank 
BRI bersama Kick Andy Foundation 
dan didukung pemerintah daerah 

setempat melakukan operasi katarak 


gratis di wilayah Kalimantan Tengah. 


Kegiatan bakti sosial operasi katarak 
ini dilakukan di RSUD Buntok 

dan RSUD Katingan, Program ini 
mendapatkan respons yang sangat 
baik, terbukti dengan jumlah pasien 
yang mendaftar mencap 


untuk kedua daerah tersebut. 

Para pasien yang mendaftar harus 
melewati tahapan sereeningsecara 
medis danadmi 
dilakukan operasi. Operasi tersebut 
akan dilakukan oleh dokter spesialis 
mata dan paramedis dari Pusat Mata 
Nasional Rumah Sakit Mata Ci 
Bandung. didukung paramedis RSUD 
Buntok dan RSUD Katingan. 

Operasi katarak ini merupakan 


ratif sebelum 


do 


salah satu bentuk kepedulian Bank 
BRI terhadap masyarakat serta 
sumbangsih dalam penuntasan buta 
katarak di Indonesia. Para pasien 
penderita katarak yang telah dioperasi 

ini tidak hanya dapat melihat 
kembali, tetapi juga beraktivitas 
normal dan produktif sesuai usianya. 
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi 
www.banggaberindonesia.com. 
Parto 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN | mamuraKTuR 
| t—-1aiso2 
mami 2 yu Nami 2 m nami 2 sa | 12 sm 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA SENIN, 5 NOVEMBER 2012 


(DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS 


FA TN 


tk dana) 


bangunan Perumahan 


Pekerja merampungkan pem 
Pasar properti di Indonesia diya 
berpenghi 

diperkirakan ikut 


seggme 


in bawah, menei 
dongkr 


Cengkareng, 


Modal dan Aset Harus Kuat 


| JAKARTA, KOMPAS — Keterbukaan ekonomi 
| ASEAN bidang keuangan dan perbankan berlaku 
pada 2020. Mulai saat itu, Indonesia harus siap 
menerim: nk dari negi ASEAN, Be 
pula sebaliknya sti memiliki bank yan 
siap bersaing untuk skala ASEAN. 


ng 


| yang beroperasi di Indonesia. — cukupan modal (CAR) 12 persen, 
| Ada yang kantor pusatnya di wi- dan rasio biaya operasional ter- 
| ta tetapiad ri hadap pendapatan operasional 
wil ika (BOPO) sebesar 7 


Serikat, Jepang, dan Chin 
Bank Indonesia bersama bank 


| 
| Ryan juga meny 
| sentrat di wi 

| 


dal inti dan total 


ayah ASEAN sudah yan 
sepaham mengenai kriteria bank setara dengan 
yang bisa beroperasi di kawasan uk di Singapura, Thai- 
ASEAN, Konsep h kuali n Malaysia, 

fikasi ASEAN disepakati ru asi sumber daya ma- 


Bi Framework au bankirnya sesua 
dar internasional. Bahkai 
memungkinkan, memili 
n perbankan internasion 
dan regional,” kata Ryan, 

Lebih baik lagi apabila bai 
tersebut memiliki keterwakil 
fisik di luar negeri, Jumlah ko 
ponden bank di beberapa ne 
turut menentukan dan me 
dakan pengilaman internasion 
bank tersebut 

Data Bankscope per 31 Deser 
ber201 
Deputi Gubernur Bank Indor 
sia Halim Alamsyah menun 
Indonesia ”menet 
empat bank dalam daftar 20 ba 
terbesar di ASEAN. 

Bank itu adalah PT Bank Mai 
diri (Persero) Tbk di posisi ke- 


Kepala Pusat Studi E 
dik UGM, Yogt 


ekonom PT Bank Negar 
nesia Persero) Tbk Ryan Kiryan- 
ra terpisah, me 


bermasalah (NPL) 
persen, rasio pin- 


maksimal 2 
jaman terl 


| ka 


peng 


nk 


ang pernah dipaparkan 


uk- 


nk 


Bank Hadapi 
Pasar ASEAN 


PT Bank Raky 
sera) Tbk di posi 
Asia Tbk di posisi ke 
Indonesia 
15, 
di posisi 
yakni OCBC 
dan UOB, Bank OCBC memiliki 
3545 miliar dollar AS dan 


, 1 dollar AS se- 

UOB. memiliki 
dollar As 
dollar AS. 


Sedang disusun 

Bank Indonesia, sebagaimana 
skan Halim Alamsyah, se- 
dang menyusun kriteria bank 
yang bisa beroperasi di kawasai 
ASEAN Kritor n diaju- 
kan ke ra Gubernur 
ngan di 


kat. Proses pengajuan krite- 
tanya akan dilaku- 


n, aturan itu ha- 
rus dikondisikan sehingga bank- 
bank lokal bisa masuk ke dalam 
skema ba 
katan kelompok kerja, BI bis: 
bicarakan kep 
banka n menyusun bx 
berskala ASEAN ini 

"Intinya, kepenting 
harus diperhatikan ju 
Ryan. (IDR) 


Transaksi Mata Uang 
wa - mM - ne 


BISNIS PROPERTI 


Pemilik Ruko Jadi 
Target Pemasaran 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
minat ruang perkantoran skala 
kecil dengan luasan mulai 130 


meter persegi sangat tinggi, Me- 


rumah toko kini mulai berpaling 
ke kawasan perkantoran. Selain 


siensi da 
si 
ini terungkap dalam 


ground breaking pusat perka 
toran 18 Office Park di k 
TB Simatupang, Jakarta, 
Guy. 
Direktur PT Kalma Properti 
u pengembang 19 Office 


benyeser di 
sebagai pusat 
nis 

Se konsumu 
ruko, tetapi sekarang 
derungan ke 


jalankan bis- 


memiliki cuang kantor di ka 
wasan perkantoran selama ini 
terkendala harga jual ruang kan- 
tor yang mahal. Di kawasan cen: 
Iral business district (CBD), harga 
bangunan per r persegi 
mencapai Rp 45 juta. Di 18 Office 
Park Rp 185 juta-Rp 20 jut 


Tumbuh 


Ricky Taror 
Director Collicrs International, 
mengatakan, permintaan ruang 
perkantoran masih terus naik, 
Kawasan perkantoran yang terus 
tumbuh adalah di TB Simatu- 
pang, Jakarta Selatan. 

Sampai 2014, setidaknya akan 
dibangun 15 gedung perkantoran 
baru, Adapun 18 Office Park 
membangun dua menara dengan 
luas 40.500 
meter persegi dengan total ruang 
kantor 36,500 meter persegi di 


ior Associate 


aru karena membaik: 
industri perbankan, 

yak dan gas bumi, 
ngan di Indone 


sia, (MAS) 


OTOMOTIF 


Caterham dan Renault 
| 


Desain Mobi 


PARIS, KOMPAS 
mobil Caterham menggandei 
produsen raksasu mobil Perancis, 
Renault. Kedua perusahaan oto: 
motifini akan memproduksi mv 

an harga terjan 


bil sport den 
kau, 


Wartawan Kompas Aloysius 
i Kurniawan dari Paris m 
porkan, ke 


M) di kantor 
is, Perancis 
Mobil sport baru ini akan dibuat 
di perusahaan mobil Alpine Rc: 
mault di Dieppe, Normandy, Pe- 


Caterham Group 
Fernandes mengata 


pembuatan mobil sport ini akan 
dimulai Januari 2018 dengan 
pembiayaan 50 persen-50 persen 


antara Cuterham dan Renault 
Setelah sekian lama beke 
sama dalam pengembanga 
nologi mobil bal 

kami akan bekerja s 
memproduksi — mobi 
ucapnya, 


Menurut Tony, saat ini sudah 
banyak pabrikan memproduksi 
mobil sport. Akan tetapi, ket 


nyakan mobil sport 


ki demikian, Tony belum meny 
but nominal harga mobil ini k: 
rena proses kerja sama di anti 
kedua perusahaan masih dim 
tangkai 

Mobil sport yang akan kar 
produksi merupakan paduan av 
teknologi pabrikan mobil be- 
sar Perancis, Renault, dan ker 
ular tel 


ham, Namun, hargany 
ngkuu,” paparny 


Sebagii tahap awal, mobil 
sport yang ditujukan pada seg- 
men menengah ke 


dipasarkan di Erop 
depan, pet 
diperluas di seluruh dunia, 


Sejak 2011 


Caterham dan Renault sudah 
bekerja sama dalam. pengem- 
bangan teknologi mobil Formul 


1s 2011 Peng 
laman inilah yang melaterbc: 
lakangi kedu aki kerja 
suma dalam. produksi mobil 


sport 


s itu, Renault telah 
berpengalaman memproduksi 
mobil sport merek Alpine, Chief 
ccutive Officer Renault Carlos 


tosn mengatakan, berbekal 
prototipe mobil sport Alpine, Re- 
nault bersuma Caterham akan 


mendesain mobil sport gene 
baru, 

Mobil sport Alpine diproduksi 
sejak 1969 di Dieppe, Perancis, 
dan telah ahirkan pro: 
dukeproduk legendaris, salah su 
c, Bisnis u 
ini di bidang pera 
mobil sport dan penjualan 
suku cadang mobil serta motor 
sport. 

Sementara Renault, 
pabrikan mobil tern 
rancis, seluma tahun 2011 men- 
jual lebih dari 27 juta mobil, 


PASSIVE INCOME BERSAMA 
PARA INVESTOR / TRADER 


TERBAIK 


INGIN TAHU CARA GAMPANG UNT 


DI DUNIA 


UK PASSIVE INCOME DARI PASAR 


MODAL SECARA KONSISTEN? JIPLAK PERSIS APA YANG DILAKUKAN 
PARA INVESTOR / TRADER TERBAIK DUNIA 


le Dapatkan signal trading EMAS, 
SAHAM, serta komoditas 
lainnya yang terkirim langsung. 
(melalui sms ke ponsel anda dari 
Trader-Trader Terbaik Dunia. 

le Ingin tahu saham-saham yang 
diburu George Soros, Warren 
Buffett, serta Investor TOP 
dunia lainnya? 

Is Anda bahkan bisa MENJIPLAK 
LANGSUNG TRADING para 
JUARA DUNIA ke Account 
anda secara OTOMATIS, 


aer 


GRATI 


poin koresten sa 109 UP pi USD 
88000 ternyata Account saya sudah 
terkerbarg merpas USD NO” 


Minggu, 11 November 2012 
Talo0 - 16:00 Wis: 
Motel Gputra 
(Ruang Glory 2) 

3.5. Parman, JAKARTA 
SMS : REG. NamaLangkap TGL 
kirim ke 081 3884 10000 

O21 2357 9858 
O21 2357 9859 
021 3306 6880 


RAHASIA 
SEBAS FINANSIAI 
dengan BERINVESTASI 
di PASAR MODAI 


HANYA BAGI 100 
PENDAFTAR PERTAMA 


Yeremia awan - 
Tetus terang belum pernah 
melihat bianis yang 1 
returnnya mencapai OK dalam 
Waktu kurang dari 1 tahun. 


Jumat, 09 Novamber 2012 
18:30 - 22:00 Wis 
MMotai Mercure 
(Ruang Sydnen) 

31. Raya Darmo, SURABAYA 
SMS: Kompas NamaLengkap 
Wem ke 081 3324 10000 

Seminar iri didukung oleh 
Sm GRAMEDIA 


bit buku utama 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 21 


FO | PENDIDIKAN 


Tahun 2025, Indonesia akan menjadi r naju dan menjelma sebagai kekuatan 
12 besar dunia. Untuk mewujudkan ut, pemerintah melakukan transfor- 
masi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, 


Ig) UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 


Global Perspective. Global Campus 


PROGRAM AK 


S1 DALAM 3 TAHUN 
S14#-S2 DALAM 4 TAHUN 


I 


| | PA : i f 


5 Biaya per-semester: 
Kurikulum berstandar internasional « Rp.9.700.000 Rp.12.900.000 
(S1 Komputer) (S1 Ekonomi, Hukum, FISIP 
Fokus pengembangan “Life skills” 


dan14 jurusan lainnya) 


Batas pengembalian 


Akses ke lebih dari 50 perusahaan besar yang formulir pendaftaran: 

mempekerjakan lebih dari 30.000 staff/profesional , 

dan menerima lebih dari 5000 pegawai setiap tahun 1 9 NOVEMBER 201 2 
Untuk informasi lebih detail mengenai program ini dapat menghubungi: www.uph.edu 
Call Center atau kunjungi kantor admisi UPH Global Campus, |  uphandme@yahoo.com 


Mm 0812 8830 9050 Gedung D It. 1 Lippo Village, Tangerang i 
| x €. @uphk Ita: 
@021) 547 0901 (SJ 3128830 9060 an ahok baal BU da OP Ken benbaar ANN 


U N VERSITAS PEL HARAPAN 


mrioperkoran craperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


NUS: 


ANTARA 


DPRD Sidoarjo Desak Haa Soal Lumpur Pe ngungsi Kemb ali Pul ang 


SIDOARJO — Panitia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Ka- 
bupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendesak pemerintah pusat 
menagih PT Lapindo Brantas untuk melunasi pc 
ti rugi kepada korban lumpur, Campur tangan pemerintah 
h solusi satu-satunya untuk mengantisipasi tanggul 
ni kritis dan diduduki korban, "Korban lumpur 
terus-terusan sendiri menghadapi Lapindo," kata 
ia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Emir 
Firdaus, Minggu GA), di Sidoarjo. (DEN) 


KALIANDA, KOMPAS 
Balinura 


TI Pegawai Negeri Sipil di Sumsel Dijatuhi Sanksi 


5) Pe- 
uhi sanksi karena 
diberhentikan tidak 
li diperi 

peringu 


libatkan Desa Agom, Desa Ba- 
linuraga, dan Sidoreno, serta me- 
newaskan 19 orang itu—warga 
diungsikan ke Sekolah Kepolisia 
Negara Polda Lampung di 
miling, Bandar Lam 


diberhentikan dengan tidak hormat, 
peguwaian Dat 


Ke- 


lain penurunan 


keturunan Bali ini kembali ke 
y Panji menggunakan bus-bus 
dan truktruk milik Pol 


Dua Korban Kebakaran Masih Diidentifikasi 


jenazah korban terbakar 
bel umatera 

fikasi. Jenazah tak lagi #asyokdan tak r 

D dr Pirngadi, Medan, dr tangis saa 

k hal yang harus dicocokkan 

Sebelumnya tiga mayat lainnya sudah bisa 


lalu, masih diid 
ulasi Forensik Rs 


mpu menal 
melihat rumah me- 
reka rusuk dan hancur terbakar. 


yga dan Sidoreno, Keca 
Kabupaten Lampung Selatan, Senin (5/11), mulai 

kembali ke tempat tinggal mereka. Meski demikian, 
untuk mencapai perdamaian 


sebanyak 1200 warga Lampung 


Ribuan warga Desa 
an Way 


m 


Da 
Lampung 


dan mene 
digunakan, 
habis. Ui 
tidak bisa, M 
m 


Perlu sosialisasi 
Ta berharap pemerit 


jati, kesep: 
warga Lampung dan Bali harus terus dipelihara. 


4 Pemerintah 


is puingepuin 
i benda y: 


am ini belum tahu 
tidur di man 
(G0), warga Balinura 


Rehabilitasi di Lampung Selatan Segera Dijalankan 


memperbaiki dan membangun 
kembali rumah-rumah merek: 
ng rusuk Saat ini warga tinggs 
di tenda yang didirikan di depan 
W hancur, 
seluruhnya. 
Nanti didirikan bertahap,” ujar 
Bambang Susiyanto, Ketua Posko 
Bantuan di Desa Balinuraga 

Meskipun sudah ada kese 
katan damai, ribuan aparat polisi 
dan TNI lengkap dengan ke 
daruan taktisnya masih beri: 
gejaga di Way Panji. Selain 
konsentrasi di Desa Balinuraga, 
petugas juga tersebar di sekitar 
Natar dan Sidomulyo, 

Direktur Samapta Bhayangka- 
ra Pol Komisaris Be- 
sar (Pol) 


vi, 


rumah mereka 
belu 


teman 


atan 


warga tetap 


Mereka 


hinggg situasi kondusif 
Seusai menerima kunjung 
Gubernur Bali Made Mangku 


lah segera 


Pastika dan utu 
rakat Bali, Gube 
jaehrocdin ZP mengaku 
dengan efektivitas kesepakatan 
damai yang di 


Ikan hukum ter 
icu konflik. 
tokoh masya 
di Bali memi 
pemerintah memulihkan kondisi 
merehabilitasi ru 


ngan p 
para tokoh agar 
paratur pemerintah, 
tan telah di 
pihak, tetapi tidak 
boleh berhenti di situ. Menyo- 
sasiksan perdamaian itu jauh 
lebih penting,” katanya, 
Pastika | berpendapat sam 
“Tak mudah mencapai perdami 
an sejati, Sosialisasi ke tingkat 
bawah, terutama pihak y 
tikai, harus efektif, 


hidup di Indonesia, 
un untuk merehabilitasi 
dan merekonstruksi permukim: 
n korban konflik, pemerintah 
aiki dan 


ujar Menteri 
ik, Hukum, dan 


Koordinator Pol 
Keamanan Djoko Suyanto, se- 


membahas 
konflik di 
Wakil Pre- 


ta gikuti 
pemulihan kor 
Lampung, di Is 
siden, Jakarta 

(ION/CAL/MEI/ZAL/FER/ATO) 


syarakat Kepolisian 
Polri) Brigadir Jenderal 
i Amar di J 
kan, kesepakatan damai akan 
lu dievaluasi, tanpa meng 


in diserahkan kepada keluarga mereka, Sebu- 
nyak 1 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran itu, WSD 


Kaca Jendela Polsek Kutalimbaru Ditembak 


jendela ruang kerja Kepala Kantor Warga 

u, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berbelanja di 

ut Kapolsek Kutalimbaru Ajun Komisaris Pasar Sentral 

Robinson Surbakti, Senin G/M), lubang dengan diameter 1 em Poso, 


itu diduga bekas hi Poso 


orang tak dikena 


mi 
Mp) 


proyektil yang ditembakkan oleh 


G/W, Kota Poso 
berangsur pulih 


setelah hari 
23 September2010 30 Oktober 2010 17 Maret 2012 Sabtu lalu 
Diduga karena menang» — Tayuh Yuwono (42) Diduga akibat terjadi 


menenggak 
campuran arak dan 
Iminuman bersoda 
Harjanto 2), 


penyergap 
terduga teroris 


gak minuman keras yang — meninggal an dua rang: 
dicampur dengan serbuk di umah sakit 
butih yang belum akibat menenggak 
tahu jenisnya, Windu oplosan yang terbuat dari 
Agus Wibowo G3), warga jus buah-buahan, Dionisus Endro 
Kampung Genuk pewarna, pengharum, dan Wiyono (43), dan 
Karangio, Semarang, arakdari Ambonyang Suling alias Brewok 
meninggal biasa disebut moka, 52) Yewas di Solo, 


TEWAS» AKIBAT 
MINUMAN KERAS OPLOSAN 


2 Januari 2012 


mengaki 
kerusuhan. 


TERORISME DI 


27 April 2012: 
meninggal karena 


keras yang diolos dengan mengonsumsi minuman berkadar alkohol 
Iminuman ringan berkarbo- tinggi yang dicampur dengan bubuk minuman POSO, KOMPAS — Warga 
nasi saat mengunjungi ambah stamina, Delapan orang lai yangditangkap pasea-penyergap- 


temannya di tempat 
karaoke, di Bogor Tengah. 


dirawat di Kinik terpisah lantaran muntah 
In mua 


Tengah, Sabtu (S/D, mengaku 
dianiaya oleh sejumlah petugas, 
OBATAN Mereka mendatangi Rumah 


Sakit Umum Daerah Poso, Senin, 


Minuman Oplosan KA ani pepe pap 


adil up Polri 


Makan Korban Lagi 


TASIKMALAYA, KOMPAS 
ahgunaan pil dekstro yang 


yang pe 
nyergapan 


h ditangkap pasca 
datang did: 


batuk. " 
pemeriksaan bersan 
ja untuk melihat modus 
penjualan dan. penyalahgu 
pil dekstro ini,” katanya, 
Hingga Nove 


Ih melakukan 
Polres Ta- 


ng tim p 
Pembela Kor 


yarakat di Poso, 


perketat peredaran pil deks- 
1g kini masih dijual bebas 2012, emp 
tanpa resep dokterdi warungdan — pemuda asal Bandung ota 
Tasikmalaya tewas mengonsun 
si pil dekstro dan minuman ke 
di Indhiang, Tasikm 
Dokter jaga RS Permata Bui 
sal Reza, mengatakan, kor 


engetuk pintu dan bertany: 
cah ada or 
baru mau buka pintu, 


lah Dede 
pung Gunung 
Banjar, Desa Pakomitan Kidul, 
Kecamatan Ciawi. Adapun du 


Korban tewas 
09, wi 


as sehingga say 


dari 22 warga 


bungan dari sejumlah tembaga 


h Indo 
Jamil (40), dan Nurkholis 
ut itu petugas datang 


meroka mendorong de- 
jatuh 


Warga yang Ditangkap Akui D 


luka di 
itu 


temb 
Petugas datang be 


adu orang? 


ng 


il yang menderita 
pis kanan mengaku 


menuding tin 


ing dk 
Kekerasan (Kontras) IT 
har, seusai bertemu tim 
konflik Poso di 
Tengah Sulteng 
ganjilan penanganan. 


aniaya 


“ungkap Indo, tu yang tewas adalah PNS Dinas 
Kehutanan yang dituduh mem 
buat peta gunung dan hu 
tuk teroris, Padahal, 


adiknya 


Parsana 
dingan koalisi. “Se 


enepis tu- 
di- 


ditangkap pas 
Sementar: 


dua hari pase 
tivitas be 
perekonor 
Poso berangsur pulih. Siswa SD 
Negeri 27, yang menjadi lokasi 


perbua 


omisi untuk 


Korban Tindak — siswa da 


guru bergotong roy 
membersihkan halaman sekol 
Demikian pula “aktivitas peda- 
sang di Pasar Sentral Poso. 


Polri terus ungkap 
Di Jukarta, Kepala Biro Po- 


ajin Tolak 
Batik Cetak 


| vinsi Jambi mengembangkan 

| usuha kerajinan batik cetak. 

| iuan pemprov setempat sebenar- 
nya untuk memberikan pilihan 
motif batik kepada. mas 

| dengan harga yang lebih murah. 


Alasan ba 
tik tulis asal Jambi sat ini tengah 
| meredup,” Dikhawatirkan ik 


rencana itu dipaksakan, usaha 
an batik tulis asal Jambi 


perajin di se 
Seberang Kota Ja 
an Olak Kemang, Ke. 
1 Danau Teluk, menga 
| takan, salah satu yebab me- 
| redupnya batik tulis asal Jambi 

Ih akibat serbuan batik asal 


kat Polri Br 


nerangan Masy | 

(Pol) Boy Rafi | menggantung 
| 
| 


dir Jender 


saja sudah sulit 
hidup dari usa 
lagi jika “in 


akan, Polri terus | ha batik tulis, Ap 
n kelompok 


Armiah, jug 
aksi pelatihan, 
gota polisi, da 
pembunuhan 3 
Desa 
Abdul Ki 
terlibat 


tahu rencana 
uwota polisi di 
, Posa, Adapun 


Mungkin han 
rajin yang bertahan, 
Ini diperpar 
Iknya pemesanan pro 

khas Jambi 
rah, sej 


kat di Poso sad tidak mi 
diadu domba, 


(RU2/REN/AGS/PER/ONG) 


yang dipesan dari 


Lihat Video Terfait pa 
@ La murah sampai 50 
Poso di £ 
Aemiah berharap Pemerintah 
Peeabamrd | provinsi Pemprov) Jambi mem- 
kembaliskoloh 


| perkuat usaha butik tulis asal 
ng hingga saat ini di- 


korban kritis adalah Ipang Juna- — disi Herman berangsur pulih, 


tapi masih sulit berkomunikasi. 


PEMEKARAN 


Kondisi Ipang cenderung mem- 
matan uruk. Bahkan, terpaksa dilaku- 
(20), warga kan penyedotan darah dan lendir 


Mekarsi 


yang muncul 
pil dekstro dan minun 8 
“Pupil mata mengecil dan be- 
lum sadar. Namun, kami masih | M 
ugar kondisinya 
" katanya, 
Isti GO), bibi Ipang, mengata- 
kan tidak pernah melihat kepo- 
mengonsi 
alagi pil dekstro. S 
hir, dia bekerja di 


ibut komplikasi 
ke 


Bi 


"Herman dan Dede di 
rumah sakit pukul 0800. Ipang 
datang dibaw mannya 
pukul 100,” kata Kapolsek Ciawi 
Komisaris Eban Subarnas, di Ta- 


gara Timor Leste jika pen 


EL pa 
korban mengonsumsi pil dekstro 
berlebihan, 
ri 20 pil sekali minum, 


pekan 4 
Pasar Ciroyor 


aga terbatas 
Jami sudah bosan deng 


pisah dari kabupater 


dekstro di warung kelontong eman-te mi menunggu sampai 
otek Rp 5000 per 10 bi Say akhir tahun 2012, jika tidak mak: 
menggunakan resep yang tepat Ipang sudah di 2018 kami berjuang 


pil dekstro digunakan mengobati 1g deng 


n pemerintah terhadap wi- 


ji pemekaran 


negara Timor 


Malaka Barat Ancam Gabung ke 


KUPANG, KOMPAS — Warga 
, Kabupaten Belu, 
Nusa Tenggara Timur, mengan- 
cam akan bergabung dengan ne- 


Leste. Kami 
dari desa te 
untuk m 


Agustinus 
gedung 
6/1. 


Malaka Barat berbata 
ung dengan Timor Leste. D 
desa sepanjang perbatasan 


mor Leste sur 


telepon seluler, infrastruktur ja- 
1), air bersih, dan 
emula daerah ini akan 


terangi desa kami," k 
ordinator 
$ pemekaran da 


Atok, di 
DPRD 


ma ini, lanjut Atok, ber- 
bagai tim dari pusat dan provinsi 
datang ke wil 
membangun infrastruktur jal 
jembatan, air bersih, pertanias 
terpadu, permukiman penduduk, 
listrik, gedung sekolah yang me- 
madai, dan menempatkan tenaga 
dokter di tiap puskesm 
nji-janji itu bohong. 
Pembatalan pengesahan 
bupaten Malakaoleh DPR kar 
masalah perebutan lokasi Lotas, 
antara Belu dan Timor Tenj 


demonstran 


Malak: 


NTT, 


inlan 


h memiliki listrik, 


Timor Les 


nilainya masih sangat berpotensi 
Jika pasarnya dikembangkan, 
Ta mencontohkan, di rumah 


pai 20 lembar 
Sebagian besar 


te 


clatan (TTS) belum. tunt: Ih atau pu: 
Oleh karena itu, para pendemo jung ke Jambi, 
minta DPRD NTT dan Pemprov aupun pemprov tetap 
NTT mempertemukan tokoh | ingin mengembangkan industri- 
adat, tokoh agama, Pemkab Belu, | nya sebaiknya tidak menggun: 


kan motif-motif khas J 
ini diken: 


dan TTS untuk menyelesaikan | 

asus wilayah Lotas, 

Ketua DPRD NTT IA Medah 
an, sesuai peraturan 

U tentang peme 

otonomi baru, mas 

tasan 


abi yang 


arorang bisa 
batik tulis khas 
istime- 


lak muncul setelah Ketua Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah J 
bi Yus bertemu perajin ba 
tik cetak, Oktober lalu, (TA) 


pal batas, maka 
sulit disahkan DPR (KOR) 


Hadirilah PAMERAN Teknologi PERCETAKAN, Digital 
Printing Industri Refill, Cartridge / Copier, LED & SIGN 


Tempat 


Featuring 


« Digaal Penang -Speciaty Poning 


« Otsot Png » Media Big 


ts 


“ Digta imaging - Graphic Imagng 


£ Rotogenwe « berean Pardng, 


- Label Pintng » Convorting Technology 
- Pin Media» Putkahung Technology 


www.kristamedia.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


'ameran : Jakarta international Expo, Hall B & C - Kemayoran. Jam Buka 10.00 - 19.00 wib 
ALLPRINT INDONESIA EXPO 


Pameran Internasona be-15 dalarn besang 
Me prosa, press. post prosa) 
peralatan dar penyockaannya 


INDO 


SIGN 


GRAPHIC, 
Indo Sign Expo 


The 2nd Internasorai 


Indo LED Expo 


ikon on LED & LIGHT Euhiteton on Sen and Graphics 


in held conjuction 


'echargExps 


Narbesar d Asia Tenggara 


Phene 4 6221 Ean01 Aam 
Jadwal Acara & Seminar Printing 7-10 November 2012 
Semar Prmting Jumat 8 Nowemtat by Protes Magazine 


BESOK pameran Dibuka !! 
“Berat Pottng Kar. 8 Woranbe hy PrnpaS Intooesa 
Haa Mena endsetar Paslon Meta Apa 


Kent tatnoe - 
Gap 
ab apa Ja ai Gi 
Maguro Kia Buhawa ine iga Pring" 
Bek entang lang redirongaf nyonya 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


USANTARA 


Peringatan Pascaerupsi Merapi 


Sejumlah abdi dalem Keraton Surakarta besert 
Gunung Me mpeng dalam pcr 
pascaerupsi Merapi, di Desa Balerante, Kabupaten 
Tengah, Senin (S/I), Mereka memohon berkah serta kesci 
ar terhindar dari b 


warga leri 
tan dua tahun 


BIROKRASI 


57 Pejabat di Aceh Digeser 


BANDA ACEII, KOMPAS 
intah Provinsi Aceh, Senin 
ndadak melakukan 
besar-besaran terb 
pejabat eselon IT di Satu 
Kerja Pemerintah Aceh. Perye- 
seran posisi kep 
badan, dan kepala bir 
yang terbesar sejak 
dalam pemerintahan Aceh. 

eselon II itu geseran itu tergolong mendadi 
0 orang din "Ada banyak masukan d 
ke dinas dan bad berbagai pihak. Akhirnya sa 


Aceh, jaks 


rintah Aceh Usumah 
pengatakan, sebelun 


atan struktural dai 
likan ke posisinya, misalnya 


mpunyai data si 
ja yang dilantik," kata dia, 


gi di Aceh, 
ubernur Aceh 


at Transp: 

skema pergeser 
P 

ru bertolak belakang deng 


lah, Senin sore, 
baruitu di Gedung Pemerint 
Aceh, Banda Aceh. 74 


pengant 


besaran itu 
tara tugas pokok 
si Sutuan Kerja Pemerintu 
(SKPA) dengan keahlia 
pengalam 
itu juga 


in fung: 


elite pemburu rente 


ah bagian dari tur 
dun penyegaran di 


yang transparan d 
birokr 


pergeseri 
rakat 


w integrit 
pejabat eselon II d 
nasi birokr 
Pelantikan itu antara Jain di 
hadiri pejabat DPR Aceh, Polda 


buat birokrasi di Aceh tak ab 
berfungsi maksim 


lan politisi dari Par- 
tai Aceh, T lah 


Kepala Bagian Humus Peme- 
Madny 


ting Menurut Koordinator Masya- 
si Aceh Alfian, 
n yang dilaku- 
merintah Aceh saat ini 


si birokrasi, Rekrutmen 
» yang tertutup 
dari 
ubuat penge- 
menguntungkan 


i ini, Masya- 
un bertanya, kenapa ti- 


untuk me- 


KADA SULAW 


alon Siapkan Gugatan 


KENDARI, KOMP 
pasangan calon gub 
gubernur $ 


S — Dua persen. Pasi 
murawakil 3 
enggara,d: 
ikuti pe- 
in umum kepala daerah, 
yiapkan gugatan ke Mahka, 
Konstitusi. Mereka mene. 


awesi persen su 


yang juga petah 
Abdurrahm 
kada be 


leh, men 
n demokratis. Ha 


n dalam pilku 
langsung 4 Nove 


sanga 
Matta-Amirul Tamim (BM-Am 
ul), Arsyad Abdullah, menilai 
pilkada pada hari Minga 


Arbac (2324 persen). 
Tapun mempersila 
an terkait pilkada. 


ah itu akan 
waslu (Panitia 


yang terdata, 
dilaporkan ke Ps 


Pengawas Pemilu), Polri, dan MK akan mengungkapkan juga temu- 
(Mahkamah Konstitusi,” kata- an kami," ujar Abdurrahr 
nya, Senin di Kendari, Proses rekapitulasi s 


Arsy pe 
hitungan real count di 8G persen 
dari total 4748 tempat pe 
ngutan suara (TPS) di Sultra 
» Lembaga Satu Hati, 
BM-Amirul unggul d 
ngan 473 perse diikuti 
pasangan Nur Al 
(Nusa) deng 
Ridwan BAI 
bae) dengan 1 
Secara terpisa 
mengatal 
advokasi dan matt 
MK. Ia menilai sej 
pilkada,” Komisi 
Umum (KPU) Sultra bany: 
n pelanggaran, salah sa- 
yu dibuktikan dengan dip 
catnya seluruh anggota KPU S 
tra oleh Dewan Kehormat 
nyelenggara Pemilu pada 2 
atu. 


di kelurahan/desa, Tahap 
kada diambil alih KPU pusat, d 
hi 

da 1 November 2012. 


Calon PDI-P di Jabar 


Di Bandung Sei 
wan Pimpinan Daerah 
mokrasi Indonesia Perju: 
(DPD PDI-P) Jawa Barat Tul 
gus Hasanuddi 
calon gubernu 


Saleh" (Ar- 
persen, 
Tidwan BA 


Ada lima 
alon yang muncul, yaitu 
retaris DPD PDI-P Jabar 
“Tjahyono, anggota DPR Rieh 
ah Pitaloka, Bup 


rebon Dedi Supardi, dan 
orupsi Teten Masduki, 
on yang akan diajukan, k 
yadi daerah,ia — Hasanuddin, 


Dewan Pimpinan Pusat PDI-P: 


poran 
dan Haerul unggul da 
aihan suara, yakni denga 


mrloperkoran @ ScraperOne & 


Nusa meraih 
3 persen dan BM-Amirul me- 


Tim Pemenangan Pa- 
sangan Nur Alam-Saleh Lasata, 
(incumbent), 


im Nusa tak jauh 


an jika ada 


nti KPU digugat dan ka- 


jadi pihak terkait, kami 


pilkada akan ditetapkan pa- 


tua De- 
De- 


menyebutkan, 
ub Jabar dari 
n diperkenalkan dalam 
ah khusus, 9 No- 


1 Kuningan 
Aang Hamid Suganda, Bupati Ci- 


an diputuskan 


(ENG/REK, Ea 


Minyak Mentah Dijarah Lagi 


Modus Melubangi Pipa Berpotensi Picu Ledakan KASUS PENCURIAN MINYAK M : 
aeenpa kena Meta ny meat 


yak mentah dengan nilai kerugian puluhan miliar 


barrei 


dapat menimbulkan ledak- 


PALEMBANG, KOMPAS — Penjarahan minyak re 


antah di jalur Tempino-Piaju. Sumatera Selata an dan kebakaran seperti terjadi ” rupiah, Denganrincan, Mei 2012 volume yang dijrah sekitar 27) 
mentah di jalur Tempino-Plaju, Sumatera Selatan, di Bay Lencir, Kabupaten 39/000 barai dan Juni kerugian menjadi 99.000 barel ) 
kembali marak pasca-meledaknya pipa minyak Muba, lalu, L2- 1g Age 2012” Pencurian dengan melobangi jalur pipa disertai 


melukai 
i di lokasi 


Jntaman senjata api rakitan di Bayung Lentir, Sumatera 


Selatan Tim pengawas jalur pipa minyak mentah menangkap | 
truk yang paka untuk mengangkut minyak mentah, 

BM Li 1 his 2 wng menda MP 

a- pakar serius dlam kebakaran yang terjadi ilhan alur pipa PT Enusa di Desa 

yak me matera Selatan, Ledakan terjadi di lahan tempat 

h melu: In minyak mentah yang diduga dicuri dengan cara melubagi pipa. 

mand Distrik Militer 0415 Batanghari, Jambi 

mMe- mengamankan 1ton minyak tel wilayah Suka, Kabupaten 

gi pipa, "Kejadian di Riau Batanghari, Minyak diduga dicuri dari ipa milik PT Pertamina di Kabupaten 

baru-baru saja terjadi dengan — Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

rel angka kehilangan sudah me 2012. Komando Resor Militer 042/ Garuda Putih, Jambi, menangkap 

tertinggi ter- pelaku jaringan pencurian dari pia penyaluran usaha PT Pertamina (Persero) 
Penangkapan ini mengungkap praik pengolahan mnyak mentah menjadi 

minyak tanah yang djual bebas di masyarakat 


mentah yang menewaskan delapan orang. Pencurian 
dengan cara melubangi pipa di jalur itu menembus 
nilai rata-rata Rp 1,5 miliar per hari. 


hot tapping. 
Kepala Dinas Sekuriti BP Mi- 


1g1s Pusat Budi Handok 
takan, penjarahan 
Ih di Sumbagsel 
ngga ke Riau. Metode 


Pencurian di jalur ini setidak- 
nya terjadi sejak dua tahun ter- 
akhir, tetapi hingga kini belum 
juga tera 

Kepata Perw: 
laksana 
nyak dan 


tahun lulu, Hingga akhir Oktober 
saja, kehilangan minyak mentah 
di Sumbagsel t 712000 ba 
n. 2011 ang 
420000 barrel, dan tahun 2010 
sebanyak 122000 t 
Angka pencuri, 
dapat di K: 


asi, re. To 
an Badan Pe- 


Ik me 
itu mengindikasikan adanya ja- 
ringan yang bermodal besar di 


bagsel) Setia Budi mengatakan, 
pencurian di jalur tersebut sem: 
pat menurun sepekan setelah ke- 
jadian tersebi 


n jumlah kehilangan 
16000 barrel pada 
akhir Oktober 2012. "Ini me 

rupakan angka pencurian minyak 


ah diselidiki 
rencana pe- 


un, setelah 


nyak mentah yang diambil wang 
dari sumur-sumur tua pening: 


kebenaran tenta 


ngan cara melubangi pipa) kem- — mentah tertinggi di sel pelubangi musaran ke luar negeri seperti nda yang n 
bali n di Palem-  donesia," kata Set teknologi ura, Malaysia, dan 


1 $ Selatan, Senin : itu, terdapat ji kok, kata Budi. 
Gn, Potensi ledakan yang la Beberapa waktu sebelumnya, Alex Noerd 

Berdasarkan data BP Migas aktik ini merugikan karena — kan minyak mentah tersebut Kepala Polres Muba Ajun Ko- Kompas G 
Sumbagsel, kehilangan mi- dapat mengurangi pemasukan — Berdasarkan temuan semen- misaris Besar Toto Wibowo lembang akhir pekan lalu, n 


nyak mentah dijalurjalurpipadi negara. Selain itu, pelubunga minyak mentah curian dari — mengatakan, kasus minyak men- kun 
Sumbagsel tahun ming- pipa juga membahayakan kese- Sumbagsel dipasarkan ke indus- tah cukup pelik, salah satunya 
hampir du dari lumatan penduduk sekitar kas tri-industri di Lampung, Bangka, karena bercampur dengan mi- 


AD '—AN 


Computer Experience 
5 2 3.56 « WI-FI Series 


ODeb / vandan 
3 BULAN 
Internet 1GB /8uan 


(Nelpon 200 merit dan 200 5MS 


DS @ 


smart smart smart smart smart 
Technology Screen Camera Memo Connection 
Ito PO 13 PS rere Dasi Ono Frodoto YEL ASG «WF 
Rar Bp 


OS Android 4.0 « Cortex A9 1 GHz « RAM 512 MB « Internal Memory 4 GB 
Display 5.2” WVGA (480 x 800) with IPS « Capacitive Screen « Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Dual Camera, Rear 8 MP with Flash « Micro SD Up to 32 GB « Bluetooth V2:1 t EDR 
Battery 2500 mAh 


Join our page 
SANA PaNS, f 'ADVAN COMMUNITY 


Dapatkan di: Asean (30096103), Zi Com (6128258), Aries Cellular (42900331), Bestindo (085285298999), Edison Comp (6283218), GP Cell (6335679), Grand 
Computer (30006190), Kreasindo (6125123), Mahkota Jaya (6129636). Masterpiece (30005123), Megafon Mangga Dua Orion (6016207), Newton Cellular 
(5762485), Portal Computer (32252299) Samco (6120011). SGP (54381788), Sumber Cell (61857085). Tiga Pendekar (0252-280197), Unicom (6336076), 
Warung Ponsel (33225000), Willcom (70133112), Winner Tech (93200786). Wishnet (9808351) dan di Toko Komputer dan HP lainnya. 


IE cemember to toiow us 
ADVAN. 10 


Kaskus 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


PESONA NUSANTARA 


Memahami Semesta di Karangsambung 


Tahukah Anda bagaimana bentuk batuan 


pembentuk Pulau Jawa? Penasaran menyaksikan 
gugusan lava bantal beku menempel di atas batuan 
sedimen yang semestinya hanya ada di pematang 


samudra seperti di Hawaii? Semua kekaya 
purba ini terbentang di Karangsambung, 


US FINESSO 


una Karangsambung bo- 
Nas cukup sing 
telinga orang awam, Na- 


mun, tidak demi Si para 
penggila geowisata di Tanah A 
dan mancanegara. Kawasan c 

am geologi seluas sek: 


Oleh GREGORIUS MA 


Laskar Pelangi di 


na elok dari 


sungai terbesar di 
makin ke utara, u 


(proses alam semesta, 
suki kawasan yang ber- 


Kabupaten Kebu- 
ingah, gugusan per- 
bukitan membentang di kiri-ka- 
nan jalan, Beberapa dinding bu- 
kit terbentuk dari 

yang berbentuk 

salah satu loka 


pelbagai monu 
sangat 

letak geografis wil 
kitar 120 juta t 


nik. Bahkan, di 
batu-batu rak- 


jadi pertem 


GEOWISATA KARANGSAMBUNG 


“was 


Kebumen, 


seperti terekam dalam film 


jalan tersaji pa- 


liran Sungai Luk Ulo, 
juk dan sepi, Bebera 

geologi bahkan menyebut ka- 
ik Tni tidak lepas dari 


merupakan dasar laut dan men- 
n lempeng benu: 


dan samudra, Proses subduksi 
selama ratusan juta 
nyebabkan batu-batuan purba 
iv tersingkap ke permukaan, 

ba 


dasar 


proses kejadiai 
tuan itu meru 
peristiwa pembentuh 
Bumi. Wilayah yang diresmikan 
Presiden Susilo Bambang Yu- 

dhoyono sebagai cug: 
seologi di Indonesia pada 2006 
itu kini dike 
Pengetahuan 


aan geologi 


Pulau Beli- 
tahan, 


buki Batu tertua Jawa 


lembah, 


li Kebui 


Konservasi Kebu- 
sambung LIPI Si 
o mengatakan, beberaj 
tus bisa dipelajari untuk menge: 
tahui sejarah Burni, lv 

proses evolusi lempeng Asia ba- 
gian tenggara. 


Nlowstone 
Indonesia, 


yah ini se 
un lalu yang 


22,000 hektar, Meliputi: Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, dan Wonosobo, 
& ALTERNATIF RUTE 

(Kendaraan umum) Dari Jakarta ke Kebumen dengan kereta api atau bu angkat ke permukaan 

Dari terminal atau stasiun memakai bus ke an kota tute Te Salah satu kel utama 
Keburnen-Karangsamibung dengan arif sekitar Rp 5.000, cagar alam geologi ini ad: 
(Kendaraan pribadi) Dari Jakarta ke arah Bandung kemudian ke arah Kebumeo. batuan metamorf sekis mika di 


Dar pusat Kabupaten Kebur ga n 

Ike Geowisata Karangsambung. Ikut Jang Sun 
Wilometer dan sampai ke kantor BIKK LIPI di Kecamatan Karangs 
« AKOMODASI: 

Kantor UPT Bali Informasi dan Konserva: ian K 


diakan fasilitas penginapan/ast 
t Kabupaten Kebumen terda 
Putra, Hotel Patra, dan Hotel 


ISATA YANG 


ma dengan tarif Rp 60 
pat beberapa hotel dan wisr 
SA DIKUNJUNGI: 


rif pakot berdurasi empat jam Rp 5.000 per orang. Paket delap 

Rp 10,000 per arang, Jumlah rombongan diharapkan minimal 40 

Tari paket sudah termasuk pemandu atau geolog dari UPT BIKK LIPI 
ut ceramah in 


pencarian 
«TIPS DAN SARAN: 
Jika memakai kendaraa 
usahakan 
Karangsa 
Narona angkutan bus semakin sepi 
Saat berwisata jangan merusak 
bebatuan yang termasuk lang 
In obyek peneitian 


Perempuan 


si, kunjungan lapangan 


pasa: 
6 
Ea p p 


" tersingkap di kan 


Kali Brengkok. Di sini pengun 
jung bisa menyentuh langsung 


api batuan mineral mika yang ber- 
la kilau kata tertimpa sinar Ma- 

"malam tahari, Batuan tertua ini tersing: 
kap dar me mbentuk 


3 seperti Hoto 


fondasi Pula Pengukuran 


batuan ini b 
hun, uan kapur 
Batuan alas Pulau Jawa ini 
iliki nilai ilmiah tinggi k 
membuktikan bahwa sejak 
zaman itu telah terjadi tu 
kan lempeng samudra dengan 
lempeng benua di kawasan Ka 
ngsambung Bat 
i pasir yang mengandung mi: 
asam dari lempeng be 
ng masuk ke zona subduksi 
'dan berubah jadi sekis mika, 
Penomena geologi 


rta 


pembuatan batu 


Puma 
“ 


di Kedalaman Wicara 


ada yang bi: 
lebih seorang ibu. Ber! 


harus dieml 
angka kekerasan terhadap peremy 
bukan cuma menyangkut fisik, tet: 


4 dari Pu 
Pemberday 
nak (P2TP2A) DKI 
2007-2011 bi 
terhadap perempuan dananak, Se 
tahun tersebut, ada 1.381 kasus keker: 
terhadap perempuan dan anak. Jumlah itu 
ningkat 40 persen dari tahun sebelum 
mposisi korban kekerasan pun didom 
kuensi 70 persen 
anak-anak. 

hal-hal tersebut, 
am kampanye, gerakan, maupu 


akarta 
njadi gambaran kekeras: 


ai respons 


isu tentang kekerasan 
jak se 
kemb: 
sampai m 
Ikan 


Ruang 
SpeakaPeace 
didukung F 


menjadi 
InFest, event 
media online 
gaya hidup, fimela.com, 
Empowermeni & Lifestyle 


gerakan 
hunan yas 
fashion dan 
Bertema “Women 
xperienod”, 


ng 


arat 
Di tahun kedua penyelengg , 
elaFest menjadi istimewa, Pasalnya, 
media yang selama ini hadir dan menjadi 
acuan informasi, berita, inspirasi serta 


pirasi perempuan Indonesia yang cerdas, 
dinamis, sadar kekinian, dan fasih dalam gaya 
hidup online digital ini telah memperbesar 
nya. Setelah merilis /imelushop.com, 
tersebut dapat dilihat pula dengan 

Jimelafamil Jimelagirl. 


ngka 
kehadira 

Dengan demikian, dapat dimaklumi kalau 
Fimelaki menjadi ruang perayaan dan 
persembahan untuk perempuan Indonesia 
dengan segala aspek dan dimensi yang 


annya. Meski demikian, tak da 


a menampik kekuatan seorang perempuan, lebih- 
aruh nyawa sa 
ikut menjadi pilar keluarga hanya s: 


t melahirkan si buah hati dan 
tu sekian “tugas” mulia yang 
tditampik bahwa 
puan masih tergolong tinggi, 

api juga verbal (verbal bullying). 


gkupinya. 

Perempuankita 
yang cepat tangs 
berguna dan tepercay 
hal-hal yang sifatnya hanya di permukaa 
ungkap Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindunga Linda 
Amaliasari G Menurutnya, fimela, 
com telah mampu mewujudkan diri sebagai 
media perempuan yang memenuhi kebutuhan 
itu. Oleh karena itu, Linda telah memberikan 
duku terhadap penyelenggar 
FimelaFest sejak pertama diadakan tahun 
2011 

Tahun ini, Fim 2012 
beratkan pada konferensi perempuan 
“Indonesia Wor(Dd of Women (WOW) 
diadakan 9 November 2012. 

Konferensi tersebut dibuat 
Ir satu hari dengan menget 
pembicara-pembicara 
dan figur publik ternai 
juga akan membuka dan memberi sambut 
pembukaan, sekaligus berbagi cerita. 
Selanjutnya ada Dian M Muljadi (visioner 
ja fashion dan gaya hidup). Okke Hatta 
un Indonesia), Nenny 


butuhkan media 
sinformasikan hal 


tanpa melulu diwarnai 


Fest menitik- 


tokoh, 
Linda Amaliasari 


perempuan, 


DJ, Indy Barends, Becky 
dan Mira Lesmana, Dipersembahkan u 
umum, konfer 
yang 
cerita 

Mewarnai 
diadak: 


2012 ini, juga 
. konser, pertunjukan, 


Jashion show, maupun talkshow yang 
menampilkan nama-nama tenar, Pengunjung 
juga dapat menghibur diri juga dengan 


berbelanja dan bergembira di Fimela Fuchsi: 
Market, outdoor be ng menjual berbagai 
barang seru, seperti baju, aksesori trendi, serta 
pernik interior. IKLAN/ASP) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMODITAS 

Kopi Java 
Ijen Patut 
Dilindungi 


JEMBER, KOMPAS — Setelah 
mengekspor delapan kontainer 
kopi ke Swiss, petani kopi arabika 
di Kabupaten Bondowoso ingin 
mematen) 

bika Java Ijen-R: 
terian Hukum 
Manusia, Hal itu 
pengakuan inter 
sa dan mutu kopi 
Pegunungan Ijen dan 

Untuk itu, peta 


1g ke Kemen- 
Hak Asasi 
agar diperoleh 


kopi rakyat 
Bondowoso dan Situbondo 


di 
ingin mengajukan Perlindungan 
Indikasi Geografis Arabika Java 
Ijen-Raung. Diferensiasi produk 
merupakan sarana penting untuk 
menarik perhatian pada era pasar 
ilobal dan persaingan ketat masa 
su mendatang, 
dikatakan Dr Surip 
Mawardi, ahli kopi dari Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao In- 
donesia, di Bondowosa, Java Ti- 
GA, Indik 
ian pen: 
ting untuk men: kon: 
agar bisa memberi nilai 
tambah pada produk lokal yang 
berasal dari kawasan khusus. 
Produk Perlindungan Indika- 
si Geografis dengan mutu baik 
bisa meningkatkan daya saing, 
nerintah di ber- 


#eologi 
is 1/10), 


pun Rp 60000 per malam, 
"Pengunjung umum keba- 
nyakan dari kalangan pelajar, 
ulai SD hingga pergurua 
tinggi, Kalau khusus mahasiswa 
cologi memang sudah sejak la- 
ma menjadikan kawasan 
bagai lokasi praktik dengan du- 
bulan,” kata Yugo, 
LIPI ji mempromo: 
ket wisata edukasi ini 
ke sejumlah institusi pendidikan 
di Jateng dan Yogyakart 
harapkan paket kunjuny 
khusus ini dapat di- 


Kebumei 
Wonosobo 
jang dan 


Ba napan, asrama, perpustal 
dan bengkel kerja kerajin 
tu mulia di kawasan kantor 


BIKK LIPI di Karangambung, 


sedime 
mudra purba 80 juta 
mpau, Batu ini membe 
kuat bahwa dahulu Karangsam- 
bung adalah dasar samudra yang 
t oleh proses geologi 
n sedimen berwarna 
100 


Memahami Indonesia 

an wisata ilmiah juga 
ah popu- 
lapangan 
ke sejumlah lokasi penting, me- 
lihat koleksi batuan, ser 


ografis, 
bagi komoditas yang dihasilkan, 
kata Surip Mawa 

Kopi yang t 
lindungan khusus, 
Kopi Arabika Gayo di Aceh, Ki 
Arabika Bajawa Flores di NTT, 


Munca 
pertunjukan wu- 


dan Kopi Arabika Ki Idi 
i mem- Lukulo, sungai Bali, "Sekarang kita mencoba 
buat warga terbesar di due- mengajukan kopi Arabika Java 


setempat 
Watu Ko. 


rah 
Sejauh ini adu 


Sriono, Ketua Aso- 


(AA paket yang di dani Petani Kopi Indonesi, di 

v swarkan bagi Bondowso, berpendapat, per 
pat batuan beku yang ng umum, mintaan kopi Arabika Java 
bentuknya mirip kenong Yupoju Ter-Raung terus meningkat "Ji 


dan gong (alat musik Jawa), 
lu LIPI sejak 
pengemasa 

#eologi baru di 
lalu, Kepala UPT Balai Infor- 


masi dan Konservasi Kebum 


nambangan liar pasir da ka punya sertifikat Indikasi Ge 
ografi dan sert - 
usaha Bel 


banyak-bu 


@ekogistem bet 
sekitarnya. Dia berharap peme 
rintah mendukung pelestarian 

wasan yang menyimpan kt 
kayaan geologi jauh lebih leng- 
kap dari Langkawi Geopark di 
Malaysia tersebut 


langk: 


atif ini re- 
Rp 5000 
empat 


Arabika Java Ije 
10000 ton. Kopi ini be 
kawasan spesifik deng 
gan di atas 1000. met 
permukaan laut. (SIR) 


per orang yang b 


jam dan Rp 10000 per oran 
1. Jika 


keting: 
dari 


i delapan ji 
p tarif fasilitas 


geologi disedi litas pen- 


FIMELA.COM 


IMELASHOP. 


.—.—. 


KAHITNA 
ANDIEN 
COBOY JR 
ROSIANNA SILALAHI 
NADYA HUTAGALUNG 
BECKY TUMEWU 
INDY BARENDS 
POPZZLE 
SOULVIBE 


PRESENTS 


THREE DAYS OF 
WOMEN EMPOWERMENT 
LIFESTYLE EXPERIENCE 


Junelaj 


9-11 NOV 2012 


ye 
» “ifa 


CENTRAL PARK, JAKARTA 


WORILJD OF WOMEN CONFERENCE 
FIMELA FUCHSIA MARKET 
FASHION & BEAUTY SHOW 
TALKSHOW & WORKSHOP 

USIC & DANCE 


ton un 
“Gio GADO jikiha mvuon NYLgN 


keroures mera 


" 
GEN CEI MID InStvie CHIC Livifig Sekar 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


MET 


'ROPOLITAN 


Membersihka 


5 


Patung Selamat 


mah Ka ah 


ah masak “adi dk mesh uk velk smk 


Wek mak veak cah mamih sak rak 
Sa 4 ah ah AN 


ga 


| 
. 
. 


Pekerja menyemprotkan 
Indonesia, Jakarta Pusat 


PKL Dapat Kios Gratis 


Pembagian Kios PD Pasar Jaya Dilakukan dengan Undian 


, KOMPAS 


Pemerintah Provinsi DKI kebijakan ini 
an terobosan penting 
n kebijakan ini diyakini 


Ikan pro dan kon: 


penilaian Adipura," 
mah, 

Ketua Umum Koperasi Pasar 
Klender Sugianti mengatakan, 
penyediaan lapak gratis dapat 


ujar Karo: 


5 kios di dalam p: 
a pedagang kaki lim 
empatan menempati kios dengan 


tidak mengambil kios meramaikan kondisi pasar. Di 
istem sewa gratis selama cnam bulan. milik orang, tetapi menempati — Pasar Perumnas Klender, Jakarta 
kios yang selama ni tidak ter- — Timur, terdapat 300 kios kosong 

mmentara ini, kami meng: berjualan di badan jalan. Menu- pakai. Sayang jika dibiarkan yang tidak dipakai p 

I, membayar sewa  rut Wakil Gubernur DKI B kosong," kata Hoiza Sugianti berni 

Kios selama enam bulan, tetapi Tjahaja Pumama, PKL yang bisa” Berdasarkan LIDKI, kios kosong itu kep 


hingga semua masuk dalam pa 

Ketua Asosiasi Pedagang P 
Seluruh Indonesia (APPSI) FI: 
sun Basri mengatakan, kebij 
itu tidak mudah direalisasikan, 
Sebab, pedagang yang sudah ma- 
pan pun banyak yang ingin men- 
dekati pembeli dengan berju 


listrik tetap h 


la300000 PKL. Mereka 
g belum tertampung di kios 
gratis, pih 
prov DKI bi 
suk ke dalam gedung, mal, at 
pun urea sekolah di Jakarta 
Sebelumnya, Hoiza juga 
pernah mengkritik penertibar 
PKL yang dilakukan pada wak: 


mengikuti program ini ialah me- 
reka yang belum memiliki kios. 

Kios dibagikan dengan 
diundi dan peserta undian sya- 
ratnya belum punya kios. Apabila 
ada peserta yang ketahuan punya 
kios, dilarang ikut at 
kan jika mendapat. Pe 


sewa pada bulan ketuju 
Direktur Utama PD 


tu-waktu tertentu, seperti di luar pasar, Program akan sulit 
elang penilaian Adipura pada dijalankan karena peda 
Oktober-November setiap tu- — memiliki tapak saja in 


ujarnya, 
biji 
kem 


4 pembenah- 

pasar, prog 
ram ini sulit terwujud," kata Ha: 
san, (NDY/NEL) 


Masuk semua 


Hoira Siregar dari Dewan 
Pimpinan Wilayah APKLI DKI 


Minggu (AI), "Katanya m 


Lahan Istal di Museum Jakarta Dibongkar 


ulu deretan bangunan di 


npleks Mu: 
li Jalan 


Bangunan yang usi 
dari 50 tah 


ya lebih 
Ki 


A4 7-10 Nov « 

» 2012 «& 

»  JiExpo € 
Y Kemayoran W 


apni 


- 


At 1) 


www.indoaerospace.com 


Pm 


SEMINAR 


Seminar Indo Defence 2012 Seminar Indo Marine 2012 


mrloperkoran @ 


| Museum Jakarta dibongkar, 
Akan te 


igu M/1I) sore, bangunan 
itu kini 
cor beton. Di 
akan 


itu rencananya 
bangunan dua ta 


batu bata pe- 


dloni- untuk gudang dan konser 
ppros koleksi 
biaya Rp 


INE9DEFENCE Tikoon 


2012 FA 


THE STW INDONESIAS OF HCIAL TRI SERVICE DEFENGE EVENT 


HADIRILAH 
PAMERAN BERSKALA INTERNASIONAL TEKNOLOGI PERTAHANAN 
TIGA MATRA, KEDIRGANTARAAN DAN MARITIM 


Lebih dari 600 px 
Inggris, Republik C 
Australia, Italia, 

Dip: 
Polis 


erta dari 45 negara termasuk 25 paviliun negara yaitu: Indonesia, 
Jerman, Turki, Amerika, Belanda, F 
Azerbaijan, India, Brunei Di 

dari unsur TNI, Polri, Pemerintah, K 


ral, akan hadir pada pameran ini. 


ndia, Perancis, 
Portugal 
kirakan 20,000 di Jutaan, Jasa Keamanan, Militer 


Akademi, dan Prof 


Oo 


ok 
BEia 


Prograi 
ar Indo De 

P Lebih Dari 

» Tun 


P De 


Kk dari Tim Dynamic Pega: olibri TNI AU dan Tim Jupiter KT:1E » TNI AU 


Hostod by 


@. 


iis sama MN 
(KEL PONAJURIT Carvolimes 


AI TN Guan Tinan BEE Nita PAGAR 


BPOR KAN Si Ghea 


IWFOAMASI UNTUK PENGUNJUNG 
Eahiitsen Hour 

1000-17.00(7-8 Nov 2012) - Tradal Protessional. Armed Forces. Police Govermnt, Embassy, 
Securty Sernce, Mitary! Poco Acaderny, Destrbutora Rataiers 


1000-160(10 Wov 2012) - General Pubte (Ticket IDR S.O00) 


26 METROPOLIT: 


Gubernur - Kapolda Pegadaian Jadi 
Sasaran Perampok 


Ruko di Kemayoran Juga Jadi Sasaran 


N KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


KRL JABODETAB 
Sampai 2015 
Hanya 
Dibangun 

7 Pelintasan 
Tak Sebidang 
JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
mmerintah Prnini DKI Jakart 
akan membangun pal 


dak sebidang di 13 
tahun 


JAKARTA, KOMPAS — Kantor cabang Pegadaian 
menjadi incaran baru komplotan perampok di Ja- 
karta, Setelah tiga kantor cabang di Jagakar: 
rampok Maret-Oktober lalu, Senin (5/1), giliran dua 
kantor cabang Pegadaian di Jalan Fatmawati dan 
Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, jadi sasaran. 


dik iparnya, Suh 
Hi penjaga kec 

ntor tersebut. 

di- “Suhandra menjadi korban. Ia 

dan sekarang 


selesai Sebanyak 
a belum siap di- 


kerjaka 
Pembangunan ini dilakukan 

untuk mengiml 

bahan 

tahun 


keterangan, Selain Suhandra, 
pemilik konter pulsa dan 
on seluler yang berseh 
an dengan pega 

jan kantor Pegadala 


Kepala Satuan Reserse Kri- — Kepala Kepolisian Sektor 
I Kepolisian Resor Metro 
Ajun Komisaris 
ang ditem 
cabang Pegi 


ya sempat 

menekm tombol alarm, "Tuk Perampok di Kemayoran 

5 menit kemudian, polisi Percobuan perampokan terja- 
1 di ruko kompleks Meg 


Pujuh titik sudah siap de- 
Proyek ini dibangur 


mengatakan, pada pukul 100, 
sedikitnya empat perampok ber- 


mpok bergerak 

setelah 

dan uang, merampok di ru 

in sore, pihak Pegadaian dongkan benda seperti se 
dan polisi baru bisa menjelaskan api ke 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengantar Kapokda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut tor itu bahwa total kerugian 20 kantong memaksa pct 

Bayuseno menuju mobil setelah mengadakan pertemuan di Balaiko GA, Gubernur "Pada pukul 1136, empat la perhiasan emas, sebuah Black- — munjukkan letak brank 

si 70 lokasi kemaeotan di Jakarta, ki bersepeda motor menge- berry milik Rini Galah seorang lebih dahulu 

bercadar tib 

antor cabang di 


jm 2015 proyek se- 
pala 
DKI 


Dinas" Pekeri 
Ery Basworo, Senin (5/1. 
Tahap awal, Pemprov DKI 


200 miliar, Tujuh & 
dikerjakan adalah Mangga Dua, | dan Kapolda sepakat untuk meng 


ba masuk rang pelaku, 


Cipete Raya. Salah satu pcram- tangkap. “Satu pelaku lain yang 
KECELAKAAN pok memukul kepala petugas sat: — Cipete Rt Sudarsono masih d 
ai ukuranseki pengejaran," kata Perwi 


semuanya wanita K. wa Humas Polsek 
ipaksa membuka 
tunai dan emas 


Presdir Mercy Buka Pintu, 
Pengendara Motor Tewas Terpental ema 


Panjang, (CCTV)Ai kantor Pegad: 
RTA, KOMPAS — dikendarai Saftudin (98) melin-  nyulesaian terbaik dengan pihak terlihat para pelaku 
lu lintas antara mobil tas di sisi iri keluanga almarhum,” kuta Vera, 


pam hingga terluka, Tiga pega 


mayoran Aiptu 
Senin sekitar pukul 


Adapu pelaku lain, 
ama juga dengan  darsono, kabur ke gorong-gorong 
ngsederet dengan di Jalan Benyamin Sueb, Ken 
-  yoran. Goronggorong seukuran 

mobil minibus ini tengah d 


Kampung Banda 
Lontas, dan 


Pusat harapkan daerah 


mertua say: 
tiga kios 


di rumah mert 


kesempatan terpisah, | Mercedes Benz motor terdo- nurut Nu perbaikan. Polisi lantas menunyg- 
tor terjadi di bil dan oleng” Mobil agak 2g mertuanya itu ui pelaku di lubang gorongeg 
erah ikut | Nomor 80, Ji ke kiri, Motor menabrak p Berdi #adaian sejak 2-: rong (NEL/ART) 


kata Antoni. 

Berdasurka Safrudin mengalami luka di 
pala Unit Kecela kepala dan Korban lang- 
Polres Jakarta Pusat Ajun Komi- — sung ditolong Kasbi (54), pe- 
saris Antoni Wijaya, kecelakaan  ngemudi mobil, ke Rumah Sakit 


mperlancar perja- | (S/D), sel 


ti teridenti 
menepi dan 
yak serong. “Bagi 

obil berjarak sekitar 1 


oma 
unudwa 
soni 

Besi £ SECUITY MANAGEMENT ISSUN 
Sen! & PENANGANAN DARURAT DAN ANTISPABI GEMPA 
'Seti 7. MANAJEMEN KESEMATAN GEDUNG 

14 Mire Kama 

Mah Ca NM Gn TA ba y 


ng mel 
Hotel In- 
menuju Taman Surapati, 
berhenti di dekat Deputy Director Corporate 
kantor Deutsche Communication and Public Af- 


ri trotoar, Karena itu, 
motor bisa lewat,” ujar 


Direktur Komersial PT KAT | menepi 
ulistyo Wimbo Hardito me- | pintu kelu 


B Iairs PT. Meroodes Ben Indo- Cc ON G I--: Ba 
a Presdir PT Mercedes nesia Vera Ma di belokan robudur Hotel Jakarta, ANG Ah v6 2012 
Benz Indor a Claus Weidner, turut berdukac etelah lampu merah La ae er aeramane en gnaanyar — - nan 
1 duduk di sisi kiri belakang, mendalam atas kejadin Hingga kemarin 1m Intip, n raga 
Nala Daun matinya ega Cg mob ma dini intipesan 781 5858, 781 DE Benbasaraad 
ujarnya b In sepeda motor Ip mengikuti proses an, Polisi masih menda www.intipesan.co.id 


hukum dan m GIL/KTS/ARD) 


menjelaskan, (NDY/ART) berpelat nomor B 6148 SI 


KILAS METRO 


Ekonomi Jakarta Tumbuh (Agustus 2012), (FRO) 
Perekono pada triwulan III tahun 2012 Penyelundupan Paspor 


tumbuh 2 
sektor pertambangan-penggali: Sebanyak 60 paspor dari sejumlah negara gagal diselundupkan 
DKI Jakarta, Senin (S/1). Kepi melalui Bandara Internasional Soekurno-Ilatta, Kota Tangerang 
Widodo mengatakan, pertumbuhan tertinggi dicapai sektor Paspor yang disimpan dalam dua paket itu dikirim lewat jas 

pengangkutan di giriman dari Bangkok, Thai ditujukan kepada 
kondisi tenaga kerja DKI, terli » di Duren Sawit d 
bekerja naik dari 4,58 juta orang (Agustus 201) jadi 44 
$ (Agustus 2012), Angkatan kerja yang menganggur 
: 


4 Pa — : lenovo... 
SN " 
fwro oo! 


Lenovo B480 


sa9samar 


HA LYRICAL DUAUTY 
INEMATOGRAPHY 


Intet? Core 13-2928M Proces CAPTURES NATURES 


(IM Cache, 2.20GM2) « Windows 8 « 
2G8 DORI - 500GB HOO » Intel# ND 
aphics 3000 « 14 WXGA LEO « Multi 
Burner » 1 Year w 
1013-212.000 


KI 6 0-0-0- 


TninkPad” Edge €130 


Ta Aa Sa mna 
Oma @ bad 
Ab NN apara 


Anna ea : . 


ASKSMB.  J 021-30021087/30021005 —— (2) 09.00-17.00 CX) idsmb@lenov 


Written & Directed by 


RIRI RIZA 


om 


1 donor Wa 


na Man MULAI 8 NOVEMBER 2012 


HANYA DI 20 LAYAR BIOSKOP 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS ASA, 6 NOVEMBER 2 


METROPOLITA 


”Wajah” 
Ciliwung 


ujan mula turun Sungai di Jakarta pun mulai 
Hi: terkecuali Ciiwung yang d 
beberapa hari terakhir ini meluap Ra 


kirim: 
g baru, Joko Widodo, 
Ciliwung agar 


bebas dari banjir, selain m 
'muh di bantaran sungai, d 


rus berhadap 
tidak peduli dengan kelest 
pah ke kali 
dan mer 
Tim 
sungai, 
an Ciliwung yang s 
pihak memang harus didu 
untuk membebaskan warga 
lainkan juga untuk menjaga kelesta 

KOMPAS/VIS! 


Permukiman Padat Mencuci Perabot 


Bagi sebagian orang, tibanya musim hujan berarti siap-siap 
menghadapi kebocoran, yaitu air hujan yang menetes masuk ke 
dalam rumah. Biasanya, hal ini terjadi karena keretakan pada 
genteng. Namun, tidak semua keboca ada di bagian eksterior 
rumah. Kamar mandi Anda pun bisa terancam kebocoran. 


3 ndi sering dianggap . 
Tak heran, : “ba: 
kamar mandi, seperti keran, kloset “nd 

re ” 


dan shower selah adi perhatian 
khusus, Pemilihan aksesori tersebut 


kebocoran akan semakin pelik, 
terutama untuk kamar mandi di 
intai dua, karena bisa membasa 
perabotan di lantai bawah. 


dijatuhkan kep: pis antibocor milik 
ika yang menawa 
untuk wet room di ru 
Sika memiliki s 
107 Plus, dan Waterproofing 


Mortar, Lalu ada juga readymix mortar yaitu 


Tepat men 
Namu 


erproofing” 


sudah mengerti dan mengenal pet 
waterproofing 


ntibocor. Produk 
dikenal di 


pelapi 
rini sudah b 


karena ma 
t tembok pun sud 


erproofing Mortar) da 
Ika Plaster Mis 
lan Sika' 


Namun sa 
bocor di 


gnya, untuk permasalahan — dan Si 
di kebanyakan konsumen — kerami 
ntibocor dengan — Adhesive,S 
al ini tidak tepat Sika pun memili 
nya cocok untuk dan bonding mek 
ksteriorrumah. Untuk kamar mandi, yakni Sikafles-11 
konsumen seharusnya menggu ntai Khusus, 
n cement based. 
kebocoru 


roduk andalan 
dinding 


beberapa 


t keramik, dibutuhkan lapisan pelapis 
antibocor, lalu keramik di:finishing der 
seal. Ada juga produk protective coating 
untuk 


k hanya met 

menawarkan sebuah keseluruhan 
ada yang 
an produk untuk solusi 
mandi selain kami, ujar West Area 


sampai batu 
Apabila 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


bingung, pilihan bisa 


mena nia 
MA Ya 


Sika” RainTite asi Bocor ! 
Waterproofing Untuk Atap dan Dinding Luar 
Keunggulan : is 
Kedap air 

Tahan tehadap cunca dan siar matahari , .. 


Elastis / Neksibel PP Ie 
“Siap pakal, tidak perlu ditambah air $ (| 5 
Ar 
Le LE San 


Mudah dibersihkan 
“Syarat dan Ketantuan Promo : 


Tersodia dalam berbagai pilihan warna. 
Berbahan dasar acrylic. daya rokat sangat baik 
Memperindah tampilan eksterior bangunan 


“atap Pembakar 2 ruy Sika? Ranti (1 ray: 8 Th A1 Maan Karan Sa 
atap Perbekan 1 Bax ika” Ralat (1 Or: 4x 4g) 1 Kaon Karan Sha: 
AM 8 Kan Karan Sika 


Setup Pembkan 1 Put 18K9 ntu 20xp Sia" fanta 


SikaTop” 107 Plus 
ikaTop 107 Plus 
Nai Semen Pelapis Kedap Air (4kg/pail) 


Keunggulan : 
Kedap air / anti rembes 

Daya rekat sangat baik 

Bastis / Noksibel 

Tidak beracun untuk tangki ai, kolam, kamar mandi 
Cocok untuk area kaci 


Tan 4, BERMADIAH JAS UJAN” 


Promo SikaTop” 107 Plu: 


“Syarat dan Ketentuan Promo: 
) Setap Pembetan 1 Pal hg SikaTop” 107 Ph 8 
Periode Promo :1 OMober- 31 Desembar 2012: 


WI Lap Spotec Ska 


ea ae hadieh 


from Site to Shelf 


0 N 

Fri 

(ia 
aman (OA Ha 


Customer Service :0800-140-1236 
“www sika.co id 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


Chong Wei dan Lin Dan Absen di China Premier 


Dua pebulu tangkis tunggal put 
Chong Wei dari M: 


belum diketahui al 


name 
namen wajib 


remier Super Series di Denmark. Deni 


absennya Chong Wei dan Lin Dan, unggulan teratas ditempati 
Chen Long (di grup atas) dan Chen Jin Cgrup b 


mentara pemain Indon 
gulan ketiga, Sel 
yang turun di turnamer 
onysius Hayom Ru 
bagai juara di Pre 
pekan lalu di De 
dib 


Persib Juara Piala Celebes 


Kesebelasan Persib Bandung menju: 
menundukkan Sriwijaya FC 1-0 dal 


Siliwangi, Minggu @/I) malam, Gelar itu mengakhiri paceklik 
juara selama 17 tahun meski turnamen 
tim, yakni Sriwijaya FC, Persib, Burito Put 


United, Dengan kemen 
pulang piala bergilir La 
Sriwijaya FC selaku runner-up mendapatk: 
uang Rp 75 juta, Laga final digelar pukul 1900 se 
ekshibisi 

BJB, Bebe 
yang berkapasitas 


jan tersebut, P 


papan atas dunia, Lee 
laysia dan Lin Dan (China) tidak tampil di 


r super series terakhir yang akan digelar di 
| China, 13-18 November 2012, yaitu Li Ning 
Tasters. Chong Wei abse dlangsungkan 
pernikahan dengan Wc Dan 


s mpil sebagai juara di 
Olimpiade London, Lin Dan sudah tidak tampil lagi di tur- 
Sebelumnya dia juga melewatkan tur- 


wah). Se- 
Santoso, menempati ung- 
mon, pemain tunggal putra Indonesia 

ini adalah Sony Dwi Kuncoro, Di: 

, dan Tommy Sugiarto, Simon, se- 

Series Indonesia Terbuka, di 

na kala 


4 diikuti empat 


i dan uang Rp 100 ju 
lah berup 

h 
un 1994 dan nasabuh B 
Tribune penonton 
2000 orang terisi penuh oleh pendukung 


OLAHRAGA 


Kejurnas Bola Tangan 


Agi Agasi 
Rebut 


Pemain 2 

Lae Gelar Juar 

aan 

xmwe | Nasional 

Perma? o | sogon, KompAs 

to Agra 
BERI WNI Bpada it Harvest City Ci 
APE aa Pe Aa 

PES nan Per ng Hk Ana 


a den 
lisih 14 poin dari rival terdekat 
justru tersingkir secara tragis 
oleh Agi Agasi dari Jawa Ba 
Andre Sondakh dari ti 
gyarna MX yang biasanya 
trengginas justru tampil bu 


di Hanggi 
Pancoran, 


mengalahkan 
UPI B dengan 


ko seri pamungkas itu, Lajunya saat 

2 nasuki tikungan 
& ngotot, 

lan dari para pe- 

sg) balap lain, Andre juga tidak ter. 


lihat bernafsu mengejar mereka, 


Enam Atlet ke Vietnam 


Gundukan tanah tinggi yang bi- 
asu dilompatinya kini hanya di 
lintasi tanpa lompata 


angi sa- 
per- 


bantua 
jan tabung oksij 


eh at tali te Dadu idaman to” | PB Ikasi Siap Menggelar Kompetisi dan Populerkan Anggar Kan yang bertiga, sdm 
» KOMPAS — Enam atlet anggar yang menurunkan atlet nomor Moret.' Kompetisi rutin Kondisi itu dim: 
UJI Coba Satria Muda ke Filipina Nee Ka Aap Pula avpun puti karena dis. Mofmad me ngan baik oleh A 
ya p an mengikut Ie) An Angga nilai kurang berpeluang, 2013 PB Ikasi akan menyeleng- | masari INK SSR Honda 
Jelang dimulainya Speedy National Basketball League Indonesia Asia Tenggara (SEAFF) di Ho Chi Minh City, Pelatih anyggar Rita Hehanusa — garakan kompetisi di di ORCA untuk langs 


012/2018, ki 


clakukan laga uji coba deng 


son Situmorang d 


wa 4 pemain yang 
depan, yaitu Faisal J Ach 
nawan, Vamiga Michel, Bonanzz 


nk Gunawan, Ro 


Aris Susanto, William Darmasuputra, Gunawan, Nico Donndu, 
Firdaus J Achmad, Kevin Yonas Sitorus, Christ 
Sitepu, dan Avan Seputera. Ocky Tami 


n segar dan peru 
Britama akan mengh 
dan Big Chill Supe 


Japi, di ant 
hargers C/MUD) 


Wisata Seru 


a Muda Britama, selama sepekan 
in bebe 
uu) Philtipina Basketball Asociation 


n Agung Sunarko, 
n memperkuat klub ini musim 

y Gu- 
gar, Arki D Wisnu, Frida 


di posisi keempat 
ngit penting yang membawa E 
n tim, Pada uji coba nanti, SM 


Vietna 


m, 11-16 Novembe 


klub 


rena nomor t 
pulang medali, 


aldo Ketua Bidang Pembinaan 
Prestasi PB Ikasi Khairumai 
nin (GMN), menuturkan, ena 
let yang telah dipanggil adi 
Reni Anggraeni (sabel/Sumsel), 
a Pebrianti (degen/Sumsel), 
Jeannet Frida (degen/Sumse), 
Isnawaty Sir Idar (degen/Sulsel), 
Gabel/Jabur), dan Diah 


dingan 


di Penghujung Tahun 


Sudah cukup menarik dan berwarnakah akun media sosial yang 


Anda miliki? Bila masih standa 


r dan monoton, a 
melakukan penyegaran terhadap akun tersebu 


nya Anda harus 
. Perbarui dan 


lengkapi laman Anda dengan kegiatan-kegiatan luar ruang pada 


penghujung tahun ini. 


oto-foto d 
wisata tersebut 
dengan bertamasya ke sejumlah ter 


eksotis, Pengt ik dapat d 
dengan mengunjungi Shenzhen, China, u 
menikmati window of Uhe world, tempa 
menyuguhkan mini iatur ke 
eperti Mena | Menara Pisa 


China 


juga dapat mengunjungi 
6 untuk 


dengan parade spektakuler pada 
malam harinya. 


ng terkenal 
da, Anda dapat 
ajungi Avenue of Stars, melakukan 
perjalanan menarik menuju Victoria Pe: 

berfoto di Madame Tussauds Wax Muscum 
dan Jewelry Workshop. Jangan sampai 
terlewat untuk menikmati sajian di restoran 


urant. 
n bermain Hongkong 
yangsudah tidakas 


a tentu dapat 
di 


ang berbeda, 
seperti Main omorrowland, 
asyland, dan Advetureland. 

Setelah puas dengan wahana yang dit 
warkan Hongkong Disneyland, pengalaman 
berlibur dapat dilanjutkan menuju Makau. 
City tour dapat di n mengunjungi 
Ruins of St Paul, Na Cha Temple, Fisherman's 
Whart, dan City of Dream untuk menyaksikan 
Dragon Treasures Show. 


Belahan selatan 
Pengalaman me 
diwujudkan dengan meny: 


pul 


mbangi dua 
ara di belahan selatan Bumi, Selandia Baru 
dan Australia, Di Selandia Baru perjalanan 


wisata dapat diawali dengan bertandang 
ke Christchurch untuk melakukan city 
tour mengunjungi Mona Vale, Hagley Park, 


Is, dan Sign of' 


Cashmere 


Gunung tertinggi di 
lount Cook, dengan ketinggian menc: 


3764 meter patut Anda sapa. Jangan Jup 
diri berfoto di Dan: 
spermuk 
area kurang 


menyer 
ngterlet: 
dan ke 


lebih |. yang memiliki 
pemand: yangindah, 

Buat yang membaca situs Anda 
semakin iri dengan tampilan foto tengah 


berpose di 
akan menghadirkan pengalaman baru denga 
menggunakan perahu untuk melihat ice cliffs 
ng menjulang dan gunung cs besar yang 
imbang. 

Suguhan me 


Tempat y 


1g 


uukau lainnya ditunjukkan 
Di tempat ini 
terlihat larva yang dapat memancarkan sinar, 
Anda pun dapat melihat stalaktit dan stalagmit 
dengan bentuk yang mengagumkan. 

Australia yang dikenal dengan Negeri 
Kanguru pun tak mau ketingg: 
menyuguhkan atraksi wisata memul 
Dimulai dari Sydney, Anda dapat melakukan 
city tour dengan mengunjungi Double Ba 
Rose Bay, The Gap Mrs Macguarie's Chai 
'The Rocks, Circular Guay, Sydney Harbour 
Bridge, dan Sydney Opera House, Jangan lupa 
luangkan waktu Anda untuk berbelanja di 
Votle Jewellery, 

Nikmatilah pesona alam — dengan 
mengunjungi Blue Mountain untuk melihat 
kein Three Sisters dari Mrs Elizabeth 
Look Out turun ke dasar 
lembahnya dengan menggunakan seenie rail. 
Sebuah pengalaman yang luar biasa, Masih 
banyak lagi kota lainnya yang tak kalah 
menarik. 


di negara-negara tersebut dan perbarui laman 
situs dengan foto-foto memukau. Golden 

ama dengan paket menarik akan membawa 
Anda berkelana merasakan keclokan dus 
UIKLAN/"/BYUI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2012, Pengurus Besar 
r Seluruh Indonesia t 
jago pedang nomor degen dan sabel 
sebut berpeluang membawa 


Permatasari Gabel/Jatim) 
pe 
London 2012 


Piri yang mendampingi atlet ke 
Vietnam mengungkapkai 
atlet berlatih di daerah 
masing sebagi pers 

ctnam, Setelah PON Ri 
kejuaraan ar 
mia di Bali, pa 


ya mengi- 


atlet di 

iupkan diri 
aU 

Hadiwijoyo, taryet 


m PB 


berlaga di Olimp 


Khairuman mengatakan 


yang berangkat ke Vietnam cuma — bang 2011 Atlet anggar Indonesi 
atlet putri tanpa waktu itu merebut satu cemas 
annya, peluang meraih medali nomor sabel putri beregu, ditar 


putri lebih besar, PB Ikasi tidak 


nomordegen putri dansabel bah enam perak dan d 


rungu, 


FANTASTIC WINTER HOLIDAYS IN EUROPE 
Pa D3 Na Sat, 


LN AD, gg 


nii YR 


gi Yep pt TA 


AT RITAIN 
Ta Pap Ai 


oke 231 


ma 
aa 


AON sengon 


aa 
Ta 


£ 


innya lomba. P 
Agi memacu motornya 
esif dan finis terdep 
Andre finis di urutan keempat, 


Beri, yaitu Hadiwijoyo 
onesia Open, kejurnas, 
kejuaraan di luar negeri 

Supaya prestasinya 
let harus se 


bagus, at 
ing: berkompotis 
Percuma latihan kalau tidak per- | 
ah ikut kompetisi," k 

Untuk memopulerkan anggar 
di Indonesia, Rohmad berencana 
mendatangkan bintang filon The 
nderas 


melihat da peluang 
menjadi juara nasional sem: 
cepat memacu sepeda motorn 
Agi kembali menjadi pemenang 
dan Andre finis keenam, 


Jones. Roh- 
onkan diri seb 
eksekutif Fedi 


poin 
“Awalnya 


sii komite 
Angggar Int CCTE) 
ya Indonesia mendapat akses dan 
dukungan yuna memajukan an 
sar, (WAD) 


asional, « 
as dan ber 
Ati. CN 


NOVEMBER - DECEMBER 
GUARANTEED DEPARTURES 


MT ha 


15D" 


1gp ganggu scan katun 


ment Bf 4 


MD onar cm, 
Bt 


man 


100 FUN WesT Coast una 4 Bh 


« JAPAN 


TT 
INKA, G4 


(TO PAN JpAN DELL DANA 
ARA 


MO AUSTRALIA DREANLAND 
EAVS BAN DOLPIMN CRUSE 9 BE 


0 AUSTRALIA DREAMLANO HOT AR 
BALON 4 UU 

200 AUSTRALIA DRKAMLANG, 
TANGALOOMA PMP ISLAND» Hi 

2 2858 


NO ALSTNALIA TANGALOOMA $ 


en an 
LICOPTEA ADNENTURE P2 BA 


Lo ear D4 gg 
MOKOREAWONEMYU SO, 
nj PRT 


SID KO WATER JL BUNG 
UK EYE MUSEUM, «Gi 
: P 198 


000 NEW ZEALAND OM TASMAN GLACKR 
4 HOBTTON FAR TOUR By 3 33 
NO MEW TEALANI II «BAY OF ISLANG 


Ommaan muse Ag 3 H8 
80 GRAND AUSTRALIA B 
NEW ZEALAND 


80 KOREA TAIWAN FANTAST 
SA RESOAT Doi 
. sx GP 2148 
DHO KOREA DREAMLAND 
Pa 


» KONG KONG 
MOKOREA JMANSENSATON 4 BR 
3.558 


DEO HONGKONG SHENTMEN MACAN 
PN atata 
LAH: 
TO HONG KONG BHENGHEN MACAU 
VENETAN OCEAN PAK D4 BA 


OMONG KONG MACAU VENETIAN 
# DSNEYLAND 


100 FUN WEST OOP 
# DISMEYLANO 


MMO WESTGOAST USA TAVOYATE 
DIEOO SEAWORLD,9, 
P13088 


O MEMOPRS WEST COAST USA 
2HONOLLU “Gp 
G, 


4.088 

LD SPLENDI NORTMEAST U 
2 MENGICAMDA Gp 
£ 


3.7 
140 BEAT FAST OAST USA 
Ke SN, 


TORAL EAST COAST USA 
ENCAGO L CMAOA Dp £ Ii 
£ son 


G MIDITRMNYN 5) 


10 GRANO TURKEY 41 RESORT 4 Hp 
1888 


BRO PEMAL PIVER DELTA 


SOUTN APM 
# BAKUBUNG BUSH LOOGE 


120 GRAN APJOHABI DURI TURKEY 
S FERMARIWORLD (9 8 
£ 118 


ID SPECTACULAR SOUTN APRICA 


Dear CAS 


PT. GOLDEN RAMA EXPRESS TOURS & TRAVEL 


5 485 


080 TAMAN SPECIAL :KENTNG DP 
MARINE NATONAL MUSEUM 


00 TAIWAN SPECIAL « g 
EEOA WORLD TEME PAAK 


0 Taman SPEc 


10 Ca CLASSIC » 


cormOu naat Dr 4 G3 Dena 
kenanga 


& a88 


GOLDEN CRUISES (7) 
05 Manor Pj 
5 Aa mm ma Ma ML 


Me mata 
Wp Ha Laga Pat 


(SD SINGAPORE KAS 4 NEW YEAR FAR 


M0 GAM MPN HUWIESIAN «Ti 
bg 1.168 


00 CIA FANTASTIC 4 GUIUN 


110 ama SENYUM » HONG KONG, 


1.328 


080 MONG KONO MAS 4 NEW YEAR TR 
818 


WoparoKn Du Menu GE 

mer amacn 

MPN AMEKOK ATA 
Ka 

WR THAILANO MALAYSIA - G3 


DED FAN BANGKOK PHUKET 
7 £ 


YEMUNI FREE CTV TOUR 3 Ti 
0 yen FREE ETNTOUA G3 F8, 


BALI NEW YEAR PACKAGE £ Hi 
5.888, 


HO MOWLAND PRGAMAGE CARO 
KABAR Gp 2769 


"231 1123 
"oran 344 aa 


10961) 237 081 « ay aa 
1) B4a 2888 4 386 


ON PELAN SEN Pp 4 HE 


O FUN CAMBOOIA VETNAN “ 
DO FUN CAMBODU VET Asri 


EN-RAMA.COM Hi» 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 


Pemassatn Akhir Kepanikan 


Bola Voli 


sean Tim Hollywood 


jakarta, kompas —Sta- | New York Knicks Digdaya 
abang olahu ing merna- 
syarakat dan cukup murah, bola 
terus diperkenalkan | LOS ANGELES, SENIN — Kobe Bryant dan Pau lebih keras sebagai motor pei 
uas, Untuk itu, dibu ba cetak angka. 

tuhkan gurueguru yang mema : 1, yang kini difungsika 
hami filosofi, teori, hingga teknik sebagai powerorward jika Ho- 
permainan bola voli secara benar &, Pe Ri Ward bermain sebagai center, mc 
Bea aanh ps eaapenar | pramusim, tanpa kemenangan mereka sudahi 

kolah menengah atas, Federasi | dengan gemilang. Lakers mengakhiri awal yang 


Bola Voli Internasional menjadi | ruk setelah menang atas Detroit Pistons, 108-70, 


fasilitator untuk pemass 
voli ini melalui seminar teknik yant, yang mencetak 15 

bola voli untuk guru di Pede- | Dwight Tloward, center anyar Butuh kemenangan a dan & asis dalam laga itu, 
pokan Voli Sentul, Bogor, I-5No- | yang baru direkrut Lakers duri Howard mengakui timnya su- mengatakan, ritme permainan 
Yember 2012. Orlando Magic, menyumbang 28 


Setelah mengikuti seminar 


ngka, 7 rebound, dan 8 blok mangan untuk memutus m 
m pertandingan yang ber- rantai mimpi buruk yang dij: ke arah yang lebih 
langsung di sejuk awal musim,"Itarus diakui, baik, kerja sama dan meng 
rasa pengeta Angeles, Minggu G/N) waktu se- tidak pernah menang dalam tiga sekusi tembakan di lapangan," "Guard” Los Angeles Lakers, Kobe Bryant (kiri), beri 
voli semal tempat. Kemenangan ini adalah dingan awal musim. kata Pistons, Jason Maxiell, pada laga kompetisi bola basket 
hal baru mereka $ kemenangan pertama Howard dan pramusim cukup memb ih, Mike Brown, AD, 
standar intern: setelah ber m. kari frustrasi," katanya. mengakui timnya memang sa- 

Rovol Le sanya sangat menyenang- — Masuknya Howard dan guard ngat membutuhkan kemenai 
SMP Negeri kan, Tak hi aya, tetapi veteran Steve Nash, yang juga 


ha menjaringkan bola dikawal forward Detroit 
BA di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 


engistirahatkan para Lillard, guard Portland Trail turut-turut yang pernah mereka 


Kabupaten Kepulauan Sa baru dibeli dari Phoenix Suns sejakawal, Brown  Blazers, lorehkan — pada musim 
Sulawesi, Utara, mengatakan, | Kemenang membuat banyak: 1999-2000. 
enam tahun kuliah di jurusan | Staptes Cent Kontribusi Anthony Carmelo Anthony, centersfor 


Sementara itu, New York war temperamental Knicks, 

dang vers ng kini menjadi tim mencetak angka terbanyak bagi 
Brown dipastikan tidak akun n pemain paling — timnya dengan 27 angka dan JR 

memasukkan Steve Nash dalam tua di Wilayah Timur, memetik Si $ 20 angka, 

dua laga mendatang, kemenangan kedua atas Phila- — Guard veteran, Jason Kidd, me 

delphia 7oers | dengan skor  nyumbang 12 angka d 

10-84, Kini, Knicks mengejar bagi Knicks, 

rekor kemenangan tiga kali be (AFP/REUTERS/MHD) 


Lakers mendapatkan angin segar 


olahraga ternyata masih kurang 
dekatan kepada anak sangat | tip situs re untuk bisa bersaing dengan M 
ng. Di sini saya diajari se bintang Kobe Bryant, mi Heat musim ini. Hilangnya 
ratusan gerakan sebagai bagian | mengaku lega dengan kemenang: Derek Fishei 
i teknik bermain voli, dan ini | an itu, "Menyen: 

memberi a. bagi MI 
ak Brown, Pelatih Lakers," 
Hal sen sambil tert 


0, guru SMA 
CATUR 
(5) 


nyak metode baru kepelatihan 
Penggali Kubur Pun Ikut Turnamen 


yang kami inginkan," 


up jauh at 
er keemp 
ang n 


n G asis 


la musim. kompetisi 
membuat Kobe Bryant bekc 


yang saya terima,” uj 
Instruktur Federasi Bol: 


tukan, guru 


ting untuk mengenalkan bola voli Dengan kejuaraan ini, 


"Pertama ada- B to, anggota tim tar-penggali Kubur S Pengprov Percasi DKI kami bisa tahu permainan tetap bisa berjalan terkait dengan catur sebagai 
Menteng Pulo II, karta yang digola olahraga usah otak. "Mak 
rang sebelum ini sempat bersitegung ket Provinsi DKI Jal Yanto pun dapat memilih untuk menggunakan waktu kaligus untuk m 
ingsama di Dubai | Tawannya dari TPU Jembatan Pengurus Besar Persat kan langkah yang baru, laga yang hanya catur, saya pikir 


kesalahan: 


Sampi, Cilincing, sudah melang- Seluruh Indonesia (PB Percasi), solar 
kahkan buah Menteri: akhir pekan lalu, di Gedung 
tetapi kemudian ditarik kembali — KONI DKI Jakarta 


ke posisi semula. Beruntung ada penonton me- 


25 menit dengan jam 


catur yang ada. PU ma DE Jaka 
Satiri ungkapkan, ide kejuaraan itu Joko Widodo, 


sangat ce 
ketahui 1m 


hun lalu berbed “Ini gimana. Masak sudah di- manggil wasit. “Betul, jadi setiap muncul setelah ia melihat para 1 didampingi Winny 
karang” ujar Krocger, terinya, tapi diba- ada masalah, langsung panggil penggali kubur di TPU Tanah 1 Ketua KONI DKI, 


Menurut Wakil Ketua Umum bersyukur dengan ad 


Pengurus Pusat Persatuan Bola 


begitu 

dong,” kata Yanto, yang mema- 

Ikan buah putih di Meja 7, 1 Kalau seorang pemain 
mendapat tiga kali k 


ingin die 
mai sasaran, "Dengan kej 
ami bisa 

tu aga 
menit dengan j 
ada," tutur Sat 


pung Kandang, Kusir mengisi 
Selain itu, timpal Syafruddin bermain catur, 
i-kawi, Sentiong, sedang berkunjung ke pusara 
ibunda 


Ikter masyarakat." ka 
nya, NC) 


guna mencari bibit-bibit 
a depan, (IVV) 


penti 
atlet 


at Beregu An- ur di kal 


GAYA HIDUP 


Paduan Dedikasi 
Kesempurnaan 


Dedikasi dan komitmen menjadi dasar dari setiap karya yang berbuah 
gemilang. Keduanya pulalah yang membedakan individu antara 

satu dengan yang lain, menentukan stamina dalam berkarya dan 
konsistensi dalam idealisme. 


populer 
beberapa 
setor tet 


psi teknologi 
an dedikasi 


antara keahli: 
Koleksi 20 


warkan beragam teknologi 
Sein model chronograph dengan pengukuran 1/20 
detik, juga bisa ditemui model multi-hands yang 
gkapi retograde day Indicator 

model mekanik otomatis 
terlihat lewatjendela pad 


in pun tak kalah apik, 
Swarovski 
n air hingga 100 
Ikan koleksi 
ehronograph untuk merayak: 


kemitraan Seiko dengan klubssepakbola'C B: 
Istimewa 
sebuah suguhan b 


ChronogruphLord FC Bareclonapun menggambarkan 
coxseno nilai-nilai dedikasi atas kesempurnaan yang dianut 
od 


Dua dunia 

Demi kesempurnaan desain,sejak lahirp: 
abad ke-1, Seiko secara konsisten mengem 
desain dan memproduksi seluruh bagi: 
arloji, mulai dari balance spring hingga guarts 
teryeals. Semangat untuk mencapai kesempurt 
dalam segala hal inilah yang juta bisa ditemui dari 
klub sepak bola wol itu-yang lahir pada 
ing sama dengan Seiko -dengan prestasi gemilang 


aan pa 

kesempa Ia mengatakan, seo 

AL Kaya int bere 
as 


akhir 
uk 


dalam 


di pasaran. 
lagi, menentukan lan 
p karya yang 


dihasilkannya Langkah 
terpikirkan sebelum a setiap tahun 
sama antara industri fashion dan olahraga ya Barca, panggilan singkatnya, selalu berusaha 

ingga sepatu mengembangkan bakat terbaiknya — secara 

turut malang inshouse. Alih-alih membeli pemain maj 

na olahraga. Meski kebany: 5 


merek baju khusus olahraga, 
h dikenal sebagai pendukung 


Lini busana 


kan klub sepak bola besar, 
Akademi Masia untuk mendidik pemain muda 
berbakat. Merekalah yang mer ntang pada 


DEDICATED TO PERFECTION 


Canggih dan gaya institusi ini mencetak kualitas prima pada 

Dunia Jshion dan olahraga terlihat berbeda, — bidangnya masing-masing Barca mencetak pemain 
apisan dasar yang sama. Ada spirit, sepak bola berbakat, sementara Seiko m 
sebagai cambuk produsenjam tangan berhu 
kesuksesan.” Kesamaan hjadinyajikaduainstitusiyangbergerakdi (LORD. As the invantor of the guartz wateh in 1988, Suiko has dec 
kesempurnaan inilah yang ng sam erbeda merajut kerja 
mempertemuka FC Barcelona. erjalan di atas fonda 

Seiko, perusahaan jam tangan asal Jepang, 
baru saja meluncurkan koleksi terbarunya dari yang menjunjung 
Seiko Lord, Lini koleksinya ini telah menjadi arloji tinggi. (IKLAN/ADTI ) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


matching high performance 


ant design, 


Those new ereations in the Seiko Lord collection combine the real values of watchmaking with a rare alegance, Behind the refinad 


iko-lord.com 


Sesign Iies the strength to endure 


30 OLAHRAGA KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


TENIS 
Ferrer Tetap Bersinar, Juara di Paris 


PARIS, MINGGU 


— Petenis Dia juga menjadi runnerup Ferrer bermain taktis dengan 
Spanyol, David Ferrer, masih di Shanghai Rolex Masters 2011 terus melancarkan pukulan-pu- 
tetap bersinar di usia 90 tahun, setelah dikalahkan Andy Murray kulan ke arah basefine. Meski 
Pada Minggu G/1D,ia menjuarai di final. Bahkan, Ferrer sebelum kalah di final, pencapaian 
Sanam Hoot 1000” set atat sebagai petenis yang  nowicz yang berperingkat ke-69 
mma kalinya yaitu turnamen paling banyak menang di tur- dunia di turnamen Masters itu 
BNP Paribas Mantors 2012” di ramen-turtamon berkelas Mas. terbilang har bi 
Paris, Perancis ters 1000, tamp h mem ah pertandingan ke 
nangi gelar juaranya, yaitu 123 a 


Jer1y Janowicr, yang mi "Ini merupakan sebuah mimpi 
ukirkan ” petenis-pctenis bagi saya bisa menang d 
gkat lebih tinggi h Paris-Be belum pernah 
lolos ko final. Ferrer unggul dua) memenangi | Masters,” dan tutur petenis jang- 
set, 64, 6 saya mengambil kesempatan ini — kung Polandia itu, 

Dengan tidak ada lagi Andy — Sementara itu, 
Ferrer menjadi salah Nadal, Roger nen Para Juara (yang se 

Djokovic. . 


wan itu 


mpasar, Bali) di Sofia, Bulgaria 

panjang dua pekan ini. Itusungat petenis Rusia, Nad 

Robin Soderling juga mengalah- — penting karena ini adalah keluar sebagai 

kan Gacl Monfils di final tur- terbaik sepanjang karier s 

namen yang sama. ungkap Fever yang sepanjang &i di final, 62, Gi, 
Sebelumnya, Ferrer menjadi 2012 telah mengoleksi tujuh y juara itu merupak: 

runnerup 4 3 ing karier Petrov 

d'Ttalia di Roma 2010 d dan nutup musim. kom- 

lo Rolex Masters 2011 se petisi 2012 dengan baik. 

ahkan Rafael Nadal di (NP/REUTERS/OKD) 


Minggu. 


n nasional Indonesia, (dari kiri) Samsul 
Vermansyah, berlatih untuk persiapan tampil di Pi 
yang penuh keceriaan dan canda tawa kemarin, telah bergi Sesal h pemain klub Semen Padang. C 

dik 


”Merah Putih” Ceria mg 


Kondisi Fisik Pemain Tim Nasional Mendekati Puncak STE 2012 Jadi Ajang Seleksi Pelatnas 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- penyusutan jumlah anggota tim ini, persi 
osut Persatuan Tinju Ama- — pelatnas menjadi 150 persen, oleh para petinju pela 
ukan, untuk terutama me 
Sarung Tinj al, PP Pertina telah fisik dan 
ng berlangsung pa- memanggil '28 petinju, terdiri 
da awal Desember 2012 se ari 16 petinju putra dan 12 pe- 
ng seleksi awal petinju pe- tinju putri, untuk mengisi for- 
lihan nasional SEA masi 200 persen, Pura petin 
mar 2013. Dimung- yang terpanggil kini teng 
petinju nonpelatnas ber- jalani pemusatan latihan di k 
yan tim seusai ke- — wasan Megamendung, Bogor, 


Melawan Janowice 
al. muda, lebih kekar, dan le 


JAKARTA, KOMPAS — Ada yang berbeda dalam Simulasi permainan agresif ju- 
terus digenjot oleh Nil. Perma- 


mn memanfuat- Martinez mene 
hap 


sesi latihan tim nasiona 


(S/M) petang, Para pemain berlatih dengan c 
banyak canda dan tawa lepas. Keceriaan sep 
telah lama hilang seiring kel n persepakbol ia men 
dak Un atap enam poin pada dua In 

nasional, Atmosfer positif ini menumbuhkan peyishan Brup B Pia AFP an berpul pala 28 N 
harapan timnas bisa berprestasi di Piala AFF 2012, 2012 mastikan lolos ke vembersl Desember di Kunla 
semifinal, Pada laga terakhir pe- Lumpur, Malaysia, kondisi fisik | juaraan tersebut. wa Bar Ttonny Sigurlaki, salah seorang 

nyisihan grup, 1 Desember, In- menjadi perhatian tim pelatih, Wakil Sekretaris Jendera Ada 14 kelas di cabang tinju pelatih, mengatakan, untuk ta 
donesia menantang Malaysia, Si Ik pemain | Pertina Martinez dos Santos saat yang akan Sati oleh para p hap awal, yang ingin dilihat dari 
ih 
mampuan teknik individu dan 
mental bertanding di atas ring. 
hanya akan diikuti oleh satu pe- — Seusai kejuaraan itu, diharapkan 
baik hasil seleksi. para petinju kembali berlatih dan 
Kini. menurut” koordinator — bebrapa kali beruj coba sebe 
tih PP Pert lum berlaga di 

mar 20 


sepak bola Indonesia, Senin 


hidu 


ini, tidak 
Lop- 


s Laos (25 Novem 
ber) dan Singapura (28 Novem- 
n ber) Indonesia” menarget 


ini 


pelatnas meni- 
ju Emas (STE) 


Fisik membaik 
awal — Menjelang Piala AFP 2012 


Keceria 
dengan ke 


itu semakin lengkap 
mbulinya lima pemain 


Ii membuncah. Para pe 
itu berdampak positif menundukkan 
an permainan kolektif indra Prasetya, Wahyu Ti 
di lapangan. Nugroho, di 
latih tanding, para  simul 
si latihan dengan permainan um- in kembali serius menjalan- Men 
ta ke- kan instruksi Pelatih Nil Maizar 
tiup lima menit, ti- 
mpok — berpindah 
tempat dengan berlari menuju 
kelompok lainnya. Mereka sangat 
menikmati sesi latihan ini. Setlap bela 
n berinteraksi akrab, ngah harus slap MOMIDKI lang. dad. Si 
Ada peningkatan meskipun be- main, masa depan tim ini And 
Jum maksimal, ujar Nil sendiri yang bikin, Kalau se 


pemain Semen Pi 
Wijiastanto, Vendry Motu, Heng- 


tetap po 


kyArdiles,dan Novan 
Samsid: 


ya, serta tetap p 
cedera,” ujar pelat 
nasional, Komarudin. 

Dari 22 pemain 
Jalani pemusatan latih: 
Nlosofis, "Hidup ini tidak perlu pemain bertahan yang codera, 
akuti. Hidup itu perlu Hamdi Ramdhan dan Me 
dun dinikn Ardiles, Mereka dit 


pelatnas seu 
ram itu dilangsungkan, 
Dia menjelaskan 


ng 


Oktober 2012 diisi oleh 200 per- belum bergabung, ah mengembalikan dua pctin- 
atlet yang akan ber-  rut John, diharapkan seger 

Tiga nyusul, 

u pada 1 

ma Uta 


indi dipe 
epekan dan 


ayadi (49 kilo- 
Persiapan gram) dari Jawa Tengah, 


John menjelaskan, untuk saat sakit. (MHD) 


pantau dalam 24 jam. (AN 


1 ini menginga 


MOTO2 


Rafid Topan Gantikan Wes 


t di Seri Valencia KEUNTUNGAN LEBIH BERSAMA Y/, 77 
dn Ga HP LASERJET SUPER PROMO 


Moto? pada 
Periode : September - November 2012 


balap Indonesia, Rafid Topan Su 
cipto, ditunjuk oleh tim Oatar 
Motor und Motorcycle Fed 

lion untuk menggantikan An- 
thony West p ng Moto2 
seri terakhir di Valencia, Spanyo 


| Namun, karena tim 
OMME tak memiliki px 


baru pertama kali berlomba. N: 
mun, Topan yakin dapat tampil 


Da in me | DAPATKAN BERBAGAI HADIAH MENARIK!! 


sil ke Valen 
"Topan be 


West harus diganti karana di: pada Senin GD, aga obi m ada 

than tida loo ii Kencana sampai Sepeda mtr deng UNTUK SETIAP PEMBELIAN HP LASERJET TIPE TERTENTU 
"Kesalan bagi West. mon akan langsung dimint mudahkan pebalap dal 

keberuntungan bagi Topan ka- degan sepeda motor yany baru, laju. Dongan demi 


Sepeda motor bermesin Hon- pan, 
“da 600 cc dan sasis speed up itu 

ang masuk daftar zat perang- belum pe oleh 
Topan ka produksi 
im lomba itu massal pabrikan, Namun, Topan hasil terba 


rena dia berkesempatan me in justru 


encoba meraih 
div: 


, Ketua Ikatan Motor In- Nil 
a(IMD) DKI 


West 


arta,$ dihapuskan dikenai merasa hal itu bukan masalah ingin merasakan persaini 
1), di Jakarta, larangan berlomba selama — karena dia akan belajar dan ber- sungguhnya dengan. kecepatan 
Pekan lalu, West dinyatakan ulan dan tidak dapat meng- adaptasi dengan cepa tertinggi dan tidak sel 


n itu a sangat gembira menda- Sini” kata Topan, 
berinisiatif pat kesempatan untuk berlaga di tampil di « To- 
Moto2 kali ini, Saya akan me- pan akan menjalani sesi tes resmi 

kan kesemp: tau di Spanyol sebanyak 
(FIM), sampel milik West me- — November mendatang, tuk menimba pengalaman," k 
ngandung  methyihesaneamine, Dua pekan lalu, Topan sudah Topan, yang dihubungi saat ber- 


lencia, La 


gagal melewati tes doping pas- 
calomba di Le Mans, Perancis, 
20 Mei 2012. Me 


DIPO STAR FINANCE 


Salut Kredit Oromott Terpercaya 


HP LaserJet Pro P1102 


INC 70 


GRATIS HP GRATIS HP International GRATIS HP 
Power Bank Power Adaptor Exclusive Jacket 
Setap Pembetan: Setap Pembetan Setap Pembetan 
| IS Setmaeitia2 Sae menerpan kera gaparen 
ML DOSLEL COLI Shptaner pernak: Lane CPI 
antam iis Pa Na te AA hp aset to 200Colr 


« HP LaserJet PI6OEON M2SIN 


Syarat & Ketentuan: 
1 Hanya berlaku untuk produk tipe HP LaserJet diatas yang telah ditompel sticker promo 

2. Proses klaim menggunakan SMS ke 9333. Baca keterangan klaim lebih lanjut di dalam bax 
3, Untuk keterangan promo lebih lanjut, hubungi: 021-7806878 

4. Berlaku selama persediaan masih ada 


ag tata muwues LAYANAN PURNA Jun: wu 
Nan na Aoa : 10an an Dedartedkat 0101112111 Betospetal ——— @ewndoran Wonuyuoentin 
00.00-17.00 HI www taceboot com/hpindonesia 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 31 


DATA DAN AGENDA TENIS 


18. Paul Di Resto 22. Jerome D'Ambe Do “Aelolus/Rena 
BALAP MOBIL 5. Lewis Hamilton 35 Yaldonado Charles Pi 5. Mercedi BNP PARIBAS MASTERS 2012 
6. Jani 5 Sehumachi 24. Narain Kartnikeyan 0 “6.Saud 24 Final, Minggu (4/11) 

FORMULA SATU Ar 95-16 Bruno Senna 25. Pedro de la Rosa 07. Force India, ie 95 David Ferrer (ESP) vs Jeray Janowica (PO), 646 
Klasemen Pebalap w 3 Y. 1 8. Wiliam 

Sebasuan V B5 “9.Romain Grosiean 0 1. dardo O Kissemen Konstruktor 9 Rosso/Ferrar 22. Yumamen Para Juara 
2. Fernando Alonso 245” 10, Sergio Perez 9. Timo Glock 0 Red Buli/Renauit Marussia/Cosworth Do Final, Minggu 

Kimi RaIKKonen 19811. Kamul Kobayasi 0. Heikki Kovalainen 0 2.Ferrar 1 terhain/ Renault D-— Nadia Petrova (RUS) Vs Caroline WOznatk (EN), 
2 Mark Webb TGT” 12. Nico Hllkenbe Patrov 0. 3 Melaren/Mercedes 3 2. HRT/Cosworth v 


Mou Ingin Tig 
. b Saran langsung dl SCTV, har Rabu pukul 0245 » 
, z x KLASEMEN GRUP D - 
- (Jas Im ma f 
Porto dan Malaga Berburu Tiket 16 Besar Ikerensitas” ROA) AYOrb Arbeloa Bapa - 
MADRID, SENIN — Babak penyisihan grup Li AWaroArbelon. Khedira masih 9 Aa Ig Naba 
Champions memasuki fase kritis, Empat tim Ben sop lnegtnyant 0 9 Cristiano Ronaldo ca 
5 a diambil alih Luka Mo- base Kor 
lolos ke 16 besar jika menang pekan ini, Belum dric yang berduet dengan Xabi 9 Luka Mode 0 gi 
: onso di gelandang jangkar lesut Oezil - 
ada yang lolos dari Grup D. Real Madrid vs Borussia — Noya di gelandang jangkar, | 4 ae 1 
Dortmund bukan laga hidup-mati, tetapi Pelatih Liga Spanyol, 4-0, utas Real Zara pemta Ramos 20 Karim Benzema 49 Marco Reus 2 
. goradi kandang Ini kemenangan | Pajatit t ) 
Jose Mourinho menuntut kemenangan yang in KeA00 Pelat Jose Mouriano MAA Tea Anoei Di Maria Lewandowski fflyg Maa 
dari 189 lugu yang dia jalani ber Mario Goctoe (7) 
Keempat tim yang bakal lolos ga berikutnya, itu fantastis, Se- sama klub juara Spanyol itu. Na- P" « “4 # 
ke babuk 1G besur jika menang mua kemungkinan bisa te mun, kata Mourinho, "Saya tidak (9 su SWEET NN 
pekan ini adalah Porto, Malaga, Namun, jalan masih sangat pan- - terlalusuka permainannya, Kami 1 Ikay Guendagan/ Na Sunat 
Barcelona, dan Manchester Uni- jung,” ujar Mancini, Bagi bisa dan seharusnya bermain le Kevin Grosskreutz $ 
ted (MU), Mereka memenangi tiga Inga berikutnya hidup-mati. — bih bagus Sebastian Kei 4 P 
iga laga sebelumnya, Selasa ini, mana Yang penting, kami bisu me P d5 D 
Bek Dynamo ki, Kini Madrid lebih bagus pena la annya angan Mats Hummels Y 
cv (Grup A), Malaga dijamu AC Laga Grup D lain, Real Madrid — nyaman, tetapi kami harus lebih 2 Roman 
Milan (Grup 0). versus Borussia Dortmund, bu- — bagus duri yang sudah kami la Marcel Scomelzer Weidenfeller 
Barcelona mc kan laga hidup-mati, Kedua klub  kukan," ujar Mou Mengapa Madrid kalah 
(Grup G, Rabu besok. Pada hari itu memegang peluang terbesar Madrid sungat sulit ditunduk 1-2 pada pertemuan di Dortmund, 
yang sama, MU bertandang ke untuk lolos, Dortmund saat ini — kan jika tampil di kandang mc 24 Oktober? 
Braga (Grup HD. Klub-klub lain- — memimpin klasemen (tujuh po- reka di Santiago Bernabeu, Di 1 (Gol Dortmund: Robert Lewandowskt 36!, Marcel 


nya, seperti AC Milan, Juventus, in), diikuti Madrid (enam), Ajax stadion ini, mereka selalu me Sehmelzar 6 
Bayern Muenchen, Chelsea, dan — (tiga), dan City (satu), nang dalam tujuh penampilan di Madrid: Celstlano 
Manchester City, berada dalam "Real Madrid dan satu tiru lain — Liga Champions, Kekalahan ter 
situasi genting dan butuh ke- — bakal melaju, Sebagai orang Jer- akhir mereka di kandang adalah 


menangan untuk mengamankan — man,jika Dortmund benar-benar saat kalah 0-2 dari Barcelona di : 
peluang masing-masing. lolos, hal itu sangat menggembi- semifinal musim 2010-201. Mandara 
Dari semua laga, salah satu rakan diri saya karena saya pikir Dortmund terancam tidak bisa »ssing” ke 

fokus perhatian pekan ini tertuju — mereka pantas lolos" kata Sami — diperkuat kapten Sebastian Kehl depan, Madrid kian 


pada persaingan di Grup D ya 


Khedira, gelandang Madrid yang yang mengalami patah tulang hi tertekan 


kerop disebut “grup neraka", Pos berasal ar Jerman dung Staf medis klub Jerman itu Sami Ke 
isl Manchester City sedang krl: Madrid takluk 12 pada laga berusaha membuat topeng po ara 

lis setelah buru mengumpulkan sebelumnya di Dortmund, dua lindung untuk membantu Kehl era, Robert 
satu poin dari tiga laga dan butuh pekan lalu, dalam kondisi skuad agar bisa tampil lawan Madrid. Lawangowak 
kemenangan aga tak tondepak, —— yangtidak lengkap Mereka tidak Gelandang berusia 82 tahun Uobumanem 5 matot 


taha | dari Marco Rev 
Pelatih City Roberto Mancini bisa diperkuat tigu bek dan ter- itu mengalami patah tulang hi , 


menyebutkan timnya butuh ke- paksa memainkan gelandang Mi-  dungsaat Dortmund ditahan VIB: 


siban untuk lolos dari penyisih-  chael Essien sebagai bek kiri, Saat Stuttgart, 0-0, di Bundesliga, Sab: ditempat 
an Grup D. City akan menjamu baru berjalan 20 menit, Khe- tu lalu, Menurut Dortmund, bu- lemah Madri 
jax Amsterdam, tim yang dua  dira cedera dan harus diganti,” tuh enam jam untuk membuat e 
kan lalu menghancurkan mc Kali ini kondisi Madrid lebih « khusus yang pas untuk ant » ma Mur N/SAM 
reka dengan skor 3-1 bagus, Lini belakang mereka mu- — melindungi hidung Kehl. 
Jika kami memenangi tigu la- lai pulih dengan bisa tampilnya (AR/AEP/REUTERS/SAM) — SETTYIMAAN wa 


AYO BURUAN, 
JANGAN SAMPAI KETINGGALAN. 


HITMAN 


DAVID FOSTER 
& FRIENDS 
ASIA TOUR 2012 


RIDE THE MOVIES" 


Lampaui imajinasi Anda di balik layar dalam wahana Ride The Movies" di Universal Studios Singapore”, 
Rasakan Pengalaman Berkendara Mutakhir serta Nikmati Pertunjukan dan Atraksi Menarik Film-Film dan 
Serial Televisi Pilihan Anda! 


IMATA ELANG INTER 
ITANCOL JAKARTA 


2H1M PAKET MENGINAP DI 
UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE TIKET RESORTS WORLD” SENTOSA SINGAPORE 


sco0... sc2130... 


rata Kupon Makan SGO 5 «Lucky Drew Termasuk sarapan 
(Grata Kupon Makan $GD 19 Lucky Draw 


“k90 


CHAKAKHAN  KENNY HAYLEY ” PAULYOUNG DIRTYLOOPS  FERNANDO 
"BABYFACET  WESTENRA VARELA 
EDMOND 


Kunjungi kami dari tanggal 9 - 11 November 2012 di Garuda Indonesia Travel Fair di Booth 10, Hall B -JCC, Indonesia 
TICKETS: Platinum Rp. 5.000.000,- | Gold Rp. 3.500.000,- | Silver Rp. 2.500.000,- 
Bronze I Rp. 1.250,000,- | Bronze II Rp. 1.000.000,- | Tribune Rp. 800.000, 


Pesan sekarang juga melalui agen perjalanan anda atau 
kunjungi: “' www.rwsentosa.com untuk paket-paket lainnya! 


MORE INFO: www.dyandra.com | # @dyanpro | dyandrapro@dyandra.com 


Tickets available at www.rajakarcis.com, Disc Tarra, Panorama Tours 
Duta Suara, Ibu Dibjo, www.gramedia.com and Mall of Indonesia 


PnomoreD uv. supponten ay, supontwa sronsons: SINGAPORE 


SOLN RHTAM 
OYANDI | (@-motion (9 pre Puan kana nd anonim pevate 0 5 ate Apa kang 0-01 Ore ML md Penetetem Cape AK Roti et ma Mebgae 01 Do 


matan LE Krn et AO Uno Bek Error Rn Pai VOL STOK LAWUKAL IUOOS NGAPAK RO TA MOVE br Gta ea mal Una game 
Mind cah Otonena Bodk AI pa Pemai Rote Mk Roar Wog ea ar Mat dare ng td pe “AO Greg turn Magenta fan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


32 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


ski lahir dan besar di Pulau Jawa, 
hati Putri 26) rupanya tidak 
pernah bisa nah 
ayahnya, 


an alam tanah Papua menyita hatinya. 
angi film Df Timur Matahari g 
ri Sihasale, Puteri Papua 2005 itu menga 
menikmati surya kecil tersebut. 
lain, ia juga prihatin karena terbatasnya 
n pendidikan dan kesehatan di Papua. T5 
menurut Putri, persepsi orang tentang 
(sarat kontlik juga mem: 


ia sedih. 
tidak demikian, Orang P 
nai,” kata gadis bernama lengkay 


u suku 
ugusthine 


NAMA 


PERISTIWA 


wa, para ketua 


relasi sosial mereka. 
m kehidupan mas 
mberi pelajaran berharga bagi Putri y 
Transmigrasi itu. 

ra (tak) bisa paka 
ing saja. Kitong ki 
gan dorang pu (pemimpin 
), ondoafi atau tua-tua adat (ho," kata 
Putri dalam logat Papua, 
Bagaimana Putri bisa berbica 
pua yang kental? "Tya, tho.. (iy 
Putri tersenyum. (IOS) 


 bisalat)," kat 


uku, ujar Putri, tak 


a dengan logat 


dat, 


Impian 


enutup tahun 2012 
dengan kemenangan 
ang pa- 
giakan 
petenis Rusia, Nadia 


Petrova (30). "Pencapaian yang 
membanggakan adalah menutup 
: tahun dengan menjadi ju 


ti 
Melay u-Rus 


RO 


la 


M eni musisi Sunda, Diki Suwarjiki dan berbica 
Giisovt Ade Rukandi buku terb 
pokn Selain itu, Indrojugu mengajak | diacara ramah 
berangkat lagi ke Rusia pada 0-16 penyanyi dangdut Rere Reina. | buku di stan Ind 
November. Setidaknya ini sudah Akan main dungdut? Fuadi yang diten 
kali ketiga Indro dan kawan-ka- "Bukan, Saya mau menamp Danya Dewanti, 
wat ke”Negeri kan nis Melayu d Dalam bedah 
Kali ini da bergabung lagu 'Seroja', Rere juga bi: berdiskusi ten 


dengan rombon vi Sunda dengan bagus. Din Menara versi bahasa 
Indonesia yang bawain'Es Lilin da ris, The Land Of' Five To 
menterian Pariwisata da Hideung yang diker wers. "Peserta yang ikut dis- 
nomi K kata Indro tentau kusi lumayan banyak, Harap: 
Indro mengajak penyanyiSan- Hideung” yang aslinya berupa | anna, novel saya bisa di 


ing akan 1 lagu Rusia berjud 


Rockete 
20 


Bellagio, Hala, 
“Vila ini dikelilingi pohon 
kami bisa melihat danau yang i 
yang dilapisi salju, Diskusi denyan pesert 


nyempatkan diri untuk di 
mengisi ac 


dul "Oehi Cher- 


jemahkan ke bahasa asing 


n lugu "When a Man Lovesa nye” lainnya,” ujarny 
Tasengaja memilih lugu Indro bangata bisa m Setelah mengikuti prog- 
Witu untuk menunjukkan — nama Indonesia lewat musik ke | ram beasiswa di Bell 


bahwa Indonesia tidak terasing — Rusia dan negara 


dari arus budaya global. "Namun, Eropa Timur 
da lagu itu saya tambahin uro- lumayan kede 
ma Sunda lewat suling dan ken- — khususnya di 
dang,” kata Indro yang mengajak — ja,” kata Indro, 
ATA 
Aa: 


ke Thailand sembari menikmati suguhan y 


atraksi wisata yang digelar tentu 
pada penghujung tahun. 


ulai November, banyak 

festival” menarik yang 

L digetar Negeri Gajah Putih, 
Perayaan Four Fuces Buddha p 
mber, disusul peray: 
Loy Krathong dengan 
ribuan lilin di sungai dan lente 


di udara tentu akan membu 
suasana akhir tahun 
menyenangka 


Wisatawan bertandang 


ng 


ke Thailand Uta an semakin 
terkesan karena Chiang Mai telah 

uki musim dingin. Suhu 
udara yang mendekati 10 derajat 


celsius ketika malam hari adalah 
t yang tepat untuk mengenakan 
ju musim dingin yang tebal. 

di Chiang Mai, Chiang Rai dan Mac Hong Son 


impan sejumlah hiburan memukau. 


clain festival Yipeng (menerbangkan 
ribuan lentera ke langit) menjelang Loy 
Krathong, wisatawan bi 


Kuil Doi Suthep ya 
Buddha. 


Wat Rong Khun, kuil putih satu-satun 
dunia. Pengunjung 


Inthanon di kaki pegunungan Himalaya pasti 
akan memberikan kesan tersendiri. 

Di kota metropolitan Bangkok, pesta 
baru akan digelar 

hote akan menu spe 
dengan harga wajar bagi turis Indonesia. 
Penggemar clubbing akan terhibur dengan 
mengunjungi Bed Supperelub, OBar, 
klub-klub lain disepanjang Thonglor-Ekkai 
dan RCA. 

Untuk detik-detik malam  perganti 
tahun, pastikan Anda berada di Central 
World atau Asiatigue untuk merayakannya 
bersama ribuan warga Bangkok. Namun 
b ng berada di Phuket akhir tahun 
pastikan Anda turut berpesta di punggung 
apung terbesar dunia di Pantai Surin, yang 

diramaikan oleh sang ratu 


pesta, Paris Hilton. 


mrloperkoran @ Scrape 


negara lain di | Fuadi n pore 
u Indonesia | Writers ng ber, 

un di Rusia, | langsung pada 2-11 November 

angan penyuka | 2012. (SIK) 

AR) 


ngada di 
menambah pengalaman Anda 


Bila berlibur bersama buah hati, Anda 
dapat mengunjungi Snow Town di Dream 
World untuk bermain salju, menikmati air di 


Coral Island, berfotodi Artof Pi 
erpose bersu 
rd) 


patung $ 
tan RI, Bung Karno, di 


Ingin menutup tahun dengan doa? 
warga Bangkok yang juga berdoa di kuil- 
kuil untuk menutup tahun dan meminta 
berkah pada Tahun Baru. Kunjungi kuil-kuil 
rsebut dan panjatkan doa agar tahun depan 
ndatangkan kebahagiaan dan keberkahan 
yang berlimpah, 

Jadi, tunggu apa lagi? Segera tentukan 
liburan Anda ke Thailand untuk musim pesta 
dan kunjungi stan Tourism 
Authority of Thailand di Garuda Travel Fair 
ng akan digelar 9-11 November 2012 di 
onvention Center, Jakarta. 

Sejumlah paket menarik disediakan bagi 
Anda yang ingin mengisi pe menarik 
tersebut pada penghujung termasuk 


ngunjungi kuil-kuil suci di Bangkok. Bagi 
gin melihat festival Loy Krathong, 
na Ayo 


yang 
Tourism Authority of Thailand bersa 
Foto mengajak para fotografer ke Ay 
dalam paket khusus fotografer. Acara khusus 
ke Chiang Mai dan Mae Hong Son juga 
digelar untuk melihat alam mengagumkan 
seperti yang terekam dalam film The Melody. 
TIKLAN/"/BYU) 


rOne & Kaskus 


di Prankturt Book Fi 
a dua kali di forum 


uhun ini Petrova meraih tiga 
pada tunggal putri, yakni ju- 


ujudkan impiannya 
la turnamen Gntar Air- 
ays di Armeets Arena, So- 
Bulgaria, Minggu (9/10). 
menundukkan Caroline 
ri) 6-2, 


lee Foundation Bellagio Cent 
September-22 Oktober 2012, F 
k di pinggir Danau Com 


6. 


un, deli 
indah dan pun 


cemara, Dari kamar, 


sepanjang 
berjumlah 


Turki, Ini adalah gelar juara 
1 dalam koleksinya, 


turn peni 
up itu let Ihun lalu 
ng hanya mencapai semifinal, saat 


ajang ini bera 
Saya masih kelelal 

final berjumpa Roberta V 

mun, karena ini pertandin 

harus mengerahkan segal 

menang dengan ten 

ny 


sung di Bali 

in setelah di semi- 
italia). N4 
n terakhir, say 
upaya untuk 
$ tersisi 


Meski musim kompxtisi 2012 berakhir, 
petenis bertinggi badan 178 sentimeter itu 
tak punya banyak waktu bersanta 
mempersiapkan. diri menghada 
usim. kompetisi mulai Janua 
alagi ia juga berambisi tum- 
pildi Istanbul untuk nomor tunggal 
putri tahun depan, 

(REUTERS/AFP/ 


MN 


TN 
IN THAILAND! 


Ka 
1 Fatin Coy toaing 


PAKET KHUSUS! 


Begitu banyak yang sedang berlangsung di Thailand! 
ILOY KRATMONG: Parayaan melarungkan Ilin Okrathong) di sungal, sebagai 

kepada Dewi Sungai dan berdea untuk tahun mendatang, Di utara 
seperti di Chlang Mal, seringkali dibarengi pelepasan ribuan lentera ke udara. 
NEW YEAR'S EVE: Rasakan meriahnya malam tahun baru di Bangkok! Show. 


hidangan istimewa, pesta dl klub, rooftop restaurant atau malam Countdown di 
Aslatigue dan Central Worid. 


CHIANG MAL: Musim dingin tiba di Chiang Mail Dengan 
10 derajat saat malam, kenakanlah baju dingin terbaik And 


Hubungi kamt 
Tourism Authority of Thailand 
The Plaza Ofhce Tower Lantai 3 

JLMH Thamrin Kav 28-30 


hu mencapai 
Lau berfotolah di 


$ non, Chiang Rai dan Mae Han (samping Plaza Indonesiak, Jakarta 
tempat wisata seperti Dol Suthep. Dol Ithanon, Chiang Rai dan Mi ang San. T :(0217 2902 2253-54 
BUNG KARNO: Berfotolah bersama sang Proklamator kebanggaan kita, € sadmingwisatathailand.com. 
satu satunya di dunia. Bukalah wawasan putra putri A tokoh Wiwwwwisatathialland com 
dunia, sekaligus wawasan Anda tentang idola mervka 2 iwisatathailand ——— @wisatathalland 
2, 
ah a/n , 
One Amtzina Thailand 3014-3013 


mrloperkoran 


Jangan Asal "Copas" 
dan "Copasus” 


Pengantar Redaksi 


Lola Amaria adalah sebuah to- 
talitas, Dia bersungguh-sungguh, 


tidak pernah bermain-n 
ngan dunia film. Bint 
yang kini menjadi sutra 
jumlah film itu tidaklah melulu 


menawarkan sebuah film dengan 
tema-tema bias gi pasur- 
n. Film suksesnya, seperti 


Minggu Pagi di Victoria Purk 
adalah sebuah realitas yang dia 
dengan baik ke layar pu 
tih. Begitu pula film-film lain 
yang dibidaninya, 
kesungguhan — Lola 
tara lain adalah ri- 
sebagai bagi 
ri karya-kur- 
Tidak jarang, dia harus 
bermalam utau hidup bersama 
dengan masyarakat atau realitas 
yang akan dija Pernah, 
dia tinggal selama tiga bulan uri- 
tuk bisa mendalami pera 

igai tenaga kerja wanita da 
film Detour to Paradise. 

Begitulah, Lola. “Bagi saya 
adalah passion dalam membuat 
film secara konsisten adalah hal 
yang terbaik,” katan 


Bayaimana perasaan Mbak Lola 
Amaria setelah sukses menjadi bintang 
dan kini namanya terkenal sebagai sut 
udara yang sudah menghasilkan be: 
berapa Jilm? 

(Dwi Damayanti, xox@yahoocoid) 

Bagi saya, sukses adalah ketika saya 
berhasil menerima kelemuhan-kele. 
mahan saya sendiri, Karena hal seperti 
itulah yang membuat saya terus bel- 
ajar 


Sebagai penikmat JilmJitm terbaik 
sutradara Indonesia saya bangga de: 
ngan Mbak Lola karena mampu mem 
buka mata masyarakat tentang berbagai 
Ihal, termasuk tentang lesbian, gay, bi 
seksual, dan transjender (LGBT), serta 
TKI, 
Apa yang melatarbelakangi Mbak Lo: 
Ia membuat JilmJilm yang sedikit kon 
troversial" tersebut. Dari sekian Jilm 
yang sukses, film apa yang paling ber 
kesan bagi Mbak Lola? 
(Rasno Ahmad Shobirin, 
Pulau Nusakambangan, Cilacap) 
Hal yang melatarbelakangi pemb 
atan film-film saya adalah semata pc 
ristiwa yang terjadi di sekitar kita, juga 
di masyarakat. Banyak sekali hal mc. 


arik yang bisa dijadikan sebagai bahan 
pembelajaran ataupun bahan cerita/ide 
untuk film, 

Kontroversial, bagi alah hal 


yang relatif, tergantung dari sisi mana 
kita melihatnya. Apa pun bentuk cerita 
utau kejadian yang saya buat dalam film 
semua benar terjadi dan punya sisi 
ng menarik Saya ingin ber- 


humanis 
bagi hal itu 
Untuk masalah yang paling berke 
film yang saya buat atau 
mainkan memiliki nilai tersendiri 
mua memiliki penghargaan bagi ke 
wsungan jalannya karier saya, 


Apa ambisi besar Anda untuk me 
mujukan dunia perfilman Indonesia se- 
hingga bisa lebih diakui secara inter 
nasional seperti industri film Korea, 
misalnya? Langkah-langkah apa yang 
akan Anda lakukan untuk mewujud- 
kannya? 


Jakarta) 
Bicara tentang ambisi, jika urus- 
annya ambisi pi Ja, Saya 


ingin kon 

membuat film sesuai dengan h 
Dunia perfilman Indonesia bagi saya 

bisa lebih maju dan bisa set 

film-film internasional jika p 

tata laksana/tata kelola ekonomi film 

bisa dilakukan di negeri tercinta ini, 


Mbak Lola, terima kasih atas 
JilmJlmnya mengenai tenaga kerja wa 
nita Indonesia di luar negeri. Apakah 
dengan Jilmfilm itu Mbak bermuksud 
"membuka mata" banyak pihak-ter: 
masuk pemerintah—untuk melihat lebih 
Jernih betapa berjasa para TKT pe 
rempuan itu? Bagaimana perasaan 
Mbak Lola mengetahui, justru para 
pejuang devisa itu masih disakiti, di 
pungli, dan sebagainya? 

(Gun Gun Gunawan, 
Kiuracondong, Bandung) 
melihat para TKI/TKW 
mereka itulah para pe- 
tnya adalah 


Ketika say 
itu, bagi say 
juang sesungguhnya. 
kesuksesan mereka bukan sebuah be- 
rita menarik bagi media. Kebanyakan 
justru kesusahan dan penderitaan 
menjadi berita yang terkad: 
tanya sangat dieksploitasi 

Saya mungkin tidak bisa terjun lang- 
sung tetapi setidaknya karya saya yang 
ada dan berhubungan — dengan 
TKI/TKW mudah-mudahan bisa 
membuka banyak orang bahwa ke: 
suksesan pun penting untuk diberi- 
takan sebagai salah satu bentuk peng- 
hargaan, Toh. mereka juga adalah pah- 
lawan devisa, bukan? 


Saya sangat terkesan dengan Jilm 


Sanubari Jakarta Saya tertarik serta 
enggak sabar untuk menonton ilm ter 
baru Mbak Lola Lamba-lumba. 
betulan saya menulis beberapa cerpen 
yung bertema LGBT, Misalkan saya 
ingin mengirim cerpen tersebut he Mbak 
Lola, apa bisa? Mungkin bisa menjadi 
sedikit bahan referensi buat Mbak 
Wohanes A Wibowo, 
ledug, Banten) 
Ralat ya: sebenarnya Lumba-lumba 
adalah bagian dari Sanubari Jakarta, 
Film tersebut sudah tayang di jaringan 
Bioskop 21 pada April lalu, 
Jika ingin mengirimkan ceritanya, 


ment@gmailcom 


Dear Mbak Lola, sebagai sutradara, 
adakah rencana dalam waktu dekat 
membuat Jilm yang sedikit menggigit 
tentang situasi di negeri kita, khususnya 
korupsi dan koruptoi 


Welder 
Kalimantan Sel 
Dalam waktu dekat saya sedang 
mempersiapkan sebuah film cerita ta- 
yar lebar tentang buruh lokal. Untuk 
hal yang menggigit dan berbau politik, 
seperti korupsi dan koruptor, saya ma- 
sih mempertimbangkannya. Hal itu 
mengingat untuk membuat sebuah film 
berbau politik dibutuhl 3 
cukup kuat dan mendalam, 


n riset ya 


Apa yang melatarbelakangi Anda 
berpindah profesi dari seorang pemain 
Jim menjadi sutrudaru? Lebih enak 
menjadi pemain atau bertuyas di balik 
layar? 
(Suci Bella Dwi Kurni: 
Cileungsi, Bogor) 
saya tidaklah berpindah 
tetap bermain sebagai 


Bagi say 
profesi, 


KOMPAS 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


ah kegiatan 
mengikuti 
yi saya, hidup 
jalanan, 


pemain film, Sutradara adi 
baru bagi saya. Saya hi 
proses yangada kuron 
aduk: 


Jika ditanya lebih enak mana men- 
judi pemain atau petugas yang bertugas 
di balik layar, saya lebih suka menjadi 


seseor di balik layar 


yg yang bertu 


Menurut Mbak Lola, apa sih arti 
sebuah pernikahan dan keluarga itu? 


(Ary Bachtiar, Sumedang) 
nikahan arya 
adalah faktor pemberi semangat utama 


dalam menjalankan hidup untuk men- 


jadi manusia yang lebih baik lagi 


Mbak Lola, siapakah inspirator da: 
lam hidup Mbak Lola? 
Wallencia Nandy 


mitha, 
ang 


Semi 
adalah peng- 


Inspirator hidup sa 
alaman hidup 


Mbak Lola, menurut saya, sutradara 
Indonesia itu hebat-hebat, Iho, Tetapi, 
mengapa mereka mau dan rela "meng: 
gadaikan” dirinya untuk membuat 
JilmJilm yang jelek dan sekadar me- 
'menuhi pasar? Sulit, ya, bertahan di 
idealisme itu selama masyarakatnya be- 
lum cerdas? 


(Jimmy Lu, 
Pondok Cabe, Tangerang Selatan) 
Bagi saya itu adalah hal yang sah dan 
merupakan pilihan, Saya menyhormati 
hal itu. Tidak ada yang benar atau salah 
untuk ini karena semua berhak me- 
lakukan apa yang mereka suka, 


Bagaimana cara memosisikan diri di 
lapangan ketika melakukan survei/riset 
untuk mengangkat pengalaman ke da 
lam layar lebar? 


ScraperOne & Kaskus 


ief Kate, xox@gmail.con 
kukan riset atau survei, 
suya melakukannya tentu dengan hati 
Saya menjadi 
ribut apa pun, Bekerja bersama, 
obrol, terkadang bahkan mengi 
suma untuk mendapatkan dota 
mood yang sesungguhn 

Dengan melakuk: 
keyakinan saya. bisa 
merekam apa yang seh: 
rekam dan saya potret ses 
keadaan dan mood aslinya, 


Mbak Lola Amaria, salut dengan 
Keberadaan Anda di pentas industri Jilm 
Indonesia, Bagaimana tanggapan Mbak 
Lola dengan adanya tema film yang 
kebanyakan hampir sama dari itu ke itu 
saja? Dari mana keberanian Mbak Lola 
membuat Jilm dengan genre berbeda 
dari yang lain? 
(Maidin Situmorang SMA Bintang 
Laut Bagansiapiapi, Riau) 
Niat tulus, keyakinan, tekad kui 
dan konsistensi, serta dukungan te 
teman baik saya itulah yang men: 
di modal keberanian saya untuk bisu 
membuat fil 


Sebagai produser Jilm Sunubari Ja- 
karta, Lola Amaria seharusnya bisa 
banyak memberi masukan untuk yu: 
bernur baru Jakarta Joko Widodo atau 
Jokowi. Apa saja, boleh tahu, kan?” 
(Gabrun Hafni Harahap, 


Jakarta Selatan) 
Masukan saya untuk Gubernur DKT 
Jakarta Bupak Jokowi yang waktu itu 


juga pernah saya tanyakan kepada te- 
mansteman saya: Saya/kami ingin m 
rasa nyaman sebagai penduduk kota 

Kami mau nya 
yaman bahwa saya/kami dari 
kaum minoritas, nyaman bahwa sa- 
ya/kami berbeda dari orang ain, 
man karena tidak ada diskriminasi, 
serta tentunya tidak ada banjir dan 
macet di Jakarta, y 


Apakah Lola tidak ingin membuat 
Jilm atau karya denyan mengangkat 
permasalahan selain di Ibu Kotu? Mi: 
salnya, mengangkat konflik tertentu 
(terkait pendidikan//kebudayaan) di be 
berapa daerah? 
(Wika Var: 
Saya sungat ter 
lebih jauh m 
Indonesia, khususnya 1 timur, 
Bagi saya, Indonesia timur adalah ba- 
gian negara ini yang sejauh ini masih 
murni dan cantik alamnya, masih asri 
budayanya, pun menarik dan belum 
banyak yang memopulerkannya. Se- 
sungguhnya budaya Indonesia timur 
itu 


ito Vana, Jember) 
ik untuk menggali 


Apa keinginan hidup terbesar Mbak 
Lola yang belum tercapai dan ingin 
terwujud atau mewujudkannya? Boleh 
tahu? 

(Retno Mu 


udi, Depok, 


jalan sehingga mer 
proses pembel 
baik dan lebih baik lagi serta konsisten 


pada apa aya yakini itu benar 
tata saya, 
Sewaktu shooting Ca Bau Kan, begitu 


besar perhatian masyarakat Semarang. 
Kebetulan tempat shooting-nya sekitar 
Semarang dan Ambarawa. Bagi Anda, 


Tanpa Diskriminasi 
dalam Foto 


Lahir: Jakarta, 30 Juli 1977 
Profesi: Aktris, sutradara, 
“an produser film 


Flmografi: 


Beth (2001) 
Ca Bau Kan (2002) 
Novel Tanpa Huruf "R” (2003) 
Detour to Paradise (2007) 
Minggu Pagi di Vict 
(2010) 
Produser/sutradara: 

Novel Tanpa Huruf "R” (2001) 

Betina (2006) 

Minggu Pagi di Victoria Park 
(010) 

'Sanubari Jakarta 
Penghargaan (antar 

Penghargaan "Netpac Award" 
alam Jogia-Netpac Asian Film 
Festival CJAFF) untuk film 
Betina (2006) 

Best Director, Bali Inte 
Film Festival untuk flm Minggu, 
Pagi di Victoria Park (2010) 
Director, Jakarta Interna- 


buatan atau proses produksi Ca Bau 


(Farid Widodo, 

Semarang 
saya bel 

orang 


apakuh ada kesan khusus selama pem | 


pasti tentuny 
ajar dan berguru kepa 


hebat yang terlibat di dalam pem- | tional Film Festival untuk film 
buatan film Cg Bau Kan. Saya menjadi — | Minggu Pagi di Victoria Park 
(210) 


lebih tahu lagi mengenai Semai 
uraw: dan sekitarnya. Sa- 
ya lebih memahami budaya China yang 
berkembang di kawasan Indo - 
dam 


1 


Lase 


Sumber. Litbang Kompas/DEW, 


Mengapa memitih isu lesbian, 
dan Iransjender, serta TKT untuk di 
angkat dalam Jilm? Pengalaman me- apakah pemerint: mbantu ata 
narik apakah yang pernah Anda alami dak, Selama ini, dalam berkarya mem: 
suat melakukan riset untuk JilmJitm bu selalu berusal 

tersebut? 


(Bowo Legowo, DI Yogy 
Terus terang saya tidak mengerti 


teman mencari inves 

Dewi Lestari, na, dan mempro- 

Babakan Dramaga, Bogor) mosikan film sendiri, Kalaupun harus 

Saya memilih isu-isu tersebut karena hadir ke festival luar negeri, saya 
saya berada di tengah-ten mengurus sendiri, 

dan sering berinteraksi dengan me- Namun, 


tidaklah penting 


reka, pemerintah membantu atau tidak. In- 

Hal paling rikadalah saya men-  tinya, bagi saya adalah passion dalam 

judi lebih paham dan mengerti akan — membuat film secara konsisten adalah 
arti diskriminasi dan keber hal yang terbaik. 

Setahu saya, negara ini belum me 

Apakah pemerintah hadir dan ber- miliki tata laksana/kelola ekonomi un- 


arnya, ada. 
aini ata 
ya coba pa 


Jadi, sebe 
Indones 
sedang 


tuk industri fi 
ih industri Fl 
tidak? Itu ya 
ham, 


peran dalam industri perfilman Indo: 
nesia, atau para insan film itu jalan 
sendiri dan sudah tidak memerlukan 
kehadiran pemerintah?" 


TOKOH "KOMPAS KITA 
, MENDATANG 


Pria kelahiran Semarang, 16 Oktober 1963, 
In, termasuk salah satu pelawak di Tanah Air 
yang sukses dari Ssi popularitas dan materi 
Tukul tengah menyiapkan otobiografi yang: 
rencananya diluncurkan tahun depan, berte- 
patin dengan 50 tahun usianya. 

Dia mengaku sebagai orang yang tak ber- 
pendidikan, jauh dar ganteng, dan tak punya 
Imodal. Namun, cara yang dipandunya,"Bu- 
Ian Empat Mata” (semula "Empat Mata”) di 
Trans7 sudah berjalan delapan tahun. 

Semula Tukul hanya dikontrak untuk 13 episode. Kontrak tersebut lalu di- 
perpanjang menjadi 26 episode, diperpanjang lgi menjadi 39 episode, sampa 
kemudian diperpanjang menjadi 260 episode. Dai semula ditayangkan seminggu 
sekali, "Bukan Empat Mata" menjadi acara yang ditayangkan setiap har, dar 
Senin sampai Jumat 

Dulu, dia menjadi pekerja serabutan a hanya mampu tinggal di rumah kon- 
trakan saat menikahi sang Istri, Susi. Kini ayah dua anak ini tinggal di rumah 
“engan uas lahan 1.000 meter porsegi di Jakata Selatan, 

Tukul yang antara Jain populer lewat ".ak sobekesobek mulutmu.” atau 

.puas-puas-puas.." In berharap bisa punya acara awak yang melibatkan te- 
.maretemannya, 

Kirim pertanyaan Anda kepada Tukul Arwana lewat kompaskitakompas.com. 
Anda uga bisa mengusulkan tokoh plihan Anda Cantumkan nama lengkap dan 
domisili Anda "E-mail" ditunggu sampai 16 November 2012. Disediakan suvenir 
menarik dai "Kompas" bai ima penanya terpiih 


Daftar pemenang "Kompas Kita” edisi Andik 
Vermansyah ("Kompas", 29/10): 


» 1. Budi Gunarta, Cibinong 
Z Asihon Siallagan, Batam, Kepulauan Riau 

3, Bima Sit Kuspriyadi, Jobres, Solo 

4, Ancel Bero, Malang 

5. Helder Nadeak, Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 


KOMPAS 


KAVPUS 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


2 


Tu 


menulis. 

Hanya saja, budaya copy paste rupanya membuat mahasiswa malas menulis, 
Padahal, menulis itu bukanlah perkara bakat, bukan juga hal yang menyulitkan 
jika kita mengetahui cara dan sering latihan, Stop budaya copy paste untuk 
mete ikan budaya menulis. 


Plagiarisme 


Nikyta Marcelius Pumpun, MAHASISWA JURUSAN TEKNIK SIPIL, 
PAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 

Menulis merupakan kegiatan yang wajib bugi mahasiswa. 

amun, kini kegiatan menulis mahasiswa sudah berkurang. 
Dengan perkembangan teknologi (internet), mahasiswa sc- 
harusnya lebih giat menulis Kita bisa menggunakan teknologi 
tersebut untuk mencari referensi, Banyak hal yang bisa 
didapatkan dari internet, mulai dari jurnal, buku teks, e-book, 
hingga lainnya 

Namun, sungguh disesalkan, penyimpangan dari peng- 
unaan teknologi menyebabkan plagiarisme, Seharusnya te 
knologi membantu sebagai referensi, bukan malah menjadi 
sumber ide plagiaristm 

Mahasiswa semakin malas berpikir dan berkreasi dalam menulis. Semoga 
kegiatan menulis tidak hanya untuk memenuhi syarat sebuah mata kuliah, 
tetapi juga untuk mencerdaskan bangsa dan negara 


Ekspresi Intelektualitas 

Danang Tri Prastiyo, MAIASISWA ILMU FILSAFAT, UNIVERSITAS 
GADJAH MADA, YOGYAKARTA 

Menulis adalah ekspre 

hasiswa, tetapi banyak n 


ling intelek dari seorang ma 
iswa menganggap menulis itu 
cul karena selama ini mi 


setelah ngobrol kita me 
hasil obrolan itu tentu sa 
Ae mina Menulis, 
4 menulis hanya» 


in bermut 


peran dosen yang memberi tugas membuat ku 
emaksa bisa ataupun tidak bisa 
enulis 


Gerakan Menulis 


Halimatus Sakdeyah, MATIASISWA JURUSAN SASTRA INDONESIA, 
FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
Menulis seharusnya menjadi tempat. mahasiswa mc- 
nuangkan ide atau gagasan kritis mereka dalam bentuk 
tulisan, Tulisan tersebut bisa berupa fiksi (cerpen, puisi 
dan prosa) ikel, esai, dan opini). Nam 
dika melihat kond mahasiswa cende 
ninggalkan aktivit: 
Berbagai 


ka kita paham, banyak sekali 
an menulis, 
in menulis per pel 


cenderung lebih -sul 
tugas. Mereka lebih sering mang 
internet dengan m 


Menulis juga merup 
numbuhkan sikap ilmiah di k: 
ilmiah perlu untuk mencip y 

Ira menyalurkan pemikiran guna membawa perubahan ke 

h lebih baik. Selain itu, kemampuan menulis jug 
tolok ukur kemampuan akademik seorang ma- 


mahasiswa yang diharapkan menjadi agen perubahan menjadi 

ng gemar menulis. Kita dapat mengawalinya dengan gemar membaca 
formasi dan menambah wawasan. Dari situ al 

Ik dituangkan ke dalam tulisa 


Tantangan ”Kompas” Kampus 
Mahasiswa Menjaga Pluralisme 


Bentrokan antar-golongan di beberapa daerah masih saja terjadi, Hal 
sepele pun bisa menjadi pemicu konflik semakin runcing. Akankah 
mahasiswa diam saja melihat realitas ini? 

Baru-baru ini, kalangan mahasiswa giat menyelenggarakan pertemuan de- 
ngan tema pluralisme. Berbagui masalah sosial dibicarakan dalam forum yang 
dihadiri mahasiswa dari beragam latar belakang suku dan agama atau ke- 
percayaan. 

Apakah mahasiswa sekadar berbicara dalam forum? Mahasiswa merupakan 
generasi muda yang menjadi salah satu tumpuan yang diharapkan bisa 
membawa perubahan. Mahasiswa juga diharapkan bisa membawa perdamaian 
(untuk segala golongan serta menjaga pluralisme di tengah masyarakat In- 
donesia yang berasal dari beragam suku dan agama. 

Kirim komentar kamu tentang "Mahasiswa Menjaga Pluralisme” untuk 
brik Argumentasi di Kompas Kampus pekan depan. Cukup 1.300 karakter. 
rim melalui email ke kompaskampus@kompas.co.id atau redaksikompas- 
kampus@gmail.com, lengkap dengan data dan foto diri, paling lambat 11 
November 2012, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kegiatan jurnalistik mahasiswa Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Jakarta yang tergabung dala 


Menulis adalah kata yang 
mudah diucapkan, tetapi 
sering sulit dilakukan. 
Begitulah kebanyakan 
pendapat mahasiswa soal 
keterampilan menulis yang 
seharusnya dekat dengan 
kaum intelektual muda itu 
untuk mengekspresikan 
pikiran kritis. 


pa daya, mahasiswa 
kini tak ban 
yang memilih me- 
nulis u 
nyi 
pat, Peny 
kata. mereka, 

lah tak mudah menulis secara kom- 

prehensif 


Dosen sebenarnya sering membe- 
rikan tugas menulis kepada mi 


tersebut lewat jalan pi 
n cara "copas" alias copy paste 
plagiat yang melanggar hukum 
i kalangan mahasiswa beredar 
» "copas" merupakan tindakan b 
asa bagi mereka, bahkan ketika me- 

ka harus membuat tugas berkait 
n bidang studi 


yudi, dosen bahasa Indor 
Fakultas Ilmu Per 
Universitas Indonesia (UD, tak 
Ibnu kerap mener 

hasiswa yang ter 


Dengan cara ti 


ut, dosen yang 
wengingatkan ma- 


hasiswa agar tak melakukan "copas" 


yang membuat mahasisw 

nulis, Ta menyebut faktor penyebab 
asiswa sendiri, Na- 

ju kni dari 

dosen dan kebijaka 

cara nasional. 


Harus antre 

Faktor di h 
keterbatasan kelas untuk m 
teknik menulis. Tb 


muSosial dan Ilmu Politik UT, menga- 
takan, mulai tahun ini ada mata ku- 
iswa ber- 


dan Presenta h (PD) dibe 
untuk pertama kali kepada n 
jaran 2012/2013 


be 
tugas penulisar 
Menurut dia, ma 


“Dengan adanya mata kuliah PPI, 
mi terbantu untuk membuat t 
lisan karya ilmiah dan melatih pe 


nulis dengan sistem 
ujarnya, 

Moski senang dengan mata kuliah 
yang mengajarkan menulis, Cora 
meongaku sering bingung untuk m 
Kami harus n 
tulisan supayi 
ygan asaleasi 
ih awal. Jadi, 
agak "pusing" lanjut Cora, 

Tentu saja pelajaran teori harus 
diikuti praktik agar pengajaran men- 


mulai menulis. " 


iswa, 
Ibnu mengakui kondisi itu, "Dosen 

(cukup sering memberi tugas m 

kepada mahasiswi 

dosen yang telaten membac 

ak didik. 


ri dosen yang rajin meoy 
dun memberi tugis menulis se 

memeriksa atau mengoreksi, 
Peran 
dosen juga 
tidak, wa 
mulas membucs 


1 


mengajar tekn 
is di Universitas Multimedia 
usantara, Prasetiya Mulya Business 
hhool, pore Institute of 
Mani 


nulis, menurut 
mahasiswi Jurus- 


Media Publica, Kamis (UNY, 


an Tlmu Komuni 
Wlmu Sosial d 
dradimuka Pal 
dari kesenanga rang memba 

"Aku suka membaca dari n 
kecil, Ketika SMP, aku mulai 


kolah Tinggi 
1 Politik Can- 
mbung, tak bi 


lepas 


hh 
enulis 
alnya merupakan cu 


" Autur Annisa 9 

ngisahkan pengalamanny: 

Kini, gadis yang sering ikut lomb: 
pendek itu 

4 kesenangan 

bisu membuat tugas 

kuliah dalam bentuk tulisan dan 


bih 
kurang suka m6 
bi 
nulis di k 
li dulu dengan 
aca kaum muda, ujar 


tek- 


wa merasa 
orang 
tah ber- 


pikir dan menulis, 
Pemilik sem 

kerap mengaji 

ca di 


makan di mal daripada membeli bu 
ku," kata Annisa 
Pilihan mena 


Ihasiswa, M 
kelak bisa 
erupa hasil ka 
1s sekadar "co 
SIYTRD 


PENCINTA ALAM 


Memacu Adrenalin di Sungai Serayu 


nit Pandu Lingku 
| hasiswa Pecinta 
v Jenderal $ 

Purwokerto, Jawa Tengah, akhir Ok- 
tober lalu, menggelar simulasi arung 
jeram ba 
tersebut diikuti 22 

nisasi yang berdiri pada 8 Juni 1979 
itu. 

Unit Pandu Lingkungan 
wa Pecinta Alam (UPI, MPA) 
beranggotakan 388 orang in 

pakan satu-satunya unit kegsi 


Soedirman (Unsoed) y 
uk di bidang pen 
ungan hidup, d 


n UKM UPI, MPA Unsoed mu 
miliki kegiatan gunung hutan (moun: 
taineering), panjat tebing, penelusur- 
Cowumping), arung 

lingkungan. 
im tersebut 


lam simulasi di 
bupaten Banjarnega 


ungai Serayu, K: 
jawa Tengah, 
ng biasa untuk 
kegiatan arung jeram. Sungai ini mu 
miliki tipe k 


Pagi hari, rombongan ber: 
lari sekretariat menggunakan mobil 
peda motor, Perjalanan ditem- 
puh selama sekitar dua jam dari Pur- 
Wokerto menuju base camp peng- 
ai Serayu. 
ungan dari 
Banjarnegara. Se 
mendapat izin dari Federasi 
Arung Jeram Indonesia Daerah Ba 
jarnegara, tim langsung bersiap-siap 
untuk pengarungan, 
imulasi arang jeram kali ini di- 
an dalam dua 


rak sepanjang du 
Munakan dua perahu rafting milik 


berarung jeram di Sungai Seray 


UPI, MPA Unsocd. 
Belajar mendayung 


Sebelum pengarungan, calon ang- 
gota diminta mengingat kembali teori 
rung jeram an praktiknya pada saat 
Pelus, Pur- 
Me- 
an berkenalan 
n benda untuk 
a, seperti riverboals (pe- 


dengan 
keselam 

rahu), 
Cara duduk orang di perahu mc- 
nyamping, Peserta duduk pad 
perahu (kiri dan kanan, 
ian tubuh terikat 


Peserta harus mem: 

lampung Seperti perahu, pelampung 

memiliki berbagai jenis dan ukuran, 
pung terb 

Joam dibungkus bahan ke 

warna terang US Coast 


ram memakai jaket pelampung tipe 
TT karena memiliki d 


im Universitas Jendi 
| Banjarnegara, 


saat berada 
serta 


gang d: 


harus mengingat materi 

teknik dayung dasar, keselam 

diri (self reseu 

apungan, teknik ber 
in juga 

ra calon anggota bersemangat meng- 

ikuti contoh gerakan materi dan i 

diberikan pelatih. 


Keselamatan diri 


Materi paling menarik adalah ke- 
diri sendiri Self rescu), 
Kami mendapat pelajaran tidak boleh 


panik saat terjadi swimmer (terlempar 
ke luar perahu saat berarung jeram). 
Ada juga pelajaran berenang meng: 


ikuti dan berenang di tengah arus, 
Pokoknya banyak ilmu baru kami 


dapat. Hal yang harus kami sadari 
adalah olahraga jenis ini ak lepas dari 
risiko dan bahaya, baik oleh faktor 

pun alam, 


bermain dengan air, 
banyak al, ii 


Aa 
Unsoed, menjadi Pemaga sen 

hu) dan instruktur 
sing perahu. 


rung jeram, terde: 
calon anggota, apalagi 
ami sudah berada di air dan 
ti jeram'jeram — Sungai 


Di antara peserta ada yang sempat 
panik, takut hanyut, dan histeris ke- 
tika masuk jeram mengingat ini per- 
tama kalinya terjun di arung jeram, 
"Berkat arahan dari instruktur un- 
uk tetap konsentrasi pada materi 
yang diajarkan dan tenang, semu: 


n pertamaku meny 
Widiawati, calon 


ultas Pertanian Unsoed, 
gembira. 

"Seru banget. Ini penga 
yang tid 

melewati 

b: 


Simulasi arung jeram 
Iharuskan kami m 
arung jerz 


ang meng- 
erti dasar ber- 
lin kebersa- 


maan para calon angtota usui sudah, 


yaitu 
pat bu 
lan, mulai November sampai Pebruari 
nanti. Pendidi 
pintu masuk kami untuk menjadi 
anggota muda UPL MPA Unsoe 
MOH ALFIAN UBAY 
Mahasiswa Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas 
Jenderal Soedirman, Purwokerto, 
Jawa Tengah 


KOMPA 


hitp//kompaskampus.com PNJ emait kompaskampusGkompas.coid KA VIPL JS 


| kompaskampus 


liputan 


intumkan biodata lengkap dan foto diri, kirim ke email 
(attachment), Disediakan honor bagi tulisan yang dimuat. 


kampus 


bibliotika! 


Di Laut Kita Berkarya 


Kita boleh berbangga karena 
sekitar 18 persen terumbu 
karang dunia, yakni seluas 
74.748 kilometer persegi, 
hidup di dasar laut Nusantara. 
Dengan keanekaragaman 
hayati laut terbesar di dunia, 
yakni sekitar 750 jenis karang 
dan 942 jenis ikan, tak salah 
bila negeri ini dijuluki "negeri 
mega-biodiversitas”. 


penel 
Pusat Penelitian Os 


Ti 


donesia LIPI) tahun 
terumbu karang di In: 
ih dalam kondisi baik 


untuk mx rakan kegi: 
tajuk rviceable, Vol 
Action" atau Consere ion, 


n program Transplantasi karang dilakukan peserta Conservation di Laut Jawa. 
ber 
su 387 Undip sejak 2011 di Ki 


wa Tengah, Bebe 


serta Jish shelter 
kata ket 


imun 
Desa Kemujan, 
er dari pintu utama 


Yustian, 


Keesokan 
tu sedikit bergelomb 
ya tenang, tak me 


marang, d 
1 Timur, ber- 
untuk mes 


stal clean up meru 
giutan pembersihan samp: 
pesisir pantai dari 


ng, padahal 
yurutkan se- 


diisi seminar 
omi pariwisata, konser- 
terumbu karang, Para pe 

li penget 1 mengenai 
mbu karang, Hadir sebagai pem: 
ra dosen oseanogra 

barat, perwakilan 
ter Arief Dara: 


meter, Met 
yangh 
tahun itu dapat dilihat anak: 


"Melalui program i 
terlibat di 


menuju Pulau Tengah untuk kegiatan 
. “Tuhun ini, konstruksi bawah 


ubah tugu dengan polip 
ntuk mem- 


Hari terakhir ada kegiatan sosi 
perti coastal clean up di sekitar Pantai 


di sekitar 
tas pasang pantai 


sampel kepala kel 
taan, warga setempat juga n 
penjelasan seputar konservasi dan pen- 


ada pendudukssctempatt 
selam kompresor, yaitu meny 
gan menggunakan kompresor pe: 
udara ban pat menyebabkan 
ganggu ram hingga 
kelumpuh 


Tantangan ekowisata 


tama Conservation, 
yangkan berapa bany 


adi, dapat diba- 
masyarakat p 


Anugerah la 
tensi negeri ne 
diragukan lagi 

pula bila proyek ekowisata 
Bawah Laut di Karimun Jawa di 
demi membangun potensi ekono 


cukup jauh 
kitar 25 tanpa 
'umum, Sinyal operator telepon ge 
sulit di 
mengggu 

Belum 


uu 
ngga kami harus 
an penangkap sinyal, 

gi pasokan listrik yang hanya 


hidup sekitar enam jam (pukul 
1800-2200). M at sekitar pub 
m banyak yang mengenal kegi 


1g yang 


Wala perkemban, 
Desa Kemujan disebabkan pintu bu 


iri 
cong, tak 


ulahnya bila kita sebagi 
Ik hanya mengekspos ke- 
metode bepergian saja, 
ikut andil dalam kesejah- 
yarakat sekitar. 
ARZIA HALIDA TIVANY 
Mahasiswa Jurusan Jurnalistik, 
Fakultas Ttmu Komunikasi, 
Universitas Padjadjaran, Bandung 


Cara Mudah Menulis Artikel Koran 


'& Pengarang: Abdul Hasim dan Daeng Nurjamal 
“# Penerbit: Alfabeta, 2012 
18 ISBN: 978:602:7328-75-2 


Banyak di antara kita berkeingin 
nulis, tapi karena merasa kurang terampil, 
akhirnya berhenti sumpai batas keinginan 
la 
bisa merupal 
samping ju 
Sering berlatih menulis 
corang tr 


Menyangkan gagasan pci 
bentuk tulisan opini di se 


hanya aspek kritis analitis yang dinilai, melainkan ju 
judul, topik, diksi, gaya tulisan, nada tulisan, dan panjang tulisan 
menjadi kriteria redaktur dalam menyeleksi tulisan, Satu hal 
pasti, penggunaan bahasa yang enak dib: 
hami adalah kunci tulisan bisa dimuat di koran, Aktualit 
perlu diperhatikan mengingat setiap koran mem 
teristik artikel yang berbeda. (AFN/LITBANG KOMPAS) 


dan mudah dipa- 
topik 


Berburu Honor dengan Artikel 


“@ Penerbit: Elex Media Komputindo, 2012 
“# ISBN: 978:602-00-3302:0 


tembus ke surat kabar? Bags 
mendapatkan ide untuk mer 
tanyaan tersebut kera 
dalam berbagui semin 
penulis berbagi pengal 
rikan ki 


HONOR 


terutama para mahasiswa, 
pat mengembangkan kemampuan me- 2 
nulis sembari mendapatkan keuntungan “5 
sial dari hobi terseh — 
Menurut Supadiyanto, k 
nulis tidak bany Sebugii seni, 


menulis da | baik secara 
dalah belajar 


nperluas 


didak maupun belajar 


perlu 
m, tulis artikel d 
buat judul 
lksian setiap med 
unyan bosa 

n 
(RES/LITBANG KOMPAS) 


an dead yang 
dan cobalah 
untuk terus 


kirimkan ke berbagai medi 
mengirim walaupun tu 


Referensi Ini dapat dibaca i Pusat Informasi Kompas, Jalan Polrnerah 
Selatan 26, Jakarta, 021-5347710, e-mail: pik(dkompas.coid, Silakan Ki 
htto//bik.kompas.co.id, Buka: Senin-Sabtu, 


INFO | BELANJA 


Solusi Belanja 
di Kala Malas Bergerak 


Kemacetan yang kian parah cenderung memicu level stres, 
terutama bagi Anda yang tinggal di kota besar. Untungnya, ada 
mobile internet yang bisa memudahkan keseharian. Berbagai 

hal bisa dilakukan secara daring (online), salah satunya dalam 
berbelanja. Anda pun tak perlu menghabiskan waktu lebih banyak. 


sudah menjadi 
yurakat 
lapat menikmati konsep belang: 
berbelanja berbasis pertemanan seperti 
yang ditawarkan pemilik toko-toko online di 
Facebook, BlackBe hingga forum-forum 


Konsep mal 
Seiring deng 


beberapa tahun terakhir 
e-commerce dengan 
konsep yang lebih matang, Bahkan, ada juga yang 
tidak anggung” tampil sebagai “mal 
" (online mal). 

“mal daring” pertama kali 
Blibticom yang ingin m 
he tingkat baru. Pen 
daring diharapkan 
konsumen p 
dengan mempe 
tampilan), seleksi 
ditawarkan), dan pe 


maildan caltoent 


seperti 
yaitu 


opor 
membantu 
n pola 
roadshow di 
onesia. Pada penghujung tahun 
akan roudshow, 
Anggrek pada 5-1 


in kepada pelanggan, 


Aman 
Bliblicom berusaha 
masyarakat untuk men 


berbaga 

adaptasi 2012, Biblicom ken 

yamanan salah satunya di Mal Tam: 

November 2012 

Untuk roadshow kali ini, Blibli Open House 

un produk seperti Samsung 

msung Surface 20, NIKE 

Ada pula treatment khusus bila 

membeli tiket konser bepitand Korea 2PM di 
ticket bor 

Dengan mengusung konsep Open How 


membantu 


hu 


Selain melalui internet, Biiblicom dapat 
diakses deni memakai tablet via mobile 
8 November 2012. Dem 


mendapatkan ke 

berikut ini sejumbal 
Pertama, luangka 
jadi member agar menda 

ran menarik. Berbelanja di liblicon 

semakin seru dan menyenangkan deni 

weekly deals yang menghadirkan per 

berbeda setiap minggun, 


Hiburan seru dari Malig & D'Essent 

dan Flash Mob Dancers juga 
disispkan. Tak terlewatkan pula, Bliblicom 
enarik sampai Rp 200000 
a daring 
nfoat penuh 


Greenecoustic, 
te 


lupa untuk memberikan 
ngiriman yang tepat 


informasip 
Ketiga, 
ang dit 


ngunjung. 
di lokasi roadshow Te 
berbeka IIKLAN//GPWI 


Aan @ SeraperOne & Kaskus 


» 
2 
A 
Pal 
z 
4 
" 


OPEN HOUSE 
Atrium ips Aan sang grak 
5-11 November 2012 


(@ Seamsung ATIV smart ec 

@ Samsung GALAXY Note II 

@ Extra discount up to Rp 200 ribu 
uuntax produk lamnnya 


W @bliblidotcom IRJ blibli.com 


"syarat dan ketentuan berlaku 


36 


KOMPAS, SELASA, 6 NOVEMBER 2012 


Tanpa Diskriminasi dalam Foto 


TIPS & CATATAN 


buah situs, yaitu www.puisi-esai.com, 


yaitu foto scor 
cayaan di Sumatera 
kosong di kolom agam: 
kolom agama di KTP-ny 
Menarik pula menyaksi 
kisah para remaja "penganut 
Esai foto karya C 

" kelompok pu 
foto ini, kita mungkin lanysung bertanya: benarkah mere 
yang dituduhkan? Apakah sah kita menangk: eka 


punk di Jakarta bebe 
punk pun banyak y 
sampai jenjang 


pa waktu lalu membukti 
ing gelar kesarjai 


pemikiran: di tengah ber 
a, sesungguhnya 


P 
Indone 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


FOTO PILIHAN 
Tema: NUSANTARA 


THE LAST PARADISE ON EARTIT IS IN NUSANTARA 
TIKI BOEDIONO 


KIASANAH NUSANTARA — HADI RAHMAD WIBOWO 


& 
1 
da 


NUSANTARA DALAM EMBUN — AGUS NONOT SUPRIYANTO 


BROMO - BATOK - SEMERU — SUTADI DR 


MELEMPAR JALA DI RAWAPENING SEMARANG — 
DUDUH SADARACHMAT 


Tema untuk edisi 13 November: 
KEBERAGAMAN/PLURALISME 


Kirimkan foto Anda dengan sisi panjang 1.500 piksel, disimpan dalam 
format JPG skala 6 ke alamat kfickompas.com (tanpa www), Pemilihan 
foto-foto terbaik dilakukan setiap hari Sabtu pukul 2.00. Semua foto 
pilihan akan dlembakan lagi setiap tiga bulan untuk memperebutkan 
tiket berburu foto ke Indonesia bagian timur. 


PETIODE LAMIK TOBET 
: 19 KESEMBET 2012 


penGan memainkan 


YUd5a OFIVE CHILLENGE 


LINTAS UDARA 
Tiga Kategori Destinasi Layak 
Jelajah 


hal 42 


BERANDA PENDIDIKAN 
hal 41 


M FITUR KLASIKA | Wisata 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 


Telisik “High Season” 


SEMAKIN meningkatnya animo masyarakat 
melancong ke berbagai tempat di Indonesia 
tak hanya menghidupkan industri pariwisata, 
tetapi juga menlupkan angin segar bagi industri 


ekonomi kreatif. Pasalnya, setiap. kunjungan 
itu memiliki etek domino terhadap industri 
transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga 


kerajinan masyarakat setempat, 

Besarnya etek domino itu pulalah beberapa 
negara cukup percaya diri, meski tak berlimpah 
sumber daya alam, tetap hidup makmur karena 
mengandalkan sektor parwisatanya, Salah 
satu momen yang ditunggu adalah akhir tahun, 
yang menjadi ajang untuk menggenjot Industri 
parwisata dengan lebih giat. Pasalnya, seluruh 
masyarakat dunia punya kebiasaan bepergian 
ke berbagai tempat demi merayakan pergantian 
tahun dengan spesial 

Tidaklah mengherankan Jika akhir tahun 
jumlah kunjungan di berbagai“ destinasi 
meningkat. Karena permintaan demikian tinggi, 
segala hal yang terkait dengan industri pariwisata 
pun ikut mengalami kenaikan harga. Kendati 
demikian, bukan berarti liburan tak lagi nikmat 

Soal biaya bisa disiasati dengan beragam hal 
Salah satunya adalah memesan tiket sejak jauh: 
jauh hari karena semakin mendekati hari harga 
tiket biasanya akan semakin naik. Kalaupun baru 
merencanakan sekarang, masih ada trik lainnya 
yaitu dengan jeli memilih hari keberangkatan dan 
kepulangan. 


Hindari akhir pekan atau awal pekan. Harga 
yang ditawarkan pada hari Jumat hingga Senin 
pagi umumnya relatif tinggi dibandingkan 
pada hari Selasa hingga Kamis. Akan tetapi 
faktor waktu pun berpengaruh. Semakin tidak 
“populer” jam keberangkatannya, semakin sedikit 
peminatnya, semakin rendah pula harga yang 
ditawarkan. Membandingkan harga untuk waktu 
yang sama dari beberapa maskpai penerbangan 
sekaligus menjadi satu cara yang mau tak mau 
harus dilakukan demi mendapat harga pas di 
kantong, 

Harga akomodasi di akhir tahun juga umumnya 
meningkat. Akan lebih baik reservasi dilakukan 
dari hari ini demi mendapatkan penginapan yang 
diinginkan. Perlu dipertimbangkan jika memilih 
penginapan yang jauh dari pusat kota dan tempat 
wisata demi mengirit budget. Pasalnya, lokasi 
penginapan yang jauh dari berbagai tempat 
berarti akan menambah biaya transportasi 
lokal yang bisa jadi sama besarnya dengan 
mengeluarkan biaya besar untuk penginapan di 
tempat strategis. Menginap di tempat strategis 
pun memberi keuntungan lebih dari segi 
kenyamanan dan kemudahan untuk menjangkau 
berbagai tempat sehingga tak rugi waktu, tenaga, 
dan uang terlalu banyak. 

Bagaimana dengan Anda, persiapan apa yang 
sudah dilakukan? Selamat berselancar mencari 
informasi dan selamat berlibur! LADT) 


KOMPAS KL 


, 8 November 


— — 


ag ngan 
—.. - 


GLAMOUR AUTOBOUTIOUE 
R.Rovor Evoguo 3 OR & 5 OR 
androver Defender 2.21 Pum 
AI Type & AI Colour. 
“Garansi ATPM 3 Tahun 
48187733 782 /021- 221879 


Hummer H3 41 siverehrome 
patktanduk KM7IDe.snat, Itu 
MatahatiMb 2525102/45858711 


Humvmer H2 62 "2009 Biak On 
Red Come pack Kim low Istmw: 
Seperti baru, 02133309533 


Hummer H3 'I1 Black Chrome 
Patkaga Kmlrb. Bubar 3TV/ 
DVD S.Roof , .Soat Seooti 
Batu Langsung Nama “Selamat 
Motor-805” Ph 021-20450837” 


Jaguar 20 5 type'2004 ser in 
bege, Inci, tp, sroohoater 
seat. Betawi motor 158152015 


BENGKEL - SERVICE 


(AC mb bermsih? Solusinya di 
“Satria Mt Ac MbI service 4 959 
baru Jl Or Susilo 1/13-19 Grogol 
Jakbar ph.5660785 - 5601621 


1 MOBIL DICARI 


(AL 01 apapun jenis mbl anda 
akan bayar cash dp bargu tinggi 
021-70265262/081385190555 


AAL 10 Bayar Cash MbI Anda! 
Aman & Cepat B-uo/Eropa/Jog 
021-70617199/08128107799 


AI, 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn barga tinggi Andei 
69029818/0616-901-487 


AALJLO Apapun Jos Mblnya Kami 
ar Cash: AW Car Pi Indah 
Jaksel: 70813895-06121007591 


LAKESIDE AUTO 
'Automoti berani bei mblsegaa | Evogus 5 Dblsckbwhite Ready 
meekkthn dgntrg pantas/tinngi | Put 664 98378 / 9980 6868 
Ssuaikond P15c0t081219688990. 

"NOV CERIA @ CHOSEN CARS 


Beli Mob! Bekas dengan Harga 
Sangat. Pantas. Yessuri Mator 
PN 93095188, 92992700 (SMS) 


Bel Sp Jns MBI Ha Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asi/dupikat Wahyu 
70268933/06128907676 TGR 


ima semua merkMbI cash/over 
kredit Mub:08172966021-08121 
B211710-3950392 ima SMS) 


1 moBIL DUAL 
Puraan 


'AUTOHAUSE IMPORTS 
Now Boratr Siar Black: 

Cayanne V6 ATPM Black “11 
careta 5 km2tbisopoti, baru 
Pit 66602313/Sntr 29050877 


'AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White.Red 
Pit 68602513/ ntr 20150677 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evoguo SD TVA/TV3 WhtoRED 
Put 64601313/Snter 29950677 


(AYUN JAYA MOTOR. 
Rover” Evogue "12 Omamic 
ltwury Putih 5Dor3TVSCamera ) 
3500kan, Kondisi Terawat. 

Ayun Jaya Motor021-65834555 


“New Boxster & 91 Carrera S- 
“Cayman R3 POK33ONp white 
2 Pit 66691555 “90007337 


Porcshe Ponamea 485, 2010 
ATPM Hitam 202 Kim Srbfu 
pt ars /4 2011 TT/K 1210709, 
087878.355255, 080970211 


Porsche Cayome 4.85 2009 
black, ondlacklm20rb 4210769 
0811970211 -087870.985.285 


Dorsede Cayman 29 p4KA2 bru, 
(wong park, teer mui funet, 
Esoat, Hub 0813 1601 2889: 


Range Rover Erogue 4D & 20 
Black, Rod, Wit, Full Option, 
Rendy Stok !! Selamet Motor» 
605” 021 -29150837 


40 SANNY AUTO GALLERY 
'Humumor H3 2009 Biak Kmr 

3TV Induk Don Bkg Stok Sein 

“ka 021-19853188/517 6525678 

#ogve2020R spot seat1 TV, |, 

Puti Int meb 2012, KM Seb, bim YEAR 

nama, Terima Jual / Bei Mobil 

Bekas, Cal :3521359 


(Evogue 20 5Door / 3Door““”" 

Dyrwn kue Pae/Pur Bak Door 
31V//5 Camera " 

(eror Ruta BOS 02165837777 


Freelondor 2, TD4 112011 abu 
Z2 turbo diesel, km Sb,isimw, 
Team Auto 0813 1401 8488 805 


mrloperkoran @ 


CHOSEN AUTOCARS 
BABI CoupeiVL-bekas,IMBBN 
White on Black.Km100, Por 
528112 bin ,abu2MGLATPM 
Twinturbo, Kim2R0.MbI Istmws 
K.Gading 2938 5955 / 70078196 


X1 2011 pakai 2012 hitam rs 
tes sisa 26X cicilan DP bs 170 
Imbibs bw pl 9 082122204868 


Pamen aa 

“ hdaat ha bemot' | yamg Bros or 

100 20205 ena | Kikan Meta AN daki 
Sana os 

! rian 

IM TW2009 18 TESI Hitam | 4325105, 49) 

MO maan Ta | AO an 

en Men eatrs”| xp Song. Ui 

A6 2A 04 Burgen Red Bagus sk! 


KA But Up 20nit PeVSI 
Kidt Met Garansi BMW $Th Sot 
Br M9 Ho:33867156 


X8 X Drive 20 Diesel AT 2012 
Puth Kim1000, 995 spt br.VRI7 
TVok WILEI seatPanoramic, 
Keyless.Rootrack,Xenon full rs 
TT/KEd perempatan radio Dalam 
(PNS) 059 Ph 221118 

X6 30 10 Blak 2TV Kn20tb 
Bagus kali “Selomot Motoce 
805” ph 021-29150037 


XS 35 "12 Black ATPM K300 


Antik Hr SSC TT/K » 4210709 
0611910211-08,878,55.255 


(Ab 5 Line 20 Turbo 011 Silver 
Kmi0ib VI9 Grs201A" 4210789, 
0611910211-08,7878.55,255 


(05 20 AT 09 silver met VR 18, 
Xeon, seingionJkI.Eseatsst 


at mr perempatan Radio 
Dim (NIS) No'59 Ph 7201118: 


320 Ungu MTS Lita Eat Jkt 


Km.8Rb, Velg Racing "" Garage | (gngsung Nama Fatrmawa 

Maorspat #1 08211101010 | po ahggagg Pemonti Gl 

3201 Ls "08/”09, 3201 Lci Exc10 | x5 ya 2010 Witam2TV,krey,Sun 

Beban (en Ga Mag 
Pa mati 


503 Hijau ABRI 3.0 KmSORb 
Exect S'Root Pelat Don Bikg 


Peorasa Ham Moda Sensor | Memory 289) 065718859537. 


Parkir CD S'System Masih Sat 
Bagus 256J1 081932921976, 


32511,Black on Belgo, tani, 
Sroot£ Sea.Hikardon.d90 JT, 
spt. RAY 0819.3231-1212 


520 Ncs Tn 2004 Orisinil Hita 
Tg Sangat Terawat 216 K/TT 
086674700 / 91513995 WTC 


520139 Hitam, 2004, Km.27Rb 
Stwc Rcord, Mulus Trwt, Garago 
Motorspert “ 082.111.08.1010 


520108 hitam km 40rbasil antik 
Nopol ABGogia)ot bar ful Ori 


IP cevrorer 


II New Aveo,Ortando,Colorado, 
New Captiva FPenowaran kh 
menarik Nov @ Andalan Group 
3801870,7290889/4533201 


Captiva Bonus DVD. Monitor 
camera mundur Jok KILKF Citar 
Donssrt Jin.Sun Motr JLPan 


Egi 22RL3 Mobilan ca | ang Na Ktm Jeruk 532 
523r05 Ak SiverLnt Mn Bas | Cant” Btrertokrdo, 
Sunan kaget heh | Otagateus meat hay di 
Toer. Sun kalimalang oh2618515 
5581 Grantursm, 201 Hitam 

Htm Tt Op oa rm | MACAU 


mtr 6527768/082179996339. 


AUTOHAUSE IMPORTS 
X6 Fatolit Black 
610 M Packagcd White 
Pluit 66602313/Sntor 29150877 


.CHRYSLER PONDOK INDAH 
Grand Oerokoe 3.6 LID” 
Rendy Stock Black & Whito 
Lumury Comfort Oulet Ride 
PRTPM 3 years waranty” 
Jeep Authorized Dealoe 
021-7223111 / 06561017979 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
New Wrangler 3.6 Pentastar'12 
Sahara & Rubicon 
More Powerful 235 HP1O1L2S5 

6 Fusi Consumption 
3NGars ATPM Wartanty! 
021-7225111/ 06128368553 


.CHRYSLER PONDOK INDAH 
New Wtanglo 3.6 Pentastar'12 
Spart: X,ReoegadeB Platinum 
, (More Poworluli 285 HPGALOss 

Fuel Consumption 
3Ycors ATPM Warranty 
0217223111 08170983379 


GLAMOUR AVTOBOUTIAUE 
Jeep Wrangler 3.0L Pintastar 
201 Rencgada | 05/T 
DR Patinum: 72031 
2DR Rubicon : B301T 
ransi ATPM 3 Tahun 
0858 8162 1960/021- 7215750 


Jeep Wrangler 3 Spor'09 sh, 
Montok iahm JonIul Orstiw 
MatahariMb 25916730,1525102 


Jeon, Sport ap "2010 
Putih Km20tb Pajak po Ful ori 
Seperti baru 02133509923 


Jeen Wrangler Sport Unlimited 
328 Ctont)A/T ON/OL2 we Coklat 
muda km rb, VRI7, To do din, 
Fsteo Kors Perempatan Radio 
Dalam CPNIS)NO 59 Ph/221118 


Coupe Tburon 2 Pintu 27 A'07 
Sr SunrgoLJKI Ket kamiorb 
285 KTT 06171104775 cibubur 


ps 


Dump Truck FVZ 6x4 PVM 612, 
Wrangler Unlimited Sport 38 | FRR AK.FTR tx2 bor/bartruck 
IMT “Bensin 2010. Kuning | Eif0/Aban.Mrobus 16/12 s0at 
PintukKM 13rb Hub: Best. Car | .O-Max sngin/doubie cabin Disc 
PMK blk 5/55 Phs65840561/70 | /bunga' morik Mubs9T-Rahardia 


kalao 626637591156 
oamarsu Ef mei bus 2702 rate 
AN Wow Sion - Teles - Xenia, 


JA dting termoking,rdio c47 

1005 boru das Hrg Miring boa | mp3sensor cmera,running text 

SIA Telp. 6901088, 8296056” | tvcck wpriwisataantr kryan 
suttlebusc/iangs ”300rban/he 

(II New Xenia Ang Mula 3.itn | unit tots/9503537797339277 

ratwmax MB Angs Mulai Zian" 

Lusio Angs, Mulai 2 Jtean 


BII Mikrobus Ready Stock» 
Pancoran.....1941303:7900151 | “DP & Diskon Super Menari 
Dewi Sartika, 0095355 


Kualitas Karoseri No, 1 
Fatmawati 2506833 | pasar Minggu 7985333-7075333 
Bekasi..... 80191) -88215225 | Kelapa Gading......531921-22 
Radio Dalam, 7201002 | Bokasi..o....iii062003683 
Tanjung Priok 1403900 


Panther 2.5 PW'2009/2010/2031 
Wow Menia 13000 Th 2009, | Panah Tahanan apa 
watna Abu-abu Mat, Manual, | Gagah ANN ana RaYAR 


Hub: 0815-8157683/ 6192381 bawa batas 
roro 

Everest mt Diesel A/T 2011 w 
abu. mb, km 19b, VRIB, 


TVS.Cm.kitRoollot, “stop, F. 
Os JAlaydrus 15 ph 6315911 


ono 
Aceord VTIL 08 Silver,Tgnl, Full 


Orisini,Servce Record AutoMax 
Galery 4585:7731-18816219. 


Alifew Bro,Jazzfreed ReStock 
Kuat 5/4 5 Thn Do kecil Bunga 
murah Terima T/T hanya di Han 
da Pormata Hijau Showroom 
bong kos 1900 ph5332566 


Broffreed,Jar2evitAccod, 
Chic Odysey.Rddotk akst mn. 
tieoih wrn. Honda ist 6677236 


(Cv Bio Accord City Freed Jat2 
TR stodeKodt OM/Cenzit Viool 
Monda jatinegara.021-15919690 


Freed City CRV Give Ja, Brio, 
Dp Kecil batu bokas brgaransi 
Ppikasi Online siRajaKtodit 


Freed pSD 2010 A/TSiver, 
Vkoolgn 1 (ps Bomikd187 
Itenego) Hub 07090728 


Jaz RS AT2010putih 18331 C/K 
TAPMDIt bw mbi1OOLans kitBdy 
IKI Pj P0 230013968-3313179 


New Jazz Do, 3Titangs 33K 
Freed Op3/1Yangs 39, bisa 
11. 20199696/ 087781117970 


aa 


AN Neve Ri Picanto: Sportage: 
Pregio : Tayolor Ambulance: 
Modah sg GPS Hub 790.2053 


Di mazon 


(OKI KGTYAO Putin KM Gb. 1005 
Spt Baru Koylss. BOSETT/K 
Trond Mb,15810135-25017230 


(OK 9 Motie2010 hitam, km rb 
Jok KI Sunroot, camera, Ton |, 
mms ist, Ab Car ph 70016866 


(OKI A/T GT2010 Grey, pajak 
bulan A.H: 0216 pat, Hub 
087777785255 1 021-1611258 


(619 Tn 2009, Putin, Body Mosin 
Mulus: Terawat." Hub Aldo 
081215003993, 


(ORG 112011 AT Pik Bin 5 Tan! 
Brubak | hS7Sit, Hub. 
08152891932260928832 


Bro,Jaz Fred. LIVICRV RAY 
“pl BaD5/Ang2itn/1OP32N 
"ondafristaMangga2”6129999 
(nie L8AT2007 Silver Sangat 
Mulus dan Terawat / Jok Kuit. 
"Hubungi 061281610182 


(RV ZA 2008 W Gold Spt Baru 
Mulus Jl. Agung Karya 2 Blok 


D/A2 Sunter 08161908570 
CRV 24 AT "2010 Juni Hitam | RX 82011 White on Stack AT 
Met Tgnel dari Baru KM.26Rb | Km low Ful otian Sunroot, Full 
Ncgo Hub:90500683 otisinil,Spetbr.02133380533 


AUTOKAUSE IMPORTS 
CLS 350 White on Red Designo 
he most KoptCLs with rar ent 
"SS SLK 200 AMG Black 
SLK250 AMG Silver 
260 AMG Whto.Croy 
Pluit 66602313/Snter 29150677 


€ 200 th 2010 CG1 Gossieit 
anvto-L/lI sk/285-I-JLJam 
bu 34 Monteng061365511507” 


€ 20 (Elegance) Matie2001 
Hitam ficelnt Condition Hub. 
Mp.081902799-021.68777299 


€ 250 AMG Sepv10 Paladium 
Silyer sngt terawat. asuransi 
St nego 
08170007234/082122520066 


(240 Elegance, HitamTh "2003 
Surwoot, Jok Kit, Antik “Garago 
Motorsport" 612-8100-9300 


CA8OK th 2003,htm metalisiap 
pekakoik mol 201349 201 
megojaksl.cal 081380301105 


(200 CGI Ava Ti 2012 Puth 
Langsung Nama Hubungi 
021272790185, 062112205967 


(260 CGI pew Coceli) Hitam 
2011/2012 km 1Orass alrsk 
9g msh so be Hors DpA3Ot ag 
1Bitan Beyancar:005312077232 


(CHOSEN AUTOCARS 
New SL35O Am pack opUbIk 
Magevisonhandito aceskoyles 
AimmaticmagicSkyecuum door 
(05350/63 am primpek/sIk250 
WK Gading 2938 8555/753522259 


CHOSEN AUTOCARS 
5350 L CGI Boeficieney Facelift 
Th201), Bekas,Bim BBM tam, 
KmBeb,Pnrmc.c.Bo.Krey.V 207 
bodyhitvtumpor Amg,mbi spt br 
KGating 2938:55557 90197220 


(6L5350 Black on BlackTh 2005 
1Km 371b, S.Roof, POD, TV, Ist 
Pakubuworo 7251893,72750162 


E200, rubah sperti 
280 Terima Jua/ Boi MI Bts, 
Roy Jaya Motor Call: 3521356 


E240 | Avontgarde — Dowbel 
Sumoof 2001 Hitam BuitUp BU 
MubiDodet 001275240121 


240 NE Trot 2002 Silver, Ist 
mena, $Rocord 22011 » JKS 
25912827 “005695211111 


6500 AvantkitamIn 2010 ... 
Paneramic Kordyn.Kom3200 Ist 
(ll. (021725:2333/725.1093 


MATAHARI MOBIL 

€ 280 AratIgO sivceobladk 

ML 32002 9reeneltseatesn 

$-280'01 sivorint groyfacelit 

2004 OA blade int bergo saat 
021215816720, 15858711 ”" 


OTOMOTIF 


ML320 A/2000 Svr S'Roof € | Pajero &0,Hitam Tahun 2008” 
Seat 100 FOrs Supar Antik | “Terima Jual Bali Mobil Bekas 
KmSORDAS!1225J1 08161952583 | "Roy Jaya Motor Cal:3521358 


(New E250 avg 100587201251 
KM20.00)ReNGWR5OO O1tty pk 
08,p1n0klos750:083850251999 


en E260 a1g,SRwL Kh, Kmdkt 
“STNK 1 pk03:200)tenow, E230 
G90408:100:70120009-6620335 


Palero 0 xd/ltm 'ORAKM Low, 
Jek kulit rock ford ufo baris 
8 Motor" 3008232 3408726 


Pajero Exceer2009 (30) CBU 
Bensin, Ht skservtecotd 
TT/AKTtond M0,48047230-3035: 


Pajero Sport 25 I/O Cxceed 
112, Sing, kan 281 no ol Bel, 
Yuliot, Betawi mtr 158152015 


1Titon Turbo Double Cabin "10 
Baru Ex-Display / Ban Of Road, 
FUI Garansi Hub0612 033 0893: 


Hussan 


AN New GivinaMMorehEialia 

DP mulai 20itiYangs-26tr/bng 
Plus Hadiah sg, Lucky Draw 

Nissan pulo Gadung 16831318 


NI New, Mareh TDP 2Aan, 
Evalia 3eitan, Juko A7 tan Hub 
0815:8029723/92930578 


CDASCU Up PFEIOR 62 Wing 
Box 08 Form A JLPeta BarayB 
(Prtn Rw.Bokor)021-02736956 


(lrand 07 HW Star Hitam Met 
Km 301b mulus antik sepeti 
batu. Mp20813.19001377 


Elgand 25 Autedil White 
Kmirb Seperti Baru “Selamet 
Motor-809” Ph 021-20150037 


(grand 25 Xtronk 2011 m7 
sov.recIV2s Akameraf orsinil 
best Cond 0853 19068617” 


Juke RX CVT keyless 2012 Red 


8201 96 Napan Leather € Go, 
NecumSR Jok: Kitkm40rbKhs 
Pengemar 1751.2003850281999 


15390106 Alir, Hitam KI 178 
TV, ATPM, Kong Mulus Terawat 
JB Motor” 3001232 / 3008786 


SANNY AUTO GALLERY, 
ERBAAMG White On Red F.Opt 
Keyloss Cool Meat Seat TV Cam 
IKod O21-15853188/5t7 6525678 


“SUK 200 K 12010 Hitam Kim 7tb 
Pajok panjang Nop » CIBO "01 
Pajak ig Km low. 02133389533: 


olourMobil  Simpanan,servis 
Sut 250 AMG Paiadum Sinar | "Cord 25it Ngv6281085782731 
250 ANG Cowpe Biak SIN | ar Gx cabin GW A/T desi 


Velg 19 Ready Stok ! Selam et 
MotoreBOS Ph 02129150637. 


HP mrsussai 


AMI New 25 Pajero Sport angan 
Titan. Outlando Sport. Mirage. 
0613 8611 6804/021 99095709. 


AA newPajero,Outander,Mirage 
Rstokcall spasial givediscount 
061395951363 -081291140201 


2011 hitam, Tani Jok kulit, Tuli 
ar, stw, Abba Car ph 20016208 


Tkana Thn 2009 (Model Baru), 
Hitam, Pajak 1 thn, KMRondah 
Muh :083 688 68007 


Alinew?25PajeroSpertOutiander | TeanalewXV2-5p6208root htm 
MMiageR stokehdh mevtah Linda | tp kengorb asi 35it K/TT Wtc 
os1219n9152/021704s8620 | M2 08174881775 / 1098711 


SUKABUMI 
0266-222258 021-79182977 
0266-222280 021-79182978 


JAKARTA 
021-8800181/91 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 6 November 2012 


CATATAN 17 CEO FORTUNE INDONESIA 100: MENUJU INDONESIA YANG LEBIH BAIK 


Ekonomi Makro dan Kebijakan Perbankan 


Oleh: H Rostian Syamsudin 


DALAM duattiga tahun terakhir pascakrisis global 
tahun 2008, ekonomi dunia diselimuti ketidak 


ROSTIAN SYAMSUDIN  pastian. Sejak itu, kebijakan ekonomi negara-negara 


adalah President 
Director PT Bank 
Pan Indonesia Tbk 


(PaninBank). Dalam market- term 
daftar Majalah Fortune 


Indonesia 100, 


PaninBank menempati Kondisi ini menyebabkan 
peringkat ke-39 dengan tin 


pendapatan selama 
2011 mencapai Rp. 
triliun atau tumbuh 


persen dibanding tahun pendek 


maju diwamai kebijakan moneter yang longgar 

monetary policy) melalui suku Bunga rendah 

Gan suntikan uang ke perekonomian. Kebijakan 

ini menyebabkan likuiditas mengalir ke cmergin 

In dinilai memliki 

ndamental ekonomi makro yang solid, suku bunga 

yang relatif lebih tinggi, dan diaya tarik investasi yang 
besar, 


ndonesia kebanjiran 
s (capital infow) terutama sejak 2010. 
Kebijakan BI Rate yang menyesuaikan tren global 
12 dengan turun 300 basis poin Sejak level 9,5 persen 
27 (Norember 2009) menjadi 6,5 persen (Agustus 

2010) mendorong penurunan suku bunga jangka 
hasil pasar obligasi, Kebijakan 


instrumen keuangan yang masih menguntungkan 
Gi sisi lain, mengakibatkan pertumbuhan kredit 
perbankan melambat menjadi hanya 10 persen, 
Kredit PaninBank sendiri hingga akhir 2009 hanya 
naik 13 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi 
nasional turun menjadi 4,5 persen, 

Kondisi ekonomi. membaik In. dengan 
peningkatan belanja dan defisit APBN dari Rp 4,12 
triliun (0,1 persen terhadap PDB) di 2008 menjadi Rp 
886 triliun (1,6 persen) di 2009 dan Rp 46,9 triliun 
(0,7 persen) di 2010. Sejak 2012, pertumbuhan 
kredit perbankan naik menjadi 24 persen dan 
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi 19 
persen, Rata-rata kredit PaninBank ta! 
35 persen dan DPK naik 33 persen, satya 

turunan suku bunga kredif, sementara suku bunga 
“deposito cenderung lebih cepat merespons BI Rate, 
'memberi peluang kenaikan marjin bank, termasuk 


Sam, memicu kenaikan harga komoditas dan inflasi MAAN TERBESAR DI 
dunia, terutama menjelang dan sepanjang 2011. - Lal 


Inflasi yang memicu kenaikan BI Rate menjadi 6,75 'ORTU N E 
persen serta ketatnya persaingan penghimpunan Bi 


“dana mendorong kenaikan cast offbund. 

Tekanan terhadap marjin bank terus berlanjut, 
terutama h Bank Indonesia mendorong 
suku bunga kredit untuk terus turun, Kondisi ini 
menjadi tantangan bagi bank untuk meningkatkan 
fungsi intermediasi dengan tetap mengelola 
kualitas kredit. Penurunan Bi Rate dil akhir 2011 
yang menjadi 5,75 persen mendorong suku bunga 
(pasar uang dan imbal hasil obligasi terus turun. Ke 
depan, perbankan masih harus menanti perubahan 
kebijakan moneter maupun fiskal nasional dalam MENAWAN 
merespons melemahnya rupiah akibat detis 


Pengambilan keputusan di PaninBank: selalu 


lalu ini bertujuan mempercepat peningkatan fungsi. PaninBank. Pada 2010, Net Interest Margin (NIM) arkan data, termasuk data makro ekonomi. 
intermediasi bank yang sempat terhambat akibat kami menembus di atas 5 persen. karena itu, kami senantiasa memantau 
ak krisis global 2008. Sementaraitu, kebijakan moneteryangekspansit, perkembangan ekonomi global dan regional guna 
Namun, kekhawatiran berlanjutnya dampak krisis. terutama di Amerika Serikat, dan kebijakan nila menentukan langkahlangkah antisipatif” da 
dan rendahnya daya serap sektorriil disatu sisi, dan tukar dollar AS yang lemah demi menstimulasi preventif sehingga bisnis kami tetap on-hotrack 
alternatif penempatan ekses likuiditas di beberapa #kspor dan pertumbuhan ekonomi negeri Paman 
ME 


OTOMOTIF MAAAOpPPANn EN PET 


MOBIL DIJUAL Alphard $ 09 Htm 18Spkr 3Cam | Land Cruiser VX200 Hitam 2009 MATAHARI MOBIL SIMPRUG CBU CENTER SANNY AUTO GALLERY 
Wohat 30.07 Him FaptnPBD | Scam oo box incum seat | Alphard 2/ te 10 white, y | Lotus CBU & Al Topta CRU- | Wow Bete Pangranic F1 Steor 
Mohar A900Ab022123200533 | MMI nego: 0083 d01c0024 | Le Canon A7 ATOS Dad, an Capt Barutama Wte Re folow 

Pvssan LC anus 0105 Dad Nviow dit keluar Tam Nu 02121853168/5U 6525678 


As GATO8SMT Stone Tol Pk | Uagerutser Praso meuraAr 10 | Hari Als On grey, 0D 2Cam | Surat Surat Terjamin Sevice 
| MOBIL DISEWAKAN 


Kong Ml Tove Tn RA Te Gisel di Sat at 
Ko 5 so sa | 2 gp | na Maa | ab Gas Born Saath 
Bek ente kenen MN TK | Ganga Op A22 Jkt oa Dan Bi, Soo 


Taruna Mbi h.25811177-6735 atis/FOrs Perempatan Radio | New Alphard $ Full Option 
4 AUTOHAUSE IMPORTS Im (PNIS) N059Ph 7211118 | TVeCamcce 2012, Hitam Hub pn | Velifre(V)'09 Putih KMBrbSpt | A4» 43 Aja GW, 

X Tai esember09 km 40 1b | 24270 fact Wis TANGASORRLA2INI | Gaara | Cam In Jaan, Mr 

Iitam, kondisi, mulus berminat | pi 66601215/Sntr 2 LC.MKR Dsl, Merah Met 2977 TRESNO, 

hb 06187172567 0016806320 Km.d0 Rb Nopil Langka, E.Soat, | New Hare V6/30/ Velife 2012 Z New OTR75St 


no£.Seat 
S Me10 AbaMet ILIR | Jok Kit, Ternate Grane | ROKOK Mcw Goo RS ck | Sana Beat Ba Nah 
354385/5801261/66 


Sai | (BA ta UE | mas ma Lang 


P1122351-41062215:6839971 


X Trali ST Matic CUT2009 Tan | 
abu? tua met. km 30rb, Ist Bl 
PMI biok 'n0 15 ph 65061570 


Motorsport 1 0812-8700-9502 | 06 sat mis 2Sit:033 


Lam as uk Mma ri Velfve X 24, Wotabe, (Kursi 
Aan, won, Raah, Cortuner, | 1601260 Wana AN KAA Md anta pt mai 
BN Mu 02127203708 -S61A7781. | 009022222200 081319980015 MAS poto "| Arak, 20an 
ASAM 

BN BATA | pp aa an | Kedrde IOtmKN SeRETY Vel Z 2011 Hitam 2VsCam 


Gio0am, Jak Pan AN Petmtum MOTOR | | Ja Ku Goonkeneit BI | Tag, Gmn, Ft Av 


dahan Mundur Kondisi Muh New Lou RX270Utemate... | K/TT Mubosi7at | oten In Moo 


' kon Bagus, sekat dok kecewa, | 20 Huh ala 51 200 
Mora 211 Since 20,25, | Bogo, soal ak tai TAvangalhova,ApV,Nirmala RC 
2a— Cam mundur, Kong terayat. | Np06 2125003 7. 209161/7AMISDAW 
“Ayun Jaya Motor:021-65831555 Maesa) 08551021922 RStock B.Prico 

Ertiganrs asing DP 285/Bng | Camry 2AGA/T Hitam th05, km | ““Lekus RX 210. HK, Biati, 


1 a01, mar IL Ii « 


Di Rom R07 | ds Wesanksta | do, Ros Stok AB Sato ce | Tm So TSB aa 
Tanaman Gia 24ya22n7e mean | Jom tina YLSA 
 rovora Came 240 Sin PN RAN 

Ba Ae ah 

3D taun Ust0 Mp4 012 Hitam 5 un | 101 20125ut1 23 wet cr 

Ai New Aha x 5,6 100 | V1 0070701075 PK327 | kang tong York 18 Mane & A1 pai, | anatara BA Ter 

Val, 26,V MOD Mot”"2" | camey Av AT 210 November, | 0881950211-082872555255 tie ik za/1 kgda 182675235 | 700R6, Av 70837129:96267321 
Alphard & Vellfire Wel Chae” | Hitam, tangan pertama, Vekool 

anus “acelit RX 270 HK | Original. 087871354982 Lowus LX 570 "2008 Hitam 21V Yaris EAJT 2007 Abwsabu STNK | TNG!Ice2022 (e10srortuner 


Com Essoat Coibox PBD Alrsus 1Ih. Good Condition Best, Car | Os"2012 (Puth).Marar/ Binary 


susu mi 


Land Cus. Dal UK Faclift - ara ana Ba hnan Mp 0817 0059. 
ri ADI UK al | Gam 30 ON Me | St DAK Gie S/SS panen | Taman 0817035610 
FT 86 CBU white / Black “£ | Dar Baru Mub081283956909 Yarts Fnr Ave Inv Rush Alohe 
Bunga Ov Best Offer Lexus LX 570 AT 2010 Putih Paris Par Ave Inw fuah Alir H MOTORDUUAL.——) 
mc aa aan Ka Me Oam eta | My 
Iron Auto 808 02105832777 East don hg, At 3usp, Box Aoikasi Online Sajak 
tb.Srattonan rs Tanah » ya 
AU Men Come O8 AV A/T Kum Abang oa.e ph 103501 w Ii konon 


248) Kid Tdp SBU 
MMI Pk 0330013968 


IROBBY JAYA AUTOCAR. 
Lerus RX 270,Putin Tne2o31 | At New Alonar, Voli, Lerus | Carvete TI 2.5 Long AT 2005 | pox 50 Buna up 
AknisSpt Baru Mi9790t Hub | Rx270 Prado & LCruser 450s1 | Bitu Tua Met, TV 27”, Interior | ““ “pi Warna,Rosdy Stok 


Atvona Dom og mdhoen Oiya ank” | aki 00005” | Lu Ani Mp0011102502 | Mn: 02-27 NO 


Gt 91222018//00540857373” | Fontunr 25 Dise '06 Mamat 

Hitam, Met kolon Onsint Eat 

Appa Xin et oga 0s | MA Sana ian |, FILM INDIE 

25 Root B851eAuto Mah G2 

Sesat ata OS MOoi | atunr25 611 pain 
NBL Guah Gang woo 

Makar LA Dog How cma Ta Ga Pat map Kreativitas dan kerja keras sangat dibutuhkan untuk 

DVO ITU tor Lha TOP AO | Tanah bang 1/66 PISA membuat film indie. Ikuti pengalaman warga mem- 

buat film indie di Kompasiana Freez edisi Rabu besok. 


ang. MubOB7285KPMOA9 
Fortuner G A/T Diesel09 Hitam $ 
Mubar 24 ASG 206 race | KEC Koni andi Bila Anda ingin ikut berbagi dan berkontribusi di 


Ta Ootion 2IU2CAN dekan | bagsln Moblindo 9510689 | otomotif | Freez, Mk 
Santa 222057328080 | eror umr A/rasa Bensin | otomotif Kanak 


ae Aan Motka Jp BC 
Lena 2 atm sn | PMK Dak 5725 1506061770 || 


gn | servis rec TOp.27it | -- Hi y 


1 kempasiana 


si bukan sensasi 


Aiohard 24 $ Alles 12010 patin | 'stv 


Velitre 24 Z Moss 2010 Putin | 909-6/1 Hub:0875 4104995 | | . . ts 
Wa ZA Lem 12010 tam 

2 Pam R01 tam | atur GLurO0Mtm Bg Tg 
Cm tarrnajotianositan | Fatur otimgps Tgn || 4 5 k Papusiana 


Mobard 2007 ASG Fett Siver | “01616563 andabitr PMKWIS | | 


MASA TOpdOOit #Auto High : Kompasiana adalah media warga terbesar di Indone- 

Si neon | tune 6 1p0 spon Dia - Sia yang kenlerinya dis olah para pengijunanemnah 

Badik Perempatan Radio Oi 

Mtohard AG P£05 Htam knot | B28741 Esrrnpatan ta Je tag Cara termasuk Anda, bisa menulis dan 
langsung menayangkan berita, opini ataupun karya 


Ik A9Rb Asi Antik 
fiksi di Kompasiana. Bergabunglah bersama ratusan 


0818871700/91513995 WTC | Marterz4ce00 tam Yoot top 


Alptard 5605 Face Witamy | 3 jeng asi dakobdaa ribu penulis dan reporter warga 
kena Meaapkes Kompasiana, Untuk mendaftar, klik tombol Registrasi 
bantai NN eU Untuk informasi hubungi bagian iklan Kompas di www kompasiana.com. 


2 Moritot, 3 Cam, 18 Speaker | Innova V A/T Dieserog hitam « 
Putoleder ats 02137777007 | GAJI Dieser2010 abu" brg bas 
PMK blok Y n0 15 oh 63861570 


2567 6000 


(ALPHARD G '2012 WHITE 
Jak kli, Krey, Sangat terawat | Innova V At Lntur/Og Htm Met 
Low Km, Seperti baru 162 Sit“G M109 HtmMet 276,51 


Alphard G'09, Hitam, KM 34 R0 | 
| 


72631 11Chvistiankuto70271701. | Nego 5B356565/5001261/66 


18 MUI, Pd Labu Cilandak 
La nan 


HA 


BAFIKI 


“Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrloperkoran @ & 


KOMPAS / KLASIKA / 39 
Selasa, 6 November 2012 39 


/ INTERMESO 


THE AMAZING SPIDER-MAN pagar 


577 
3G 
LEAPFKOM 


KOLEKSI EKSKLUSIF UNTUK 
| GAYA IMPRESIF 


TAK pernah bersilt tunggal, diisi gaya kini malah 

kian personal. Setiap pnbadi memiliki definisinya 

tersendiri, bahkan untuk menggambarkan sebuah gaya 

| kasat sporty, dengan tetap menonjolkan kemewahan 
sera elegan, 

Paduan gaya ini bukan lagi sekadar imajinasi 
karena kokisi Tesoro dari Bonia berhasil meracikaya. 
dengan serasi Aksen sporty terbaca jelas lewat bentuk 
mona bezel yang bulat, mengadopsi teknologi chronograph 

dengan angka penanggalan yang berukuran cukup 
besar Sementara itu, terdapat detail oli pada 
carbon fiber dial dan rantai aro yag terbuat dari 
stainless steel dengan back ion-lated. 

Paduan wama hitam dengan rose gold pada 


eta Mba saman onab un amab aa 
4 Kecelokoon Fotal Pertama di Tolon Tol , je-nfberekegtakianberibngrarmeri ser 


adanya berlian asli yang digunakan sebagai hiasan dia/ 

membawa arloji tersebut ke tahapan yang lebin tinggi 
“Seluruh kemewahan dan eksklusivitas desain ini 

terdapat di arloji BN 747-1037LE yang semakin tinggi 


«ia 


sa menghindar.. tai Bari mana dia datang 


TANGGAL 6 November 1959, hanya empat hari Emest Marples pada 1959. Tahap pertama 
setelah dibuka, terjadi kecelakaan yang merengut sepanjang 116 km membentang dari Watford ke 
wa di jalan bebas hambatan (motorway) ML gby. Secara keseluruhan, motorway yang 
Inggris. Dua pengendara lori tewas setelah ngun adalah sepanjang 31 1 km, dibangun 


menabrak kendaraan yang terhenti akibat Secara bertahap dalam empat fase, Kebanyakan nilainya karena hanya diproduksi sejumlah 999 di 
tabrakan ringan. Tabtakan beruntun tersebut.” motorway dibuka antara tahun 1959 dan 1968, seluruh dunia. Setiap afoj telah diberi nomor eri yang murtaru 
tejadi ditengah kabut tebal dan mengakibatkan — Namun, Ujung selatan diperpanjang pada 1977, “galirdengan menggunakan laser untuk menandal 
lima orang kka-luka. Akibatnya, jalan bebas sedangkan using utara diperpanjang pada 19991 Otentstas dan keasliannya, (ADTI 
hambatan yang belum memilki batas kecepat Talia menjadi negara pertama di Gunla yang 

ngalami Kemacetan panjang: mengembangkan jalan to, yang disebut www.adtime.co.id 


akan jalan tol pertama di Inggris autostrada pada tahun 1921. (#/ACAL 
yang diresmikan oleh Menteri Transportasi Inggris jeces Boutigua, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5608 5440 


Pondok Indah Mal 4, GF: Gandaria Cily, UC 


vena ja 0 AE "(04 15 Empartum PA Endi Puri ngan Mali GP U-01 


Innaram A: bagalmana pejuang . jam flm Spieiberg sebelumnya, KUTIPAN &x 
yang menjadi. UGEnOW Petualangan Alice, yang 
LINCOLN Lan) gan pemuka Minoty Report. NYANYI kemball ke dunia magis dalam 
sai mmm kill, the “Alice In Wonderland. 
baya NN berlangsung 1 / CT | Mutu, November2012, 0030 4 
(18611865), $ Soletborg juga er away 
Steven Spielberg kembali berkarya menggandeng sejumlah ” ne1 £ PEN 
dengan mengangkat salah satu abinetnya aktor ternami SEAL diutus menyelamatkan kr 
Presiden Amerika Serikat (AS), akar Joseph Gordon-Loviti pesawat Amerika dar sekapan 
Abraham Lincoln. Film biopic ini di para budak agar (8 Tomy Lee Jones, dan Captain Miller teroris dalam Navy Seals, 
dalam drama yang sarat dengan sejar kemb bebas (Bp set Hawnas saving Polvate Ryan MOOI Minggu TI Nanber2012, 2100 


"MARAK MEP, ML POTENTOHAJOES MO AS. IL AWALON | FOTO. OREAMMOYS Si PO TIME OOKSSP Gt CEMILAN OST GR, AON SOUNO GF SI AAYER RUN T 


Tiga pegawal media di Seattle Salah satu “teori” di balik 
menyelidiki Iklan baris mencuri pembunuhan presiden AS, John F 


Gan Ka SN” TENRAPNARY AE Pa po— oral 
Guarantood. dalam film JFK (1991). Di film in 


AS 
F Kapal 
Aa Se aa Spa ea : munneen ons D6 
Iringan gitar Mark Konter SOUNDTRACK JA Servis penomoakan presiden ak cra yang lemah #Tevaflim 


melatari film tentang 


Gary Oldman berperan sebagai mv . 
skandal seks pr y Di 8 


Lee Harvey Oswald lhpa pendapat Anda tentang ilm “Skylall"? Kirim opini ke,” LI - 
(EKOMPASKLASIKA 


'@KampssKisska dergan tagar #TrMeriim, 3 
: Cc R 11.00 Intens 05.30 Lensa Olahraga Chip 'N Dale 23.30 Metro Sports 22.30 Big Movies II: 
« ACARA | 1200 Seputar Indonesia 06:30 Hati ke Hati Rescue Rangers Detentlon 
Aa A Siang Bersama Mamah 17200 Drama Spesial: )— PRT 00.30 Hiohliaht BPL 
(0) (6 ) HARIINIY 12-30 Sinedrama: Dedeh Si Alir 


Mark Knopfler 
Wag the Dog 


“ 1 Pembantudan 0730 Perempuan Hebat. 1800 Aladdin 05:30 Sport 7 Sygotu end day 9x9 kotak yang dibagi dalam 353 kotak 
7. Tukang Ojek 08.00 SelebrityPunya 19.00 Fathiyah Season2 06:00 Ragam Indonesia Ike (se) yang disebut area. 
' 14.00 Cek & Ricek Story 20.00 Jagoan Silat 06.30 Redaksi Pagi "Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
130 Silet 08:30 Seleb Seleb 2100 Raden Kian 07.30 Selebrita Pagi 0430 Kabar Pagi dengan angka antara 1-9 (stiap sel hanya Langka) 
15:30 Hanya Kamu (RR) 09,00 Winter Sonata Santang 08.15 Makan Besar 06.30 Apa Kabar « Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris 
16:30 Seputar Indonesia 1030 New Friends 22.00 Tobat Sambel. 08:45 Gak Nyangka Indonesia Pagi - Angka hnya dapat muncul sekali alam setiap kolom 
17.00 Layar Drama 111.30 Topik Siang 23.00 Intermezo 09.15 Ups Salah 08.30 Aku Bangga Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 
KOMPASTV 1100 indonesia/ Indonesia: Putri 12.00 KLIK! 00.00 Sidik. 09.45 Spotlite 09.00 Bunga Rampai 
Lagi Internasional Bidadari 18.00 Tom & Jerry 00.30 Lintas Malam 10.45 Warna 09.30 Kabar Pasar Pagi 
05:00 Senyum Pagi Terkini 18.00 Layar Drama 18:30 Chhota Bheem aka 01.00 Sport Mania 11.30 RedaksiSiang 10.00 Coffee Break Canesptis Sudoru, » 
05:30 Kompas Sport. 1103 Live DPD Indonesia Bima Sakti 12.00 Selebrita Siang 12.00 Kabar Siang 
Pagi 12200 Indonesia Siang Kutunggu Kau di 1400 Tom & Jerry PA 1230 Bocah petualang 1830 Ruang Kita 4 Is| le| j9 La 
06.00 Kompas Pagi 12.30 Sapaan Rohani Pasar Minggu 1430 Chhota Bheem aka, |" — 18.00 Laptop Si Unyil 14,30 Kabar Pasar | AKI 6 7 2li 
08.00 Ala Resto 18.00 Suara Lyan 19:45 Layar Drama Bima Sakti 18:30 Dunia Binatang 15:00 Indonesia Super 
09.00 K-20 18.30 TV Edukasi Indonesia: 15:00 Tom & Jerry 05.00 Program Relisi 14.00 Koki Pintar Match PSMS 5 i 
10,00 Komedi Spesial 14,00 Indonesia/ Separuh Aku 15.30 Chhota Bheem aka Pagi: Mamah &AA 14.30 Brownies Medan VS PSPS h 
11.00 Belantara Internasional 20.30 Layar Drama Bima Sakti 0600 Live Fokus Pagi 1500 Tau Gak Sih Pekanbaru 5 2| |8| Siji 
12.00 Kompas Siang Terkini Indonesia: Tukang 16.00 Mr. Bean 07.00 Live Kiss Pagi 15.30 Fish N Chef 17.00 Kabar Petang 4 7 
18.00 Inside Life 14,03 TV Edukasi Bubur Naik Haji 1630 Suka Suka Nizam 0800Sinema TVPagi: 1600 JejakPetualang 1900 Apa Kabar 2 
18.30 Sid The Science” 14.30 Film Animasi The Series 17.30 Topik Petang Tangis dan Cinta 16.30 Redaksi Sore Indonesia Malam 6 4 5 9 
Kid Pembelajaran 2215 25 Juta Semalam. 18.00 Pesbukers 10.00 Sinema TV 17:00 Indonesiaku 19:30 Indonesia 
14.00 Jalan Sesama 15100 Indanesia/ 00.15 Film Tengah 19:30 Catatan si Olga Spesia: Tiara 17.30 Orang Pinggiran Lawyer Club 7 
14.30 Science is Fun Internasional Malam: Flubber 20.30 Endless Love 12.00 Live Patroli 18.00 Hitam Putih (Live) 3 8 4 6 
16:00 Penjuru Kota Terkini 21.30 Mels Update 12:30 Drama Korea: 19.15 On The Spot 28.00 Kabar Hari Ini j 
15:30 Suka Tani 15:03 Cerdas Cermat @ 2230 Mata Lensa Pasta 20,00 Opera Van Java (Live) Lu 5 6 1 1 k 
16.00 Megapolitan Sore Pilar SCTV 2830 XYZ 18.30 Drama Korea 22.00 Bukan Empat Ara 
16:30 Newstar 16.00 Indonesia/ 01,30 SL Liputan 6 Pasi 0000 Topik Malam Siang: Yes Captain Mata 
1700 Kompas Petang Internasional 06.00 Was Was 0030 Lensa Olahraga 1530LiveKiss Sore” 2345 Berburu pa N AP 5-5. 
18.00 Kompas Sport Terkini 07.00 SL SCTV Musik Malam 16:30 Live Fokus 00.15 Jejak Jejak TRANS 
18.30 Suka-suka 16.03 Musik Sore: Keren Inbox 01.00 Ripleys Believeit 17.00 Kata Hati Misterius bd Jawaban dis sebelumnya 
19.00 Temukan Kata Bener 09.00 Halo Selebriti or Not 18.00 Drama Seri 00,45 Sport Malam senngns sae a 
19.30 Resep Rahasia 17.30 Kartun Anak 10.00 SCTV FTV Pagi: Keluarga: Takdir 0430 Reportase Pagi 7r2algeija s3 
20.00 Komedi Spesial 19.00 Indonesia Malam Terjebak Cinta di Cintaku T V 05.30 Islam Itu Indah 6 s3ja28)971 
21.00 Belantara 20.00 Motivator: Martapura MNC Span tinu Global 06,30 Insert Pagi 1i7isfsis ajeja 2 
22200 Kata Kita RhenaldKhasali 11.00 Liputan 6 Terkini 0430 Lanjutan Taman Taubat: TBA 05.00 Dora The Explorer 07.30 New Rangking 1 sielolala 7liis 8 
28.00 Kompas Malam 2100 Bincang Malam: 1200 SL Liputan 6 Siang Hati 22.00 Buaya Show 05:30 Kura-kura Ninja 08,30 Sinema Indonesia ai sla)isol7a 5 
00.00 K-20 Dewan Pers 1230 SCTVFTV'Siang 05:30 Lintas Pagi 2800 A Legend of (TMNT) Pagi: Bukan Cowok 2lolsjait afsit ali 
22.00 Indonesia/ 14,30 SL Eat Bulaga 06.00 Starlite Shaolin Kungfu 06.00 Spongebob Biasa 84 6/3 1 9/52 7 
Internasional Indonesia 06.30 Oscar Oasis 01.00 Fokus Malam Sguarepants 10,30 Moccachino 31 /7|6/5 21418 9 
Tv Terkini 16.30 SL Liputan 6 07.00 Shaun The Sheep 08.00 Penguin of The 11.00 Insert Siang ba 
22203 Musik Variety Petang 07:30 Upin Ipin Madagascar 12.00 Bioskop Indonesia 
04.00 Jalan-Jalan Islami Lagu Melayu 17.00 New Cookies 08.00 Serial Pilihan: me TRGTV 08.30 Awas Ada Sule2 14.00 Reportase Siang Tn 
(Daerah) 23.30 TVRI Sport 18.00 SCTV Sinetron: Penyesalan Itu 09.30 Kungfu Chef 14,30 Sketsa 
04.30 Indahnya Pagi: 00.00 Indonesia/ Super ABG Datang Terlambat 04.30 Metro Pagi 10,00 Obsesi 15.45 Show Imah 
Urays Binsyar Internasional 19100 SCTV Sinetron: 09:30 Serial Pilihan 07.05 Bedah Editorial 1100 Buletin Indonesia 1645 Reportase Sore side Life 
05:30 TVRI Sport Terkini Love in Paris Perang Dukun Media Indonesia Siang 17135 Insert Investigasi. MGkompes TV, pukul 13:00 WIE) 
06.00 Indonesia Pagi 00,03 English News 20.0 SCTV Sinetron 2:Keris Sapu 08.058Eleven Show 1130 Indonesia Bicara — 18200 Parkir Pak Le aa TV, pula 131 
07.00 Pelangi Nusantara Service Ustadz Fotocopy Jagad 1130 Metro Siang 1230 FTV: Senpaiku 19.00 Tahan Tawa Program BBC 3 
08.00 Dialog Aktual 00.30 Wayang MPR 21.30 SCTV Sinetron: Si — 10.30 Kisah Unggulan 13.05 Wideshot Idamanku 20.00 Bioskop Indonesia: dokumenter seri 
09.00 Indonesia Biang Kerok 130 Lintas Siang 17.05 Metro Hari Ini 14.30 1005 Ampuh Tombo Ati Untuk televisi 
ntenasiral'—' YACTA 2230 FTV Utama: Ada 1200 Layar Kemilau: 19:05 Suara Anda 16.00 Fokus Selebriti,” 2200 Bioskop TRANS. Meanskanak yana 
Terkini Cinta di Jogja Misteri Air Mata 20.30 Bicara Konstitusi 16.30 Naruto TV: XXX 2: The an arv Ini 
09.03 Yuk Hidup Sehat 04.30 Seputar Indonesia Duyung 21.05 Top Nine News 17.30 Transformer Prime. Next Level Jadalah pelengkap — mt 
10.00 Indonesia/ Pagi 13.30 | Drama: Terima 21.30 Risalah 18.00 Naik Enak Turun 00,00 Soccer Fever luntuk seri sejarah. 
Internasional 06100 Go Spot EY Tobat Ibu Ya Allah 2230 Lirik Komedi Ogah (NETO) 0030 Reportase Malam 9 B8Cunit Natural. Memperihatkan bagaimana henan 
Terkini 07.00 Dahsyat (Live) 15.00DiAntarakita 23,05 Genta Demokrasi: 19.00 Raja dan Aku 0100 Bioskop TRANS Oo Pan kong bedanya —— 
10.03 Warung Aspirasi 09.00 Kecapit Cinta 03,55 Topik Pagi 15.30 Lintas Petang Kekuasaan Sang 20.00 Big Movies I: Fire TV: Undercover PN Car ya sederhana Batuk ma anak Sean 
APilar Kepiting 0500 Wisata Hati 1600 Animasi Spesial Wali Down Below Brother dipahami. 


Acara dapat dish oleh pengasuh te 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 6 November 2012 


INFO FILM 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIE 


KYEALL 


12.45 - Mk 2 Las. 21.00 


NESA PERKA 


LOE GUE - END 


PLAIA SENAYAN XI 
1230.1440.1640. 1700-2110 
GRAND MAL BEKASI - DIC 

1230.1430.1630. 1830-2030 


1245. 1645-1645: IBAS-2045 
CAM 
1800: 1450.1640. 1630-2020 


Ta 
. 


BLOK MSGUANE 
1215:1635-20.5 
GADING - SUNTEn 
1230-1650-2110 


1245.1705.2125 
BUARAN: 1430 1830 


(PE PLAMNUM XXI - PLALA BLOK M 


118 14351635. 1715-2139 wa: 
SUANTUnG 


1818: 1515-17, 
perok 
1215: 14051558 
WTC SERPONG, 
1230.1650.2110 
DETOS : 1230:1430.1630 
1300.1700.2100 


B1O 
NCE 


METROPOLITAN DOG : 
INTARO 201: 12.15 


1s 


SKOP L 


ENGKAP 


Lao" IN Neta ta me X 


| SHORT FILM 


PON) Pete ce Desember Ji 


Mang 


BES 


TYLER 


Trs |CLosea) 
TAN YOU SIN 


SKOP KLIK 


Ta Untuftejoctiwity 


Tar to has. 


j: 


- 


PARANORMALJACTIVITY 


OK PREMIERE 


VER CROSS 
ALEX CROSS, 


PERRY 


MATTHEW 


METROPOLE NU » 
MOKM SOLAR: 
AAN MOGOT :. 
kene toa 
KAUBATA NO - BEKASI 
1248 LA45: 1645. 10 


GANTUNG - 
BOGOR TRADE MAL» 


FOX 
-JEAN 


(WATCH ANDISEA "3 


1 


PLATA SENAYAI 


18.45.2055 


1245, 1435-1708 
CNANDAK 

1800-1500-1700 
MEGA BEKASI DA 
1818-1518-1718 


1230-1440 
1408 15:88 


SERPONG DX 3-D, 
1230-1440-1630 


PL VULAGE YO » 
PURI OK - GADING XI - 
PONDOK INDAH 1 200 » 

PEJATEN VIUAGE NI - 
(GANDARIA YO » METROPOKE XXI » 
PLAZA BLOK M - 
1230:1440.16:50.1900-2110 
MEA BEKASI XXI» 
METROPOUTAN XXI 


RENO 


MYVFALL 


007 


max 
Sanam sanga 


PEMAMKUM XXI 
IRIS. 1246: 1915. 1500.1530.1600 
11 1648: D0 2100-2120 


LNWOOO, 
RIS. 12461915. 1500.1530.1600 


2100-2115 2120-2148 


151230 


633i 


Then 


1248-1455 1708.19.15-2125 
PLAIA SENAYAN XXI - 

SEASON CV 

UVING WORLD DI 
19.00-21.10 


263863: 


EKALOKASARI 


KEMANG VILLAGE XXI 3-0: 
12301440.16:30. 1900-2110 
MEGA BEKASI KO I-D 
1218.1425.1639 


845.205 
“GADING XI 


39.1930.2130 
21215-1405-15.85 
2212118 


1400.1415.1500. 
1718 1800 Ina 
Boo 21 


1800.1030.2045 


is 
100 13.30. 1415-1500 
30.171: 1909:19.00 
19 2100-2200 
DO JAKARTA XXI 
:1-1918:1600”1600 


Bea Bes3 
93! 


2538) 


1 


BRasgsrsEsi 
Ti 2B5: 


Tip, 1900 Ies- 030 


Tato 1300. 1400.1420.1500 
1690.1200.1730 1800-1920 
2000. 20130 21.00. 

BEKASI SAUANE: 

GALAK 

1230 
Buni 
1200: 


ap 
1250. I2A9 418 ISO. A5 118 
16001 


ud PROPERTI 


bok CatTombo 5t411010/2519 
Supor25010 Watersiold ” 7251 
Cat Lantai Cat Mnyak 425tb bs 
pan wara Diantar 021 5905529 


Pintu Beton ringanstabil thn 


tayon/aie 20121tenyurn solid 
1 kau 38kg 6901, T: 82196595: 


DESAIN INTERIOR 


“Knp Desah Interior Yg Basa Klo 
bs yg lu biasa?? Hub. 5381818 
Feee Consuation Tem & Cond 


APARTEMEN 
DIJUAL 


BAHAN BANGUNAN 


Atap Baja Ringan Uninitra Ke- 
kuatan Ganda Kokoh Bergaransi 
kanomis Hub:07615085, 


Bursa gypsum meh Jl eonyA 
sholow GRC p59 partisi 
platoist:31256503,7691663 


DicareWF/Habim BKSAIS hrs 
basbrg Ms bs disurvei. Hub 
(021270810723/085497172001/ 
0818162941 / kahaptox.onyd 
yahoo.com 


“Ancol Manslon Apt Dival Cot 
Type StudioLs64m' 2ACMH 
Peminat Serius"0888 173 1001 


“Ancol Mansion Apt. IKTSLKM, 
L8:90nal brandnew, ERWMK 
Diang:08119625113 / 6627007 


“Ancol Mansion, best view laut 
Kuan, ypo StudioCib0).07m, 
Pasif Ocean 18:08161823586” 


AncolModitJt27/45im/,2t Viov, 
ity£ Mewahintal Granit Jual 
C0t52512683670001016746700 


Beliagio 301, furn“Jual"Sewa 
Kempinski 3br, Belagio 120, 
Setiabudi Ros"OB11 986327” 


(GD pluit, 2KTE2KN, 16:72”, 
FE. Harga bagus.” "RWMK 
Diana: 08119625113 / 627007 


Dinding/ Lanta/ Beton Ringan, 
@vipape,3nx60emumeh.cot prak 
Sisthn gempa. Hub: 0815 8503 
2247) 0816989368/22106695 


losum Untuk plafonportsilis 
profilurangka. Holo.oongecatan 
11p59.45123595,061381332079 


Jual. Material. Baja Ringan. 
95C601C50, Bersertiikasi dan 
diakui oleh Perda DKI Hubungi: 
2117861618 / 02137577688 


Jval,Bel,Sewa/Baru Dan Belas 
Papan, Triolak. Balok, Kaso 
Barang Bagus Hub021-3010626 


Kuningan Place, 621/, 2"1KT 
UR, Lantai Tinggi, RWKuningan 
Putri 08561123 017 


Marina PiMutiar,L1Om',2t,FF 
Mewah LLS.H LM Jual Cepat 
BU Mub.70773697/69367000 


Ralawali Edehuets 2t- Jkt typo 
7495 13an? Pool, MMartAKt 
PR) “74252671 081296281973 


Royal Med, -24/studio tsewa 
Murah Rp.780 Pembeli Bbs Pik 
06558081707/Vorona 58302269 


The Pakubuwono Residence, 
kuturious,6003 Furnishod Best 
PeiceInvestmnt081281506555 


The Pakubuwono View 2 8R 63 
BR. Investmwat Good Furnished 
Marga Menarik:0812 8069 2300 


Wesling Kedoya Apt, Furnish, 
3Kte1, 2kme1, 0838 990 29201 
108589904214 pembeliCTP) 


ITC Permata Hijau disewakan 
sondo 139m? 1301 min 1 Un 
KW! funs ss 08110002605: 


JAKARTA & THAMRIN RESD 
162bx.4 fumJot oran Hi ful 
Ias"suntca ha20001233303333 


Pakubuwono Vicw Disewakan, 
kunurus , Best Price Good 
Futnishod, Hub:0813 1575 2851 


The Pakubuwono Residence,lur 
ot, Furnished / Unfumished 
Best Price, Hub 10815760053 


Ina 
BODETABEK 
Untuk Anda 
- nasabah setia 
KPR BCA BCA 


Bunga ringan 
dan pasti 


Arteri Kelapa 2, jkbar dijual 
Rmh L-E00/Ib/RO Shamhada9 


Bintaro Sek 4 190 100 2int | Utara BSM hub087878798632 


Tingkenang murah ” S00) 

6b:08121971589 (to) — 
Duta Bintaro L/L5.150/5 2KT 
IKM, Cluster Kota A5/2 Hubi 
085692577688 / 061223601881 


Grand Golawy Cy 
Ma Rutan Seo 


Century 21 Akasia. Green Vile 
IMA/2NOM, too, sia huni, 21 
Jopi 819 802 297 / 5631979: 


tra eat, Z4, Uk6519 Sifon, 
Jln bs, HGB, no bigus.'RWMKI 
1n0:082113463026 6627007 


(tra 3 d6 dan 610, Citra 2 
8120, Rumah” Oval, Jakarta 
Barat. Hub, 08161131902 


aon Mogot, Estate, standart 
182m'/1201V. Mk, BU! RWMK 
Fan 083098969264 / 6627007. 


Daonmogetbru 6x15 24,3, 
bgstm suryabrlemzutTmpaloni 
howai 6x19 21 09121627085 


Pur Inda bik Modern Minima 
Iissom fur1t/0200/239m101 
14600 SHMLOBNI 950 2106 TP 


Uppo kowe Jual rumah baru 

dl RUIb 305/218m hrg 309 

bagus. terdopan di 
(dustornyo 081905670231 


Puspita Loka-BSD Lux2Lt Lt 
tb:210/300.Kttv2km “An1, BU/ 
TP O0817283707/061300437436 


The greonbit D Depok. Rumah 


Taman Palem Lestari blok C16 


PROPERTI | Furnitur 


Allur 3, 330', Rumah Tua 
kebayoran baru, Rip. 1AM 
RWCBD Resty 081399020002 


Kalibata Indah kompt120 b150 
Jarang ada Mutah -tp.18M-- 


Tanah Abang IV, Ls-10x20m, 214 
ck, tap Siap pak, 'RWMK 
Fan 083094909248 6421007 


Vila Meruya,ival Rmh Baru, 
Developer, Indent: 13 160m2 


168m2, 21, A8IKIM, NGB, Hub: |“ Mub087700029372 
66907878 /58002565 1 tan 1050/1200 
Kotusil Arog-:CO U/ Motel DI 

JAKARTA SELATAN “Hubungi 10816 700788 


Kortatanone-610/4001 
aa pstkeeen tang 
Fixed EV DO 18 37 
60 bulan Sa tni 


SAM 3,70 jual Cepat 
BSM 75912929”0812.1222.1062 


Lobak, Bulus Panorama 112007 


00m2 --H 19)Mesgood Invest 
"20052 1772 0005- 


Lobak Bulus, JkeSel. 919/224 
KT, 3KM, Tartan Asri, tenang, 
o0v,SMIATP :082875689983 
PeindahAKtStudy RB2M 
3Kt.Minimali, SHM,A9M ERA, 
Graha 765:3888/0816101.5587 


Setiabudi Kuningan 534/630,31 


Ceko W/koSE2AN KUALAKI Huk 
EraGraha765388408557821961 


JAKARTA TIMUR 


k 


800700 


peestater 
294 LUX, Lokasi Ok, 8,7 M 
0016 291 1037 


Bangka, 


Bintaro, Minimals2K18001t 
JM Baru,B7OJAKE1,3M.CRA 
Graha 165.3888/0816/1815587 


Cilandak Permai Raya No.11 LT 
1100/750.2 lantai br renowpoo! 
SHNjua hit. tmh121/nyteot us 
ISOOR) emil 08161038462 
Cipete?dim' komleks”225/240 
Reooy“s.huni loktrgs" rumlw 
Susio 2202929, 06118106111 


Cioetepuri SoK,360/900mBU 
Now,Basoonnt.594,7238018 
Warsos Proorty 081310351236 


JI Pertantan2(1000/450)”JUAah 
yaksa21000/500bangka915627” 
081272193361-09159977055 


Bunga KPR BCA 
8.5Yo effp.a | 


Gi 


" 


Mama Ra HA 


DurenSawiJIMesji AlWustho 
bangun komp marbah Jasmine 
Residonee Ldunit mh lur baru 
1d 8021282-92273601 


PN Nota UAN TANAH DIJUAL 
A6Sami  FumlshRonov,Erand 

NeeJual COELUNKG 4524007 / 

(Nina 0818 811 018 / 71195577 BODETABEK 


Rales Hls Boulevard Utm R/b 
500m?,2kdon vurnuhdo ta, 
lok terbsik SM N9.08338 50 305, 


BO dkt Sukasari 300 Ha 
sertifikat rp100rb” Simatupang 
69001 shm it Kap Tondeani 
Ry MAA 11 081281780000. 


JAKARTA UTARA 
Ciledug Raya 1s-3293mdisa ba 
ngun 6 lanticocok tk gudang 
KPR BCA 7874364-10000022-1000066. 


Wujudkan Rumah 
Impian Sejak Dini 


Kemih. 


JAkRaya Mbuk Km3kdepan Jalan) 
Sanglang Pasar Baru Tangerang. 
UM SHM Mub06/501530309 


Ray White Cita Garden 
Kav.itral:350mjumusi:2900m 
adas Tr:6000m 081281332528 
Mermant00219818817:51800779 


Tanah Banjar Agung - Serang 
Tab Banjar Aang «dara 
Hub: Bk Cita 081370670109 


Tioraksa  85ha  Windustri 
1W0kb/imbujamas page to .2ha 
ANU/m ng.ahong 065211122233 


Danau Indah 31 Blok BA No.19 


umah IATUK6118,8U Nego, 
Mp0016:312.885-0811,901,1332 
Garden House 8147, Lux mamis, 
Selatan.21,3e1kti ada, Rwpik 
5882200 / Sandy 085268710011 


tega raya 43.005/05.1/I9 


Pluit Sakti Raya, UTS1Om, 2lt 
Siap baka, "RW Muara Karang 
Mogone 08548059149 1 6627007 


Sunter Indah 3 HC2 Nok. 
d6, 3KT, 2KM, NA, S'Hun, 


JAKARTA BARAT 


Puri Indah J9 No16215512m 


16M.08129955590-68850015 "| Iloi 1 


Dibuang Sayang 


FURNITUR lama atau yang sudah mulai 
mengeropos memang tak lagi sedap dipandang. 
Namun, tunggu dulu, Jika hendak berkreasi 
sedikit, barang-barang yang sudah dianggap 
rongsok itu bisa disulap menjadi furnitur cantik 
sekaligus nyaman untuk mengembalikan sua: 
sana baru di rumah Anda. 

Sebagian orang menghargainya sebagai 
bagian dari sejarah masa lalu. Rini Baroto (63), 
misalnya, masih menggunakan satu set mei 
dan kursi makan dari kayu jati dengan ukiran di 
bagian atasnya, yang merupakan hadiah perni 
kahan dari neneknya, 34 tahun lalu, Di ruang 
tengah, ia masih memiliki sebuah sofa panjang 
yang menyimpan banyak cerita dari masa kecil 
kedua putrinya. Tentu saja, selama lebih dari 
tiga dekadi furnitur itu telah di-make up 
ulang beberapa kali 

Memang, ada beberapa cara untuk memper 
tahankan furnitur lama tanpa membuatnya ter 
kesan kuno. Berikut adalah beberapa di anta: 
ranya. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Alih tungsi 

Tak selamanya sebuah furoitur harus tetap 
berada di ruangan yang sama selama bertahun: 
tahun atau dengan fungsi yang sama. Cobalah 
berkreasi dan keluar dari kebiasaan. 

Sebuah boks bayi yang terbuat dari kayu 
beralih rupa menjadi meja kerja di tang: 
Rioysius (66). la memodifikasi beberapa bagian. 
lalu menghaluskan bagian permukaannya 
sehingga menjadi meja yang memiliki laci. Ia 
pun mengubah baby tafel yang juga terbuat dari 
kayu menjadi meja dapur untuk area persiapan 
Bagian laci pada baby talel yang dulu digunakan 
untuk menyimpan bedak, berubah menjadi laci 

an garpu dan sendok: 
kayunya masih sangat bagus meski 
berpuluh-puluh tahun, buktinya. tetap 
ujarnya beralasan 


sudah 
kuat, tidak mengeropos," 


“Facelift'" 
Perbaharui furnitur lama dengan melakukan 
finishing ulang. Misalnya, pada beberapa furni 


tur yang warnanya kurang senada sehingga bisa 
lebih diselaraskan. Bisa juga pada furnitur yang 
lapisannya sudah mulai mengelupas. Finishing 
ulang ini bisa dilakukan untuk mengganti 
tampilan warna ataupun teknik fihishing-nya 
sehingga kembali tampak seperti baru dan 
menyegarkan ruangan. 

Cara lainnya adalah mengganti sarung ban 
tal pada kursi ataupun jok sofa dengan motif 
dan warna yang lebih up to date, Kalau mau 

bih mudah, melapisi jok sofa dengan kain ber- 


motif unik saja sudah cukup mengubah 
suasana, 
Perbaiki pula bantalan busa pada kursi 


sehingga kembali empuk dan nyamanan saat 
diduduki 


(ADTJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 6 November 2012 


4 


FREE TRIALI 


LEADERSHIP DAY 


Thursday, Nov 8, 2012 


08.30 am-02.00pm 


OPEN FOR PUBLIC 


« Art Performan 


021 392 4384 


Public Speaking » School T 


20 TAHUN PROGRAM STUDI 
di BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI 
UNIVERSITAS TARUMANAGARA 
JAKARTA (UNTAR) 


Program Studi Terbaik di DKI Jakarta berdasarkan status 
Akreditasi "A", Sistem Manajemen Mutu standar Internasional 
(sertifikat ISO 9001 oleh URS-UKASI: Kampus Nyaman, 
Luas dangan Ruang Parkir 8 lantsi, Dosen Berpendidikan 
$3 dan $2 (Prof, Dr), Laboratorium Komputer 
Teknologi Terbaru 


Informasi Hubungi : 
Kantor Admi, Kampus | 
Gadung Utama Uotar, 
“4. Lagon S, Parman Not 
Jakarta Barat 11440: 
T0lo: (021) 56958723 
Fr Fax, (021) 588 4057 


Bergabunglah bersama Program Studi Teknik 
Informatika, atau Program Studi Sistem Informasi, 
| Fakultas Teknologi Informasi, UNTAR. 


SEMARAKKAN REUNI AKBAR, ALUMNI SISTEM INFORMASI 
TEKI INFORMATIKA, PAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
UMIVERSITAS TARUMANAGARA. SELURUH ANGKATAN. 
KAMIS, 15 NOVEMBER 2012. 08.30 - 12.00 WB. 


Into : Debby (08180980078), Lely Win 
(08121087069), Wasino (B1 Sa06 


Ekonomi 


nto (08151199096), Veto 
21), Mitarumanagara.ac.id 


UNIVERSITAS TARUMANAGARA 
AN 


Perencanaan Kota & Real Estat 
Teknik Sip 

Teknik Mesin 

Teknik Elektro 

Teknik Industri 


Pendidikan Dokter 
Psikologi Iinu Pskobgi 
Seni Rupa & Desain Desan Interor 

Desai Komunikasi Visual. 
Teknologi Informasi “Teknik Informatika 
Sistem Informasi Bisnis 
Pubc Relabons, Junalsik & 
Periklanan 


Iimu Komunikasi | 


“TUJUH Kebiasaan Efektif Orang yang Berhasil" dari 
Stephen Covey yang semula ditujukan bagi perusahaan: 
perusahaan, kini mulai diterapkan pada anak-anak 
sekolah. Sebagai informasi, PSKD Mandiri telah diakul 
sebagai "The First International Lighthouse School" 
atau sekolah percontohan Internasional yang 
menerapkan tujuh kebiasaan tersebut, Di sekolah ini, 
murid-murid diajarkan (1) Menjadl Proaktif: (2) 
Memulai dengan suatu tujuan: (3) Memilih yang 
terpenting dari berbagai pilihan: (4) Berpikir untuk 
sama-sama menang: (5) Belajar mengerti orang lain 
sebelum dimengerti: (6), Bekerja sama untuk hasil 
yang lebih baik, dan (7) Mengasah diri agar menjadi 
orang yang seimbang. 

Jika berkunjung ke PSKD Mandiri, kita- dapat 
melihat langsung bagaimana murid menerapkan tujuh 
kebiasaan tersebut. Seiring dengan program 
pembelajaran yang terpadu dan pendekatan student 
centered, murid-murid memahami pengembangan 
karakter dan penerapannya sehari-hari 

PSKD Mandiri juga melengkapi pembelajaran 
dengan karya wisata yang dilakukan rutin setiap bulan 
untuk memberikan pembelajaran holistis bagi murid: 
murid dan pengalaman nyata di luar kelas. Pengalaman 
tersebut bertujuan memperluas cara pandang dan 
membangun kepercayaan diri agar mereka dapat 
melakukan lebih dari yang dipikirkan, (“/INOJ 


Kukiah TI Akreditasi 


SAAT ini tenaga kerja dalam bidang teknologi Informasi 
(TI) sangat dibutuhkan perusahaan di dalam dan luar 
negeri, Sebelum menentukan akan kuliah TI di mana, 
ada baiknya ika kita mengumpulkan informasi sebanyak: 
banyaknya, Salah satunya, canlah informasi perguruan 
tinggi besar ternama yang memilik kualitas baik. Selain 
itu, perhatikan reputasi, status akreditasi, kemudahan 
akses, fasilitas belajar yang mc fasilitas kampus, 
dan fasilitas penunjang yang lengkap. 

Menurut data Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi Republik Indonesia-BAN PT, September 2012, 
hanya ada satu perguruan tinggi dl Provinsi DKI Jakarta 
yang memiliki program studi dalam bidang TI dengan 
status akreditasi “Ar 

Program. studi ini ada di Fakultas Teknologi 
Informasi, Universitas Tarumanagara, Manajemen Mutu 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara 
telah diakut secara Internasional dengan memperoleh 
sertifikasi ISO 9001:2008 oleh United Registrar of 
Systems (URS-UKAS). 

Fakultas ini memiliki dua program “studi, yaitu 
program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 
Beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru di 
Universitas Tarumanagara antara lain Jalur Penelusuran 


kuis 
Kui 


Beranda pendidikan 


imam 


Pehclidikan c 


rimkan jawaban melalui Twiter @kompasklssika 
atau email: klasika @ kompas.com dengan subjek: 
#Berandul 


& 
Ferusan Kneatip me nyanyikan 


KINI ada dua jurusan kreatif yang berprospek cerah 
pada masa depan, yaitu Fashion Marketing & 
Management dan Visual Communication. “Jurusan 
Fashion Marketing & Management mengombinasikan 
kreativitas dari industri fashion sekaligus. berpikir 
strategis dari isi bisnis. Jurusan ini sangat menjanjikari 
karena memiliki banyak peluang karier” ujar Ely 
Gonzales, dosen Fashion Marketing Raffles Institute of 
Higher Education (RIHE), Jakarta 

Sementara itu, Program Director of Visual 
Communication Major RIHE Jakarta Argo Sumarwoto 
menuturkan, kini banyak perusahaan membutuhkan 
brand Image yang kuat. Sebagai informasi, RIHE Jakarta 
mendapatkan beberapa penghargaan, seperti Fashion 
Design students designs garments for Miss Tourism 
2011 - El John Pageants, Multimedia Design students 
created ID station bumper for MNC Promo - MNG Music 


Channel, Young Hearts Lingerie Fashion Design 
Competition for Fashion Design students 
Ada juga penghargaan seperti Multimedia Design 


Students winner of Christmas Poster Competition 2011 
yang diadakan Ciputra World Jakarta dengan tema "My 
Imaginary of Christmas", Fashion Design students for PT 
Panorama Corvex Indah Wedding Dress Draping 
Competition 2012, Fashion Design students designs 
Contemporary Kimono for Shu Uemura collection, hingga 
Fashion Design students designs uniform for Operational 
Employee Hotel Atlet Century Senayan ("/INOJ 


Benamc 


Ancla 


a yang 


lisi benikutnya 


& 


Prestasi (IPP), Jalur Prestasi Khusus (JPK), Jalur Kerja didikan, Ki 
Sama (IKS), dan Ujian Saringan Masuk (USM). Ada juga | |. #ugiah: 5 ts ransel Kompas untuk 5 orang pemenang 
melakukan ujian. (#/INOJ 


edi 


@ NNTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 


STRATA SATU (S1 
TAHUN AKADEMIK 2013 | 


Periode November 2012 
Pehiamat “4 —— 


014 


| Lokasi Tempat Ujan ) 
Ujian Han Masuk di Jakarta 


Ujian Saringan Masuk di Daerah 


Purna nang 


2012 


F 


Pa 


Semak!!! "““ 
Beramcla 1 


Manan SA 
e Lanjut nya 
Endi 

2 Desemben 

201A 


ubungi: KANTOR ADMISI UNTAR 


C3 PROPERTI 


TANAH DIJUAL 


Bengkel Berjalan Margonda Ry 
500m.20x25Prosit EveryMontn 
RWNILOKD 7263156“97711821 


Rulo Muara Karang, Telok 
Gong Lok.St9s.HubChvstino 
10610 890 910 0511 809259. 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


PENGUMUMAN LELANG ASET 


JAKARTA SELATAN 


DISEWAKAN GUDANG PABRIK, | Rutobannmostiuttteteton | 3iato diseyatan mh ut5001 
Fatmonati pats-symdean | MELATI MA KTT | oki Yao en sga" | Mba ni7, 506121921055 | dio maan it ta baka 


thbblus295069000SHM "Fo ada 
Antasari 7y"1000mSHM 37318 
Margonda-dok ha" SHM 37mm 


SIAP PAKAI DI 


Shesuroom dikmayoran jual cpt, 
MonkAntr itasIDPLN. pam, 
Mub:06319065917/ 70636705 


udang Pluit Raya, LT995" 
Siap paka, 1822157, 'RWIMK/ 


Pak aten Keane Pesan 
Aa) Papa Pa re Deen Me Kescee Koe aa Dea Dear 
- LA ora | gor ea ta sinta Mina Basis BK Bt 
cokan Bisa atur Bersama Wel.suglong, -d » 2 
SANATA UTARA, Kaooan Bo ae Ban sri Pe an En aa R33 
Pantai Mutiara ,kavling darat, kawi Kec Pakem, | (periatu 
PM ke, Mo Teo Masa L21 AKA 
Jual TP, hub 081617117527 Utara, lokasi. bagus. 'RWMK' DISEWAKAN Yogratarta 


1p0: 082213683926 / 6627007 


IRuang Kantor Siap Beroperasi 
ok SCBD Thamin Sertinkat 
Strata TilaBisa' Cidlan Via 
Dewsioper Tanog Bank-Angsin 
ROitan.Hubi (021) 3929986 


Ruang Ofice 9 SCBD Is 321m Lt 
35) Sudirman Kav52-33 bs dse 
1Wa0217237550/082123025316 


Rukan Crown Green Lake City 
(By-Agung Sedayu) ASmA5?, 
At Hook Hub Indra, 0610955985 
Ruko dl Grand Boutie Center, 
UKASIIS : 3 Int. Hubungi 
0826296/ 6013013” 
Ruko Drh Sunterkokasi Pingsir 
Jalan Raya @anta, Perninat 
Serius Hub: 0812 931 0909 


(Repo Property KipGdp A5ASAAL 
Kav Dnau As1115125pn tmn 
Lok it" David Wu 0012106688 


TANAH DICARI 


ieriTah uas Min2000-3000m, 
Daerah. Sktr  JaksokCiputat 
(ilodug, Depok / Curug /Parung. 
#us(021)06949612/08151189- 
6918/0818162911 (SMS) Email 
bambang. wisnuBymailcom 


1500 -3000m', tah & em tua 


wilayah Jakarta (Uso Pemilik 
TP) Agiem Ng 081318922299 


RUANG USAHA 


Gedung 3it UK1SA6 FasTeb, 
'RCParkir vas Strategis JI. Raya 
Dewi Sartika Jaktim Cocok Utk 
Bank.Prkantoran 082112102226 


Gudang 4035 amanbisaKorja 
2njam di JLRay Jakarta Bogor 
1m.27.Ciracas 0538 3200 0016 


Gudang Multi Guna” Barv”4 unit 
6 35m! Cek Gudang Distribusi" 
Pabrik, IKM dar Enit To Cina 
Tangerang Hub Lina 99712389 


Offib.simatupang, Diskon 
'Akhe Thn! God Bonai loko 
tesedia Vietual Office 7512038 
PerkantorangRestaurantStrgs 
Ge Menara Gracia, Kuningon. 
612,5200611-15/061006257739 


Ruang Kantor Tnp Inventasi di 


INFORMASI TELP 
10214683 8888 


SCED, Fise. Meeting, Room 
DUAL Raka Gn Sabar 28an 1901 | Me (021) 520960905152363 
PRO 268755636 71252671 
Bangunan dan Tanah LB.c0000n DICARI 


U14000an 2 Lanta, Cocok utk 
Sckolah dan Rmh kit Jl.Raya 
Kelapa Dua Wotan Ciracas 
Jaktim Hub: 082112102226 


Ruko jalur sutera, Alam Sutera, 
BI, st 7700, Gl 2 ine. cocok 
5 ato dan investasi 
TP. 067710 


Century Z1 Akasia. GudJatake 
siap paka, bol/sowa 420000 
Urgnt. Linda 99270201/5637979 


022 - 4217733 / ATIN 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


harga murah, Hub:08118163557 


Untu Informasi lb lalu 
pitung bugan Alan Kompas 


2567 6000 


- 
PROPERTI PERTAMINA”) 9 PERTAMINA 


PT Pertamina (Persero) melaul Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lalang (KPKN), akan melaksanakan pelelangan umum atas aset 
(MIN PT Pertamina (Persaro) sebagai berikut: 


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
PT Pertamina (Persero) pada jam 08.00-15.00 WIB 

Sd Aan 8 Sdri Riska 

Tel (021) 381 6820, Fa (021) 351 1925, 

Email: aninda.dwisaksana@pertamina.com & riskatriwahyuni@pertamina.com 


amasan bot 9 PROSES CEPAT 


kemasan botol garang jua, 
Dicari agen utk di Palembang, 
Lampung PokanBr#Bengkulu 02 
132832996/SMSO51 318006463 


IS Antena/paRasoLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
Benar benar berdh.Agen 6 AN! 
Antone Tv 100r,Porabola Lt 
Indonsionlop TUCCTV, 3:5 
71913339:56950877.331183 


Agar Antena di TV Anda Bagus 
KOVCantrol Eoktio) AgOnGAN 
(Antena TV 100RBXCCIV 3510) 
Parabola (LS1D.Indovisiandil 
54909701-7151996903225656 


1 BINATANG 


Divapi Bot 2tn Abu tn 3oin 
VksStb Ket Aiko Von Pistop'5 
087288866119 (Gabriel Kooneh) 


1 BIRO IKLAN 


Ace k AAN, PT, CV, API, PMA 
SIUP, TDP: UG, Sivit, DI 
021-48877973/ 061310556131 


Ace & Jasa PeneremahOepkeh, 
eplu, Hotary Lega/Non Legal 
IMpRLBSE 021 8201013.352323 


Akta/PPATPTPMA,CV.UOllin 
Usaha, Merek, Hak Cita.Mute 
6625805, 6607166, 3218313) 


NPWP ,SIUP,TOP , 
SKDEPKEH,API,NIK,BKP 
IM,UUG,SNI,MERKINDUI 
STRI PARIWISATA. 

8970701868441254/ 


BpomJepis.pbfkin-akes,obot 
osmtkpangan,Merk.Exootdll 
JikbyekI9/1N1 061210170625 


Agen & ahli antena Tv-Hy.100Rb 

elo LIKCTVIDVSILYop 1 | Utk pasang dan di Kompas | MMKUAKJSN SS TUM | Certines Mandxrin Tansiator 

Inc atp62811-Oks12331110A | semua koran di Indonesia Hub. | HAMA PAN | Han TamianduSA Gis CowEng: 

Tsrg:56181850-0pok71119853 | 021-20217950 / 7397303 Kiko iinmudah.com Indo.erick6290351.08129655011 
0.9 5 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 6 November 2012 


Ja LINTAS UDARA 


LINTAS UDARA | Wisata Dalam Negeri 


Tiga Kategori Destinasi Layak Jelajah 


SEORANG wisatawan domestik baru pertama 
kali ingin menjelajahi Indonesia, Akan tetapi, 
ja sedikit bimbang menentukan destinasi yang 
akan dituju. Hal ini bisa jadi disebabkan luasnya 
wilayah Indonesia dan keterbatasan pengetahuan 
mengenal destinasi-destinasi dengan atraksi 
wisata yang khusus: 

Terkait hal itu, Kementerian Ekonomi Kreatif 
dan Pariwisata mulai mempromosikan destinasi 
'minat khusus karena setiap provinsi di Nusantara 
tentu memiliki atraksi wisata andalan. Strategi 
ini dilakukan guna meningkatkan daya tarik 
pariwisata dalam negeri di mata wisatawan lokal 
maupun asing, Berikut ini tiga dari tujuh kategori 
Gestinasi minat khusus yang telah ditetapkan, 


Wisata olahraga dan rekreasi 
Berada di dekat kawasan perairan dan 


BM Peron: mana 


1425 WIB (Wings Ai) 


PaN ANA BADUNG 


8.10 WIB (Wings Ale) 


BANDUNG BAUKPAPAN 
MALAAYAN: BANDUNG 
BANDUNG  BANJARMASIN 


BANJARMASIN - 
Jami 08.00 WITA 


Ka Ag 


samudra besar, Indonesia memiliki banyak lokasi 
diving yang Indah. Banyak lokasi surfing yang 
populer di dunia internasional, Di antaranya, 
Pantai Kuta di Bali, Pantai Senggigi di Lombok, 
dan Pulau Mentawai di Sumatera Barat. Tak 
ketinggalan pula pantapantai Pulau Jawa 
seperti Pantai Plengkung. 

Upaya lain yang juga dilakukan untuk 
menarik wisatawan adalah menyelenggarakan 
kegiatan olahraga berupa kompetisi antarnegara, 
misalnya Tour de Singkarak dan International 
Celebes Dragon Boat Festival 2012. 


Isata Meoting, Incentive, Convention, dan 
Exhibition (MICE) 

Konsep MICE bisa jadi terbilang baru di 
Indonesia dan mulai diterapkan oleh sejumlah 
pelaku Industri pariwisata di Tanah Air. 


Banyak acara MICE berskala nasional dan 
Internasional yang diselenggarakan di kota-kota 
besar Indonesia, Contoh yang paling umum 
adalah peserta konferensi atau festival seni 
(film, musik, teater, seni lukis) di Jakarta yang 
juga berkesempatan menelusuri obyek wisata 
setempat. 


Wisata "cruise ship" 

Tak kalah dari negara-negara asing sekelas 
Eropa, ternyata wisata kapal pesiar dinilai 
cukup potensial. Sebagai negara yang berbentuk 
kepulauan, Indonesia diduga akan memiliki 
prospek yang menjanjikan dengan ajang-ajang 
bahari berskala internasional, seperti Sail 
Morotai Melalui acara tersebut, para peserta 
akan menyaksikan keindahan laut dan pantai 
Indonesia, (/GPW) 


Luxurious Private Jet 
Low fare available 


| 5 Xx biang Sa San for more Information 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 0804-1-778899 
Pa BATAM 


BOEING 737-900ER 
Liv Samad 


Informasi Pomeannn Te 32an 
0804-1-778899 
021. 6aronooo, 
www.lionair.co.id 


TELAH BEROPERASI 


BOEING 737-900ER adalah MODEL TERBARU 
Gari kelompok NEXT GENERATION yang ber TEKNOLOGI TERBARU. 
melayani lebih dari SOO penerbangan keseluruh kota-kota di Indonesia. 
dengan frekuensi penerbangan yang lebih banyak. 


Ikapanpun dan kemanapun tujuan anda jadi lebih mudah dan nyaman we make pesnte (tu 


Baba Ht 

On @uzstoos 
128 Jt One S 
Wedding 


FUNerION' 
HALL 


temukan 
inspirasi 
untuk 
hari 


istimewamu 


PERNIKAHAN | Jasa Profesional 


Pintu untuk Mewujudkan Impian 


COBA tanyakan pada salah seorang perempuan yang 
ada di dekat Anda, pemikahan impian apa yang melekat 
di benak mereka selama ini? Meski banyak yang segan 
menjawab, tak sedikit pula yang diam-diam telah 
menyimpan implan, 

Sebuah pernikahan untuk dikenang seumur 
hidup membutuhkan banyak pertolongan dari para 
protesional, Persoalannya, memilih jasa profesional tak 
semudah membalikkan telapak tangan, Ada komponen 
kedibiltas, profesionalisme, dan kualitas yang. perlu 
ditli lebih jauh demi mendapatkan hasil sempurna. 

Komponen-komponen ini juga memerlukan verifikasi 
yang bisa dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya 
dengan melihat portotollo hasil kerja mereka sebelumnya, 
atau lebih mudahnya mengikuti rekomendasi teman atau 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(ace Wradig LELJUNNO 


kerabat yang sudah pernah menjalin kerja sama. Dengan 
demikian, penilaian pan bisa menjadi lebih obyektif dan 
tak ada salahnya jika Anda pun menilik langsung hasil 
karyanya. 

Hasil bidikan fotodan video dokumentasi pernikahan, 
misalnya. Ketika sedang melakukan penjajakan dengan 
para vendor, jangan segan untuk menggali Ide kreasi 
dari calon vendor dan mengomunikasikan apa yang 
Anda Inginkan, Dari hasil komunikasi ini, Anda bisa 
mengetahui nyaman.tidaknya menjalin kerja sama 
dengan vendor yang dimaksud, Jika saat proses 
brainstorming sala pihak vendor kurang bersahabat dan 
bersikap angkuh, sebaiknya Anda cari kandidat lain yang 
hasil karyanya tak kalah bagus, 

Pasalnya, kenyamanan Anda sebagai mempelai 


TNI 


ea 
FEUI 
Bridal House | Wedding Photography 
Wedding MC Entertainment | Vanue & Hotel 
Catering | Decoration | Wedding Planner 
Florist | Wedding Cake | Wedding Souvenir 


dye 

SPEDJAL EVENT 

Romantic Entertainment by Junno Entertainment 
Bridal Fashion Show by Hilarity Bridal 

Test Food by Grand 
Talk Show Healthy Couple by Siloam Hospital 
Special Perform by Magic Mania Indonesia 
Special Romantic Song by 4Tunes 


Tukarkan kapan in dengan kapan docrpewa dan merungkan hodah jutaan egrah 


“engan setiap vendor yang diajak kerja sama sangatlah 
penting untuk menjamin segala sesuatunya berjalan 
sesuai rencana, 

Membidik vendor satu per satu bisa. menjadi 
perjalanan melelahkan. Itu sebabnya, jangan sia-slakan 
jika dihelat sebuah pameran pernikahan yang menjadi 
pintu untuk menemukan banyak vendor sekaligus dalam 
sekali waktu, Menjelang akhir tahun pun masih banyak 
pameran pernikahan yang bisa ditemui, Simak tiap 
Vendornya dan jeli melihat penawaran menarik yang 
hanya berlangsung selama pameran, 

Harga promo dan diskon maupun beragam bonus 
bagi pengunjung umumnya menyertai setiap transaksi 
yang terjadi, Baik untuk bridal, dekorasi, undangan dan 
suvenir, katering, dan masih banyak lagi. CADTI 


5 


Serpong Kitchen 


Desain Kamar Pengantin dan Kado Pengantin by 
Ace Hardware & Informa. 


2012 


WORLD /ALAMSUTERA 


Win Honeymoon package to » 
" UMANG ISLAND, 


:g VOUCHERS 
and MANY MORE | 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 6 November 2012 


43 


SURAT PERINGATAN 


PHOTO 3(TIGA) DIMENSI DI ATAS KERTAS DAN PHOTO 3(TIGA) DIMENSI DI ATAS 
| CANVAS DENGAN ELEMEN EDITING, TUSIR, MASKING DAN MONTAGE DISERTAI 
PEMASANGAN ASESORIS-ASESORIS/PAYET-PAYET YANG DI TEMPEL DI 
KERTAS/CANVAS PHOTO. 


|lKarni Law Firm SUMARNO.SH.MH & PARTNERS Advocat dan Konsultan Hukum di Jakarta selanjutnya bertir 
|luntuk dan atas nama kiten kami Tuan ANDREAS SATRYO WIBOWO yang beralamat di Helena Photo & Bridal, 
||Teidi dan Trading di Jln. Melawai Raya No. 189.F Jakarta Selatan, dengan ini menyampaikan Surat Peringatan 
|| kepada seluruh masyarakat, kepada pemilik/pengelola Studio Photo & Bridal, Percetakan, toko penjual Photo 
113 bimensi di atas kertas dan canvas sebagai berikut : 


|l1. Bahwa klien kami Tuan ANDREAS SATRYO WIBOWO adalah pemegang Hak Cipta yang syah dari jenis 

|| Ciptaan photografi 3(tiga) dimensi di atas kertas, Ciptaan photografi 3ltiga) dimensi di atas canvas, yaitu 
'photografi dengan tehnik penonjolan secara keseluruhan gambar dengan melekatkan asesoris-asesoris/payet-| 
payet, manik-manik, Kristal-kristal, mutiara-mutiara, bunga-bunga, daun-daun artifishial, padI-padian,| 
bahan-bahan (kain, kayu, plastic, ranting:ranting), bulu-bulu hewan (seperti bulu burung merak, bulu| 
burung cendrawasih, bulu ayam, bulu Itik dan juga bulu hewan lainnya baik asli maupun artifishia): Kulit 
telur, tas wanita, sleyer, renda, brokat, pita, dasi, kancing, pasir, bunga ros, bunga mawar, bunga melati, 
bunga anggrek, rose, balon dan bahan lainnya yang ditempel/dilekatkan di kertas photo/canvas photo| 
sehingga photo diatas kertas dan photo diatas canvas terlihat lebih sempurna dan hidup, dengan| 
menggunakan elemen editing, tusir, masking dan montage : yang terdaftar pada kantor Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat| 
Pendaftaran Ciptaan Nomor : 049432, nomor : 019433, nomor : 049436 dan nomor :059801. 


.. Bahwa dengan telah didaftarkannya jenis Ciptaan photografi 3ftiga) dimensi di atas kertas dan jenis 
Ciptaan photografi tiga) dimensi di atas canvas dengan menonjolkan pemasangan dan atau dilekatkan 
asesoris-asesoris atau payet-payet tersebut pada nomor 1(satu) di atas, maka berdasarkan Undang-Undang 


Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2002 tentang hak Cipta, maka klien kami memiliki Mak Ekisklusif 
yang dilingungi Undang-Undang, yaitu Hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga | 
tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. 

.. Bersama Ini kami minta dengan segala hormat kepada studio Photo & Bridal dan/serta masyarakat untuk| 
tidak mengumumkan, memperbanyak (termasuk menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, 
memamerkan, mempertunjukan kepada publik melalul sarana apapun) ciptaan kari tersebut point 1(satuj 
diatas tanpa izin klien kami. 

Kepada studio Photo & Bridal dan/serta masyarakat pada umumnya yang saat ini masih mengumumkan, 
memperbanyak (termasuk menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, 
mempertunjukan kepada publik, menyiarkan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun) hasil ciptaan 
kilen karni tanpa izin, kami berikan tenggang waktu selama 7x 24 jam (tujuh hari kalender) setelah tanggal! 
Surat Peringatan ini untuk tidak lagi melakukan sebagaimana dimaksud point 3(tiga) diatas. 

.. Bahwa apabila setelah habis masa tengang waktu selama 7 x 24 jam setelah tanggal Surat Peringatan in! 
masih ada juga yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada point tiga) diatas, maka kari 
akan melakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 pasal 72 ayat 
(2) Bab XIII tentang ketentuan Pidana : Barang siapa dengan segaja dan tanpa hak melakukan perbuatan | 
pelanggaran Hak Cipta dapat di Pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,-(ima milyar) rupiah. 

In Surat Peringatan ini disampaikan agar masyarakat, studio Photo & Bridal, percetakan, toko penjual 
photo 3 dimensi diatas kertas dan di atas canvas menjadikan maklum dan atas segala perhatiannya kami 
ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 06 November 2012 
Kuasa Hukum 
“Andreas Satryo Wibowo 
Law Firm SUMARNO.SH.MH & PARTNERS 
Ted 
SUMARNO.SH.MH 


BIRO JASA FOTOCOPY/LITCHDURK: 


(Gta, Merek, Paten. Daftar, 


Sofa Khusus Repasi Ganti Kain 
Sofa, Kursi, Ui, Pitu, KI 
ASI, Oscar Koi. di. 71662819 


Asing JK 25/Mg- ba 
1R5-6000.5-6020”18it. 5-6570s kd etgi benf rebag 


Kmanlang » DN.LN, Hubungi » hina Koroa Taiwan Bangkok 
Aan PUNK AG IRO-/0 2 IO200 «| MNJALENL KO bomttopa smcika sus drka 

(SI Kyocera SK. Toner Super 99rp/ha, Hui 021-36963601 
PenerjemahregeswomJarsa21 | 7016-Part Ori Konpt. Murah | Buat. website” mudah  editya 


Jasa FCL GLCL.Guangahou singa 
poe-Jokarta by Sca-6by ai Hub 
021:55851778/70/02132563929 


KARTU KREDIT 


Abalkan Angsuran CC/KTANBbs 
8y1/Pmutihan IegalSTC/Biok M 
Wav 9BZL 217710676 GEA 2177 


Wisuda 021 


FURNITUR 


Ahli Reparasi Sofa, Bermacam 
'Modelbwat baru Kulit asI.Oscor 
Kain Politur ulang Ph94583069” 


201039892707012701081311618 00089 «4997063: 


137 Rajampbomiats9yahoo.com 


ELEKTRONIK 


Beli Keyboard/AmolyPower,MI- 
ar, SocakerDrumIVACD,Lap- 
tep, Comera,dil Art. 70001573 


mulal MLS. Alfawcb/5.com 
081301259139 Bl, 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas?Rropat 100rbvbrfast hotel 
Prima Indah Gnsahar dkt Ancol 
@pOM254v21062203272.6991078 


Bantu tp cc/kta dg pemutihan 
Kdibebas barkan) Legal SIC 


s 


Tutup Ki/ita hnya bayar 155 dr 
total toghan » rakhihutang 
lunas 1006 081802033247 


MESIN & ALAT BERAT 


50 Unit Trler Fltbed 40 F7 


tr 


Jnal Beli, Sewa Genset Mor 
Gatrpilar Misubishi,Comwins 
Dan Harga Murah. 021-5118833 
327 ALAN: Fax 5102021 


After Glow Catering Service: 
Posta/Seminas/Ultah, dilHub: 
08122960-2900/(02115060-1712 


Ace "ANN Plane-Organ'AProf 
Rep/Stem(Kropos.ant” biy.at) 
97DMC” 32726499 / 7369015 


Senayan P/Andre 02190108617 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telr/la 
stan/Mesin Mie AyanwAlarin Bi 
kinsResep)Hub Bayoran Teknik 
1021-3321737-8391106-70600 
290-70636474 fx.021-5328316 


CENTRAL DIESEL Il 


GENSET 20.200 Kvn 


wal mesin bakery 
mer ovondividetsi 
1ube02151357076/ 


Bel semuwmerk alat musik key- 
board,Drum-Par,Mixer Spoaker 
$1210069-081517215633 Bono 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 


Anda Butuh Tukang Renov/Ba 
mu /Cat Harga Nego Hubungi 


Jual stcom boiler & ton cmnical 
89 dan Kawasaki 90. Hu 
081317928599 70592216 


LM Orang (Hydro) Bis,ial 


Mad kaga onani | H0 Oa Ona mem | Jt Yana Meja daan 
Keadaan | da2 nata 8 

Aries nga Saga Cota 
Alt Stone cushrnepung batu | g.ctoci: Asap ting pat | Adang pen 
Pe ge yet ana | bear Obeaiambawi : 
Ss Neni Koi Pengen, Gudang pabk, 
Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA |...» 1 Kongtr Bala/m? Ro 650.006 
Lengaga ena 2 | sa 1 | ing st 201009 
Jnggul", Telpc8391752-6398079 te pi Mn Lantai 1 


u 
KI 


2 


oi 
ix 


6833 


Dibuat c090t 2 steam 


oi 
3 
x 


oi 
8. 
ce 


Oihuat mem. mesin ex pabiik 


01 
kt 


FOR 0x Jepang 1,5 s.d. 7ton 


it 
0 


6 
H 
H 
D 


Intergen Genset Open & Seat 


0: 


AN Gat Muh Opon 25KVA Diesel 
Marine,AVR Radiator 


o: 


JLMRH GENSET MITS STAN 
Fog Open IOkva bomp pn tan 


kond bgs sid. N908123755265 


Hub021-68555900 PT SGmas 


IHayam Wuruk 784, Jakarta, | 59121-02014 2 


Kebon Jati No. 
230731 - 123864 


:Mp(022) | Emainwacenwinst ki 
Bandung 


Iborongkan Kabel Pabrik Chi 
Mer dIL0816 96111 021. 


PERHIASAN 


AI Aro & Beh Berhan?” Beli 
Rolerpatekp:Omoga berliandii 
on Hrg tinggi & Bali sementara 
JoyWvateh Mall Artha Gading Lt 
51P1x68505709-081310225799 


8822968,JLPrancis 27 Dadap 


hara AMI Aro Bali Berlanglam bks 
mu polo PLP APJIL SN) 


MRendrstock 1005bar,Stone Crv 
$$ maap. | Eite Aroi David AW 222971297 


3/,08129039771 panglima poli 
taya nolb isanging Ps bok 


Jual Cepat Forklft Komatsu, 
Ton Diesel FD 309, Kondisi 
ja, Mob: 8725397:888 


AMI aroi'arokaberian anda 
di hr togttrm bi smntsolex 
pateropiaget dILContet Wateh 
te senayan IG/11/2118 Mali 
001382000809/oh.57931561/31 


SALE! GENSET PERKINS 
120,305 sampai 500kva hut: 
081005097133/ 061320119276 


KOLEKSI 


Jl jam Patek pAAPIL21.bw Ig 
Gr varpiing bas dijamin tdk ada 
dsni,sdh sm dan slibbnyk lang 
anan kam or tenama? 3656) 


Ijal Croer Crane 29 64,9, 
aby  Rolkr,stampor/roaker 
net ex Japan 0810712308 ANN atohebertan hrg togkedehi 
sementara, TK Good Blok M 
Sauare LG Blok A No, 3-35 
Don Li, Ph, 30107078:6338972 
Galah Mada Para t:2 No80-65 


Loh untungkakurat.Komi hargai 
Emas & Berlian anda dg tai 
Wajar Memaka! resin pengukur 


terkini rom Cash-Gajah Mada 
Plaro,LLA unt 3, TO:63854033 


PERLENGKAPAN RMH 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar Hubikasa  NyamukAlfin 
Garansi seumur hidup.70900009 


KOMPUTER 


Isewa/Jual. Genset. Murah" 
lent/Open 80 « 2000 KVA, 
(:OBNI1 36169 -0816 1845723 


Aplikasi, Software MinlMarket, 
GDisto Ant. DI! Bisa Modif 
Mub, 081911292720 / 7120003 


PC Branded original CPU LCD 
IKM, Lenong sil harga Ro 7 
Mub:0193:7936, 0013”11203012 


ensirsolor thn 2006-2008 hub 
612 8195319 


Sense Deutz, 10500 KA 
any. DutyiritPurts Murah 
ub:” Triana Bintang  (Deutz 
istribute 02113519:320-326. 


CST | crooy pebcarenate tenis 
Dint terisA Malng.Fgate Th 


:1350857,51380707,62929865 


(China-jakarta ph.021.62203622 
Murah 16-20M Sampai Service 
Memuaskan ““Bivetay Cargo 


MAKANAN MINUMAN 


Jual mitin karungan @ 25 X6, 
purity 995 UP/Natga Ro20.000/ 
Ka, Cocok untuk restoran atau 
pabrik makanan, Hub :. O2l- 
2832996 m6:0813-18006605 


Palas Grdmofacarpebinds 
apr “uc sofacarpetgordyn 
650319-2656919 ko & murah 


PERTAMBANGAN 


Kami Buyer Batubara KhssEksor 
salins Kalori dtikp.08568608609 
Ebusurpolangi77709malcom 


"1009. KVA, Garansi! Hub 
21-200016565. 


Sports, 
2162116287 0816192200D 


“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, 
Aku telah mencapai garis akhir dan Aku telah memelihara iman" 
(2 Timotius 4:7) 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga 
pada hari Senin, 5 November 2012 pukul 11.32 WIB 
Mama, Mama Mertua, Ama, Aco kami yang tercinta 


- 


PODESTATI 
(PHO GIOK KIE) 


Dalam usia 88 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Heaven Funeral Home 
Ruang CD/EF/GH Jl. Gedong Panjang No. 47, Jakarta Utara, 
dan akan dikremasi pada hari Kamis, 8 November 2012. 
Berangkat dari Rumah Duka Heaven Funeral Home pada pukul 10.00 
menuju Krematorium Oasis Lestari, Jl. Gatot Subroto, Km 7-8, Tangerang 


Kami yang mengasihi: 
Suami: (t)Hendro Widjaja (Oei Ho Kiat) 
MANTU: 
1 Diana Sari Harkono 


2. (PJ Goh Cheng Hal 
3. Wilson Ticoalu 


ANAK 

1 Rayan Widjaja 
2. Luciana Widjaja 
3. Jenny Widjaja 


Cucu: 
1 Sharon Widjaja 
Henri Widjaja 
Tiffante Widjaja 
Peter Gozali 
Andrew Ticoalu 
Blenda Ticoalu 
Carey Ticoalu 


CUCU MANTU: 
1. Edward Daniel Allen 


2. Camelya Pondanga 
3. Andre Gunawan 


cicir: 
1, Emily Gunawan 
2. Brendon Ticoalu 
3, Bradley Ticoalu 
4. Daniel Edward Jack Allen 


Bj 
TURUT BERDUKA CITA 


Menyampaikan duka cita 


yang sedalam - dalamnya 
atas berpulangnya : 


DR. AGUS NURSALIM 


Semoga arwah beliau diterima disisi 
Tuhan Yang Maha Esa 
dan kepada keluarga yang ditinggalkan 
diberi ketabahan serta kekuatan 


ABC 


Moo 
KRATINGDAENG You aa 


PPT. ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES 


U 


(PT. DJOJONEGORO C-1000 


RAGAM 


Panasonic PBX HT308 - 299916, 
htB21:519OtbIkeyBSI.LtvA ha 
netek Procpsng1.33230601H) 


TOUR-TRAVEL 


Ak thn eling shanghai29nov 
PBdes/ ale phukatah 2510125 
9105 451U hapoytour56M1717 


SEKOLAH 


SUS 


Ae, hrbiBissConv,GMATIELTS 
TOEFL, TOEIC. Mang 1 bin, BSE 
2352323, 8281013 Tote 8/1 


er,Biding MaL FA, RIMASjo 
Mag lukis musik.comorenong 
(BKP) 71701110" Ophir 


Bali 28/12.Korea Jeju 26:28/12 
SinMal/Bkkuket/VistCambsia 
Gulin Samudratu:158-76965 


Ah bhs PLC: Ingtoefits,mdr, 
bidoreJeairmborspanke "MV 
1trp:58900927 9E16B6SOKDIMG 


angka-Belitung Str 2411 Inc 
TrPana Math Makan Gusi 
dn Paras 6918232705 


Eoglsh Come/ToeU/ERS/Busins 
“an guru MativaSpoakar di Rmh 
(Rt Mob:5305352 Snt Pom 


ame 9hote hang AR 
60Sin-4 


SemiCaru tg ko Im 
dok ENBIMPINE 


Privat Belanda Perancis.Menja- 
INg(GharmanDjilkramat kwitang 
AF No.8 Jakous Top, 3192 5659 


hemat Asia A1 
Lunndo Tour: 021-72780060 


DAERAH-DAERAH. 
IE BANDAR LAMPUNG 


Dijual Tanah 45 Ha « Gudang 
5000m2 » mess karyawan Jin 
raya Sutami Csebolah gudang 
Jaman jaya) Romi. 0078 9981 
1675 - 0882 4008 6206 


Privat Mat Fs Kim)Kikulus SMP 
ISMA/MhSMrd Nas Int Std 
ING.Mumn 1/9208128192107 


PEMBERSIH 


B.Cup, kram kmdosodstnles, 
Jambi spt barutak bukti Uang 
lem, (021)7511862/1622017 


TELEPON I Banoung 
halesveonsenidiTo8keye5, | | HOTEL 80R8 s0 30015 


Sitefce p3ng. 350010. TOA100/ 
AGS NAN 


Sjukbrsihkate2Mjam dktiln Soo 
(Ra Moto Bandung 022750616 


- 
Kh 5 
YA 
In “3 
. -. 


Pa 


OBITUARI 


'SILVANA COMPUTER CENTRE 
TOKO TIONG HOO, Petak Sembilan 
BERITA DUKA CITA 
Telan meringgi Gula dngan tenar 
pan hari Minggu 101 November 2015. 
PA Wi Ra. MUBADA, Ana 
Aa Kaka, Savcan kan yag tia 


SOEN SIAUW ENG 


(So Eng) 
Dalam usia 53 tahun 


Kami yang mengasihi : 
Pupa :Soen Peng Bin (t) Mama: Ang Bing Nio 
Saudara Kandung Lakidaki:  Saudari Ipar: 
Soan Sur AA (Atong) (t) Rina Yanuar (Ling Ling) 
Johan A. (Asin) Yuni Lisa Lianti 

Soen Jauw Hin (Ahin) Kang Elly (Suryanih) 
Soon Jauw Tat (Tata) 3 

Saudari Kandung : Saudara Ipar: 

'Soon Sun Ing (E Eng) Oay Tiong Djin 
Soon Sun Ling (Leleng) lor Lo Siang Jin (Anyun) 


TAN KIM HOAT 


(Jhony ) 
Dalam usia 66 tahun 
“Rumah Duka JELAMBAR. 


Jonazah disomayamkan 
Ruang TULIP. Ji Tubagus Angke No. 9, Jakbar. Dan 
akan dkromasikan pada hari Kamis, tg. Oa Novembor 
2012. Berangkat dari Rumah Duka pkl. 10.00 WIB. ko 
Krematorlum NIRWANA - Marunda. 


Kami yang mengasihi : 
Istri : Sunanti Prinadi 

Anak : Menantu : 

Erik Junuri bd 

Jeny Tee Adhigustian 

Ferra Tee Souw Herry 

Teemy Tee Aria Tieza 

Cucu : Kenzie, Klement, Keegan Teo. 

5 Besorta segenap famili 1 


Tlah berulang ko Rumah Bapa Gl Surga. pada hai 
Senin, tgl 5 Novembar 2012 pk. 08.03 WIB di 
RS Miira Keluarga, Bekasi Timur. Suami, Papa, 
Papa Mertua, 'Engkong, Saudara kari tercinta: 


FILIPUS SUGENG SURJANTO WIDJAJA 


(OEI TIONG GING) 
Dalam Usia: 74 tahun 
Jenazah Rumah Duka Abadi 
ip Paradise al Daan Mogot No.385 Jakarts 
Akan dimakamkan pada hari Kamis, 


12012. didahului Ibadah pelepas: 
Barangkat dari Rumah Dul 


Pemakaman San Diego Hills - Karawang Barat. 
Kami yang mengasihi : 

Pa Seo 
Ba SA namuara 
Ladavan Wana Konny Mortani 

'Agoeng Widjaja, ST. ”— Lily Wongso, ST. 

ba 

Lap Bean Pk 
Gradia, Mag aan sena, Maen Levinda, 
ica Vania, Novita. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 6 November 2012 


5. 
 — 


" GERAI FIT 


Far nusts,tadangngoeeokan, arwparu dan 
penyektamamunnya 


uut pusing. Sak kapat. tebet pinggang. Ia acumiratum, gonoheat CO 
“danyagata nisan sang: 


Dilengkapi dengan dokter USG, ruang LABORATORIUM dan alatalat pengobabn modern 
'BUKA SETIAP HARI, TANGGAL MERAH TETAP BUKA 


FI Alamat: Mangga 2 
(jam praktek 8 
ajaa 


Sguare lantal RL 


18-1b-20-2b-20356 1) 


ep 021-62318500/021-62313520 C4 
Jraltalkalkalhalk 


Terbit tiap hari Selasa hanya di 
KLASIKA 


Untuk informasi lebih lanjut hubungi 
Bagian Iklan Kompas 
12567 6000-2567 6076 


GERAI FIT | Aromaterapi 


Kurangi Stres dengan Aromaterapi 


SUASANA hati yang tenang tak melulu harus 
didapatkan dengan perjalanan wisata. Cara 
nyaman dan terbilang murah adalah dengan 
menyediakan aromaterapi di ruang pribadi Anda, 
misalnya kamar tidur 

Aromaterapi dikenal sebagai salah satu cara 
terapi kesehatan yang aman dan nyaman deng 
menggunakan minyak esensial (sari pati) 
ekstraksi bunga, daun, buah, dan bagian lain 
tumbuh-tumbuhan, Usut punya usut ternyata 
aromaterapi sudah digunakan sejak 6.000 tahun 
yang lalu 

Senyawa aromatik yang menjadi kandungan 
utamanya dapat mempengaruhi suasana hati 
atau kesehatan. Berikut ini beragam manfaat 
aromaterapi: mempercepat peremajaan kulit 
tmelalui minyak esensial yang meresap ke dalam 


kulit sehingga meningkatkan aliran darah, 
mencegah timbulnya berbagai penyakit karena 
bersifat antibakteri, menetraikan ketegangan dan 
mengurangi stres, memberi kenyamanan (relaxing) 
melalui aroma minyak esensial yang. terhirup, 
menormalisasi metabolisme dan meningkatkan 
vitalitas, melembabkan dan meningkatkan 
kandungan oksigen, serta membantu mengatur 
keseimbangan tubuh dan menstimulasi proses 
terapi 

Dengan manfaat yang beragam, aromaterapi 
memiliki berbagai jenis aroma, Berikut ini masing: 
masing aroma dalam aromaterapi yang memiliki 
berbagai fungsi. 

Aromaterapi basil: membantu mengatasi sakit 
perut, kejang otot dan pegal linu, masalah 
pernapasan, lu dan demam, lelah mental, sakit 


“Gunakan produk terbalk 
ihanya ari Litepharmi 


Konter 


et 
h amionpra MEatetaana 


GLOMEGA' 
115 Be fomaltan 
Tp Ona 


Bebas Nyeri Bobas Gocok 


Sea una" 


JF7 sontomua 


FIREKING 
Mhinaran rd Moon 


Tm One 


Kandungan Ferrazone mudah diserap tubuh 
dan tidak menimbulkan rasa mual 


Aa 3 CUT ANA Ben KENA KAK pete dan octa 


& KAN 


DENGAN 5 LANGKAH 


kepala, sulit konsentrasi dan mudah gugup. 
Aromaterapi cedarwood: membantu mengatasi 
infeksi pernapasan dan saluran kencing, 
menyegarkan kulit berminyak dan pori-pori 
tersumbat, ketombe, dan gatal-gatal 
Aromaterapi chammomile roman: membantu 
mengatasi permasalahan kulit seperti jerawat 
alergi, luka bakar, eksim, dan peradangan kulit 
Aromaterapi clove: mengurangi sakit gigi, diare, 


kudis, kurap dan kadas. 

. Aromaterapi — cubeb: |” membantu 
mengatasi penyakit anoreksia. 

- Aromaterapi — cypress: — membantu 


mengatasi tekanan darah rendah, sister 
Sirkulasi, wasir selulit, serta mengurangi 
keringat yang berlebihan dari dalam 
tubuh, (ACH) 


SENGLSEHAT 
CAN FAKE 


KER £ TUMOR 


PUSAT TERAPI HARAPAN BARU 


TERAPI HERBAL 


sei 
watt 


berair ATU 


man 


0 Yana OPemAsi 


OneAn Tusun Yana RUSAN 
amat Pe Kam 
Adaa 
BKSGI Me 
Mp: (0217361 


44 Graha Peratnd Pos | RUKO REDTOP Blok: 


Ai 
1 (021) 5365 3977 11021) 3516968 
Meta 2 ie Me 


asa cwsorana 
(SERING — MELANBENNG PAN 

mun 
# MOSUL 


esa 


@raats 
20K 


18 BITAmOAA OLEN KONBULTAN AMI KANKER TUMON 
18 MEMBANTU MEMLMALININ KABA BAKIT 
18 mimnanTU MENOLUNALKAN ruwanI 


€s 
Lama No.12 Pecenongan No.J2A 


Ke 
za 


:0878 2072 0222 | Hotline :0813 1166 0222 


Peerasi Detverhandalitoyalotm J OKI, 
Mb barsnal tc SRI 
Jua tah JLRY KS G4 251m Aeh-dsBan6A/ Oi 
21m. mnuzboysymaltam 
6200012 TOWN 
“5D sedang memulai 
Indonesa-Kami Ine 10 | | SURINELAIN 


(ec (03),Max 27ThRopi/kOS6 
Intoror,Sk,B5 3D (Tangerang), 
Gi olas bkmrahoo com 


Moto mula ROP9BAAGIV.Mot 
watermocting: 0251 0338099, 
2370658, 2901668, 8315769. 


Anis prod & mogot ce p/v w2 
Den, dus Isa dim, shot 
Iv, Tahow & In, water, Isg 
kntk ya tvona, moti, mnc. gd 
ka 02109151523 - 71700876 


HE surasumi 
JLraya sukabumi, Is 11500. pa 


Tung kuda, dp dosan, ds koma. 
Geku/ gi Kobe, 081222371 


Cari Partnec Kerjasama Untuk 


Pangembangan Sekolah TK ya | th, cpt SMU/sdd sbg. Guru 


Ie6h3n74 Dika Resto 214 | gap ayam Prla/Wot. SMEA, 
Muraht study to ducklandepaket | GeE31 Halim4BekmiMGM.com | 2ySuster Tmt Akper,3)Ahi Gi 


A87 APE 0023 25000810 


Sore Kost Pelaar/ Kmr Harian 


ada 017 
bad 


on 


nata Bth Drafter cad Intelor photo 


shop, CV Omail ke: kalandara 
Ordara, Nora beshanyaman | Si. & bs (ve tes tunai | 

: Aan Pem duta Panas I designteamgyahoo.coid 
65 essay Been | 25 Naga MU Poo Tegas te 
Sore: Sewa Kimc Harian Bersih an tani LOL 

AEMRT Somerset/BIS Orehard Swan Jetn Operator Komputer/Design 


Dapur AWIf,AcTv 001807070168 Grafisbs Photoshep,Corel Draw 


Bth Sge Pra Bag. Umumglmn, 
Imin SMA,Oisa  MandarinUsia 
23K MbO21- 1672616 


(ATA Entsy30positiontP/F) 
HAW!fe/ Pensiun wicIncm 
$I1O0 sms001906906286 

(Rn Supir sim 8, maxdoth, Kuli 

ria” max280y  JLRE Martad- 

ata no Ancol081517531575 


#ngsutatam Bon 
megan en 
m0 Te Data | AS AA God 


Dbthk Staff bag lag 8 
SMUD).cottan at 
medan Punya mi imo 
Ana Apek Goa 912 
Dakar Kaos Bia 


TR: D/F Time Key In Data 
Pensiwndrtfesh grad Ine 
151100 " 081288092062 


TM: P/Rime jobs data cntey 
Pensiua/Hwito. Woleont 


Inc1$1200: 081201945058 bergaeangireu 


Pra / Wnt, min 03 Aku 
Pengalaman” maupun 


eh 


Tke0/ime bs dotaontey | pts mu mat 2 lam 
Bisa ai | bm Ae Savana 
19900213 001280091175” | atau PI. Yang Indone 


Kalimantan Raya Blok D-274, Lt 
2 Kawasan Berikat Nusantara 
kran)” Cakung» Cilincing, 
Jakarta Utara 110 


Butuh Drafter Pria Max 30th 
SeiitiSupervisoe Max 20th SL 
Sipil Palmn' 3th,Site Managor 
Pria 35th.Catumkn Kode Imen di 


PERS aa tan | out get on | ani Tg Kantor Bang |. Boke, 0 
UTUH Sgr Part Time Mes | 4.102. 1erleryanan.com yrituk Perumahan di 3" T USD/Month by working part 
REA ST ba 
NY Email Data Entry, PW » | TK/PG syrt kreatiftghas: Cipu "Menara Imperium B1FLSuit2318. 
$100 day/cashvfresh grad/ | t2t.21277400Klondor 96250562 | icarkikep.SNIR yg Brpgimn Ath | JLHR.Rasuna Said. Kuningan 
Irt/Pensiun 085211711312 thermoforming,Iniextinblowng | Jak-Sel: (Monday-Friday) From. 


na 
n/tash) D3/Fresh Grad/ | 5. Hoad Server.6.Server./.Cook | / 9e-hrdrecruitment@gmail.com 
Kam ana keras alan H mowereunca 
lgsg di Bawa:PT Maha Karunia | HRD&Payrol Cieaning/Security/ 
Aa 0m RT Aa ga | ti Gea | net 2 Da 
PG Da Bee kn engan 


Dibthtan Keybonrd Player ta, 


Yamaha), Bungur Bosar Raya 
63 Jakarta Pusat 10620 


Dihthkan segera operator mesin 
otong, mesin tekuk utk Besi & 
Stainless 081210911733 


Dihthkn: Baker 
penempatan di Solo Hubungi 
Via SMS ko:0813 9127 8087 


Dibthin sar SPOhasiru/ store 
Phrtang 

5184315, Gbu fara), nail 
Terahmaharani550ymalicom 


Dicari Manager Sta bisa Baca 
Tuis Mandarin Hub Santo 082 


Dicari Tehnis. Istrik.painting, 
bubuMling, Serap yg mengerti 
mesin industri 

Ikotooom Gang Masjid No, 
ikupsTangerang Fax:2910509 


NPUT Data Port Time, 03/51, 
Sistem Online, : R9 “Juta 
0857 192012596: 


19-25thupolmPT,Socere Music 


18 Data Entry CP/F, #1007 
Day/Cash), By Emall, HW / 
Rekvod witm 0813 19213782 


ART Time Entry Doc IRT / 
Ponsiun 30:59 Ine 18500: 
100/month081311060272 


Perih Aies Btn Lotmisi Pria, 
TM sai Isomwe 35 112 
ResepsiohaMLAMU mar 2th 


n SMA ub: OZ 


rah Kotktr di JKt Bth Ing Prof 
“posisi: Elektrical Mechanical 
Eng (E/M)D3-SL.usia max.21 
35thPgim 20ps inggris Auto 
CarMsWoed.ExcoBsdla keluar 
kota Krim” LameCValjazah ko 
HRD PT.MYMJJLOtista Raya 90 
Bidaracia Jatinegara Jkt 13330 


122069089 / Yul 02567350726: 


Lamaran ke 


1100-20.00.Ex0nriatoWolcome 


KARIER 


Are,Female,Spesking English or 
Mandarin, MYOB profered, Max 
3st Fresh graduated wollome, 
Pancaran (Kota), Send CV to 
(email -ucihadissiyahoo.com or 
(ai 23969 


Dibthin sar Mriting Otomotif, 
Intrww gsg di-Motorave Fatma 
wati dan Sari 025301021211 


Btte Mektg Wat min SMU,Pona- 
milan Menarik Gaji» Komisi « 
Targot/bin, Aim Wint Max 35Th 
Manguasal Komp. Kom CV ko 
JLP, Tubagus Angke No 20 A4 
Ian 


“Kami. Parushn.Otomotif Mobil 
Bul Up bt sarSalos ocutive 
syaratiLPrh/ Wanita max. 
ZpanddMinD3  ABorperam 
Dilan menarik, 4Pny Kendaraan 
Sandi 5 Diutomkn ya memilki 
Penglm ”dibik.Sales/Markating 
Unen kp sg ko: Valentino Mtc 
JARS Fatmawati, Raya Nod2 
Cipete Jaksal PL10-1OWD, 


Ae. Kevangan, Perpajakan » 
“Wnt/Maxatah Min D3 Pgm min 
An kirim kesPTUC The Office 
Satud ”Sudimanilt5JLJend. 
Sudirman 86” Jakata” 10220. 
Enall: kmbaga.Icdyahoo.com 


Bh Adm FT/PT (Min TN, Mia. 
D3, Bs Ms.Olce.Eng Aktif) 31 
ms mama.posisi089220207771 


(et & Flumin D3/S1 
Akuniutmin ny” Kndimkim 
Lummkap Julawatkdyahoo.com 


(sererans 
Dkartsupervsor Accounting, 
Menu Jin eensang ” | Bth Seintay & GA Admin S1/ 
Kan Ik Merpati akar, | OSEgih mask» Maki 
(bewio21-6502200) Eta 26 j0 REroperty Co In 

Ananda CV tp 
okedamhvieeMinSMKcRmh | nesrd0rato.comaotonep 
Di Kamar Pita lam | iengtrtatepmtSLma2SAN 


tan Dua Raya,Ruko Harmoni 


"Mas Blok E30 Jakut Emai-mvag | 9079 min.vaktif Bingars Oto 


intro (978112012PTCAA 


Bli Graha Tirtadi LA No.06, Jl. 
Pang Antasari Jaksel op 0857: 

Powneriwe sae | 27291 cc 

dx tem pengin tm sn | MANESTBESDUNS 

ima 3th muting os 6 aktif Wi tagbinan 


tarng.29211163/93775858 | tetcolectrotsi/SIMMebet dlm 


1G AB kEB312161/33569506 
Bth SPG toko kue area SC80, 


SMU set) 10-25. Domsi sktr. | Toknsi msn Inecton, pria, palm 
UMR. Krm CVsioto ke JI. Surya | 3th, CV TPI2 BlokMI ng7, Jakut 
Wijaya YbIKX/28.Jet11520 | 19n50,Tot9o19e905 


1 ms 00 tgn | Aintatooamnnincri 
LELANG BAD KOo1 Pe Ptoitas | HAN @ Mawardi Z not akbar 
Fianes pour (01) 08 

7 BR ar 010 Mat 7 Hor 
Dial Wobht Lalang” Ruang 1 9951-5timoos daa ts cat | Gahalawe JlAntan 3. Na 
peatgandun SP Aan Ace 4 jm at. 0x25. asn | ramweatam Jaksot0z17252519 
Sudirman Kavs9 Ikt-tp-.aso: | Nbabah, too adm, On 
Oa Lokng: 9 Nor do in | hadiah 88 
masi bihnya Mub PT BALISA 


001: 986206100121616505 


Dikejar debtcol?KTA, KPR, KK 
mmacot?ikuti Seminar Wajib CCR 
Recovery "Jurus. Menghadapi 
Huang Bermasalah" Di Hotel 
Orthardg Industri Tgl 10-11-12 
Jam 3 50re.085714714714- Rin 


“Seminar Gratis PropotyS28lr 
Property Brokerfliper, Dove. 
Ip, Investor Hub 00581551737 / 
Bei 92509530/, 206FDCAO / 
22E12199. Tol 9 Moy 2012 1700 
5/4 22001 Ls : Gadung Alumni 
IPB JI. Rayo Pajajaran Na54 
Baranangsiang Bogor 


Hg BPKB Honda CBR n0.101205 
183 msn KCA7E2000359 Rk ML. 
HIKC 179305000315, B3321KOD 
'/nfarah Habibahsak briku 


Platinum Finance JL8tv8cy bet 
665 Kp. 02156513813 


(kec Yam cair Byr Bng sa, 
tnp Survey.agunn Bokb Mb)/ImtF 
Maju Artha 7260581-7261979 - 
T28EN15 Ciledug Ry 20M Cipulir 


ec am cirjmn BPKB Top sur 
words byr Bng sajaIri Malmur 
Selahtora Ph:6332006 /” 2005 
Jlihasyim Ashari B-A Jakpus 


(Dana Tunai pes cot Ih Cai.Pan 
Rita AM Sanga 7:6905A81 
82/88 ima bpkb mb/Intr aman 


Kredit imn rumah proses 2hari 
kredit utkProyek pemdo-swasta 
danaTalangn utk sppk Bank/OL 
FI0m.SI 08128633 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


KLASIKA 


peluang karir 


2567 6000 


